Ibnu Majah 3001-4000 



NoHdt 


Isi_Arab 


Isi_Indonesia 


3001 


Ajc. (jc (j1 j« i u (jc- (jj 

(jj <&l Jjjc (jc (jc ^ic 
iLiijJll ^ic t> lJ 

<ljc j diakali & <Jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Sufyan] dari 
[Abdurrahman bin 
Ayyasy] dari [Zaid bin 
Ali] dari [Ayahnya] dari 
[Ubaidullah bin Abu 
Rafi'] dari [Ali] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam wukuf di 
Arafah, lalu bersabda: 
"Di sinilah tempat 
Wukuf, dan seluruh 
Arafah adalah tempat 
wukuf." 


3002 


OLla AjLiij ^jjl (jj ^}5Lj jjl Ijlla 
(jj j^aC (jc AujjC (jj (jl Ifljbj 
(jj auI ^jc (jj jjit (jc jLip 

llsLlla Cm ^jj^ o c ' j^ 

(j-o s^clfj jlS-a ^ li j 

AjIc auI ^P-da AUl (J JJ^iJ (J JJ^J 
(_jic j£ (JjSJ ^*"J 
ClljJ ^Jc jijjll ^ jiS^cUi-a 
^ijAl^jJ Cll^jj (j« 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru 
bin Dinar] dari [Amru 
bin Abdullah bin 
Shafwan] dari [Yazid 
bin Syaiban] bekata; 
"Kami melakukan wukuf 
di suatu tempat yang 
berjauhan dari tempat 
wukuf (yang 
seharusnya). Lalu Ibnu 
Mirba' mendatangi kami 
seraya berkata; 
'Sesungguhnya aku 
adalah utusan dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kepadamu untuk 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mengatakan: 'Tetaplah 
kalian untuk berada di 
tempat syi'ar (masya'ir) 
kalian. Karena kalian 
pada hari ini tengah 
berada pada sebuah 
warisan Nabi Ibrahim 
Alaihis Salam.'" 


3003 


Uj.la jUac (jj ^UiA ul^a 

Cm l)^ s£liall (jj .a 

^jiLa <&l J jj^ij (JlUlI AjC 

' «Sjii 4i jc Js alLij <ulc Mil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Qasim bin 
AbdullahAl Umari]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Semua lokasi di Arafah 
adalah tempat wukuf, 
penuhilah perut lembah 
Arafah. Dan semua 
lokasi di Muzdalifah 
adalah tempat wukuf, 
penuhilah perut lembah 
Muhassar. Dan semua 
lokasi di Mina adalah 
tempat menyembelih 
hewan kurban, kecuali 
lokasi di belakang 
Aqabah." 


3004 


J_^uil^JI ^ (jj c_SjjI iS^a 

(jl ^ .ol t uli (_^ul3^)-a (jj (_^uLiC. (jj 
^jij-a ^jjjll (jlgJjl (jc oljl 
*T)uir. IcJS illuj AjIc «illl 
L. Ua.13 o jSaLallj <i jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Muhammad Al 
Hasyimi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Qahir bin 
Sari As Sulami]; telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



(J I l_Jj I (Jlii a jilaxl3 Jli. 
AiiJI (j^i a jlia^Sl ' " 'j laC I ' " '*' 

Laj l^ja lila ■ — '' ' " u£ La 4_oL-J 



^Ic-j t-jLiiuil ja (3?-^ "'l 

(JjjlL jC-ljj <Luiij * jjaj 
(j-o Cylj La (gjSa-i ala J^jfill j 



menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Kinanah bin Abbas bin 
Mirdas As Sulami] 
bahwa [Ayahnya] ; telah 
mengabarkan kepadanya 
dari [ayahnya], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa untuk 
kebahagiaan dan 
ampunan, maka Allah 
menjawab: "Aku 
mengampuni mereka 
kecuali orang yang 
berbuat kezhaliman 
maka aku 

memberikannya kepada 
yang dizhalimi." Beliau 
bertanya: 'Kenapa wahai 
Rabbku, bukankah 
Engkau dapat 
memasukan yang 
terzhalimi ke dalam 
surga dan mengampuni 
yang berbuat 
kezhaliman? ' Maka 
Allah tidak 
menjawabnya, hingga 
ketika Nabi berada di 
Muzdalifah beliau 
kembali mengulangi 
doanya, maka dijawab 
apa yang beliau minta, 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa atau 
tersenyum, Abu Bakar 
dan Umar pun berkata; 
'Demi bapak ibuku, 
sungguh pada saat ini, 
apa yang membuat 
engkau tertawa, siapa 
lagi yang bukan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menjadikan tertawa 
kecuali Allah 
menjadikanmu tertawa 
dengan gigi-gigimu.' 
Beliau menjawab: 
'Sesungguhnya musuh 
Allah, Iblis, ketika 
mengetahui Allah 
mengabulkan doaku, dan 
mengampuni umatku 
maka ia mengambil 
tanah dan di letakkan di 
kepalanya seraya 
mendoakan dengan 
kecelakaan dan 
kebinasaan, maka itu 
menjadikanku tertawa 
dari sikapnya itu.' 


3005 


^jj^j, (jj (jj^jL\ UuA^ 
t_lA j ^>J Atll lj& ULuI jiki*. jjI 

V;, , ',>>>„ . , 

' (_)J (_>uJjJ < w « 1 1) (JL3 

i-itlS JIS i ih.ill /j.l J jSi 
Atll /-Ha auI (J >"0 L)H "i'ilc- 

AjS (J^j ^ (Jj-^i (j' U' 0 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Sa'id Al Mishri Abu 
Ja'far]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab]; telah 
mengkabarkan kepadaku 
[Makhramah bin Bukair] 
dari [Ayahnya] berkata; 
Aku mendengar [Yunus 
bin Yusuf] berkata; dari 
[Ibnu Al Musayyab] 
berkata; dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
hari yang lebih banyak 
Allah bebaskan hamba 
dari api neraka dari pada 
hari Arafah. (Pada hari 
itu) Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala akan 
mendekat, kemudian 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



berbangga dengan para 
hamba-Nya kepada para 
Malaikat, seraya 
berfirman: 'Apa 
gerangan yang mereka 
inginkan? "' 



3006 



lAlla jjjSj UiiAi, ^ll laa < (jj 



Ij Ijllaa A^j JaI (j^> (j^lJ aljij 

J*-°^ o!)LLa £tk (jx3 AAjC 



(«jUj (J» f* <Ma ^4>.j Cijjl 

Alt (jC ^jJjlll «.UaC (jj JjStJ 

' " lu) (Jll (^JjaII lW 
A^j JaI (j-a oiLia 

uj^j (jj * (3^ 

A_Lo L_SjJul lilAk jjl] jl La 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhamad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Bukair bin Atha v ]; Aku 
mendengar 
[Abdurahman bin 
Ya'mar Ad-Dili], ia 
berkata; 'Aku 
menyaksikan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika sedang 
wukuf di Arafah, dan 
sekelompok orang dari 
kalangan penduduk Najd 
mendatangi beliau, 
mereka bertanya; 'Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
(cara melaksanakan) 
haji? ' Beliau menjawab: 
' Haji itu adalah Arafah. 
Maka barang siapa 
datang ke Arafah 
sebelum fajar malam 
berkumpulnya manusia, 
maka telah sempurnalah 
ibadah haji. Hari-hari 
Mina itu tiga hari, 
barangsiapa ingin cepat 
berangkat (dari Mina) 
sesudah dua hari, maka 
tidak ada dosa baginya, 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dan barang siapa ingin 
menangguhkan 
(keberangkatannya dari 
dua hari), maka tidak 
ada dosa pula baginya.' 
Kemudian seorang laki- 
laki di belakang beliau 
mengiringi ucapannya 
dan turut menyerukan 
ucapan tersebut.' Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazak] ; 
telah memberitakan 
kepada kami [Ats 
Tsauri] dari [Bukair bin 
Atha v Al Laitsi] dari 
[Abdurrahman bin 
Ya'mar Ad Dili] berkata; 
Aku mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di 
Arafah, lalu datanglah 
seseorang dari penduduk 
Najed, lalu ia sebutkan 
hadits tersebut. 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata; Aku tidak 
diperlihatkan dari Ats 
Tsauri sebuah hadits 
yang lebih baik dari ini." 


3007 


— — — & — ; — — r- jj — ,~ ^ — 

,-JC. j AjIij ^1 (jj jfij ujAk 
Ijlla j "^La l^a ia (jj 

j-alc (jt JLk ^jjl (jj (^JJlAul) 

(jJ 6^ grf-^' cs4*^ 
^C. ( _ s -lc AjujUall j .'j. ^aJa 

ajIc. iii to U^i ^j-iili ' lu) a Jii 

(_j| (J jjjj Ij dllka allaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abu 
Khalid] dari [Amir Asy 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



^ .V j-a alm j 4 Mr. auI L a 

^jj Ajali ^ l '— S iaa I jtj-S jl 



Sya'bi] dari [Urwah bin 
Mudharris At-Tha'i], ia 
pernah berangkat haji 
pada zaman Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan tidak 
dapat mengejar orang- 
orang kecuali mereka 
sudah berada di 
Muzdalifah. Lalu ia 
berkata; Aku menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka 
kukatakan kepada 
beliau: 'Wahai 
Rasulullah aku telah 
membuat kurus untaku, 
dan melelahkan diriku 
(karena tergesa-gesa 
mengejar waktu Arafah). 
Demi Allah jika aku 
terlepas dari perjalanan 
panjang itu, tentu aku 
dapat turut berwukuf. 
Lalu apakah aku 
mendapatkan haji? ' 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Barangsiapa 
menyaksikan shalat 
bersama kami, dan 
menemui wukuf di 
Arafah baik malam 
maupun siang, maka ia 
telah melaksanakan 
tahalullul dan 
sempurnalah hajinya.' 



3008 



Ujlk Ijj1=>. Vla ^jc. 

AujI ^jc- a^jc. pujdb 
' «j£ (Jlui 4jl.ll j (jj 4Jal_Lul 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Amru 
bin Abdullah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





oj^a iij lili (JJaJI _Ji^. 
(jjj3 Ls jxJ (_Kiilt j ^J^J (JULaj 


kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Usamah bin Zaid], 
bahwa ia pernah ditanya: 
'Bagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berjalan ketika 
berangkat dari Arafah? ' 
Usamah menjawab; 
'Beliau berjalan dengan 
kecepatan sedang. Dan 
jika beliau menemukan 
kekosongan (dijalan), 
maka beliau akan 
mempercepat jalannya.' 
Waki' berkata; 'Yang 
dimaksud adalah 
kecepatan yang melebihi 
kecepatan biasa (rata- 
rata).' 


3009 


■ Mc Ijlla jaj (jj iLa 'a IjjAa 
4_*-ajlc. ^jc. A-ljI ^jc. oj^C' ^jj 

Clua jj^i 1 j' jaja) (J^J 3^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Yahya] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ats 
Tsauri] dari [Hisyam bin 
Urwah] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha, ia berkata; 
"Seseorang dari 
kalangan kaum Quraisy 
berkata; 'Kami adalah 
penduduk di sekitar 
Baitullah, dan (tinggal) 
tidak jauh dari daerah 
Haram. Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
telah berfirman: 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'Kemudian bertolaklah 
kamu dari tempat 
bertolaknya orang-orang 
banyak (Arafah) . . .'(Qs. 
AlBaqarah2: 199) 


3010 


^ lifl 1 U IjJ la ^^Ji 

j£ (jc <Gac (=>JA '3^' Cfi" 

alluj AjIc jlll ^U.-! Ai)l (J JJJJ 
oAic (J_)^ <_S^ '"^ * 

dia llb^jj jUa <Jji 

Ula ^Ul Silai! cJll sriiall 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ibrahim bin Uqbah] dari 
[Kuraib] dari [Usamah 
bin Zaid] radliallahu 
'anhu, ia berkata; "Aku 
bertolak bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ketika 
sampai di lembah tempat 
para penguasa biasa 
singgah, beliau turun 
lalu membuang air kecil 
dan berwudlu. Aku 
berkata; 'Waktu shalat 
sudah masuk? ' Beliau 
bersabda: 'Sebentar lagi 
kita akan melaksanakan 
shalat.' Ketika beliau 
tiba di Muzdalifah, maka 
dikumandangkanlah 
adzan dan Iqamat, lalu 
beliau mengerjakan 
shalat Maghrib. Dan 
tidak seorangpun 
beranjak sampai beliau 
berdiri dan mengerjakan 
shalat Isya'." 


3011 


tlylll IjIjII ^-aj (jJ a IjjSi. 
^jc. ^ la i a la j ^)C. H > d 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] ; 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





eUiaJlj t_ljx-all allaj Ajlt i&l 
aUj jJUL plijll 4^a 


telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari ['Addi bin 
Tsabit Al Anshari] dari 
[Abdullah bin Yazid Al 
Khathmi] bahwa ia 
mendengar [Abu Ayyub 
Al Anshari] radliallahu 
'anhu, ia berkata; 'Aku 
mengenakan shalat 
Maghrib dan Isya saat 
melakukan haji Wada' 
(perpisahan) di 
Muzdalifah bersama 
Rasulullah." 


3012 


AJolwj ^jj j^^a-a l'' la 
(jC i* ^ < (jj Isc. Ujia. 

Jll Hai] Lila JAIL Ciji-all 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muhriz 
bin Salamah Al Adani]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Ubaidullah] dari 
[Salim] dari [Ayahnya], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengenakan Shalat 
Maghrib di Muzdalifah. 
Dan ketika kami 
beristirahat, beliau 
bersabda: "Shalatlah 
dengan iqamat." 


3013 


Lii la Ajlui ^1 (jj _jjl L11 la 
(jc ^1 7- a (jt .JLa. jJI 
jjjsla jjj jjic (jC. (jja_uij (jfjl 

AjIc- M ^jii-a J JJ^J M^jLaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Hajjaj] dari 
[Abu Ishaq] dari [Amru 
bin Maimun] berkata; 
"Kami berangkat haji 
bersama [Umar bin 
Khaththab], maka ketika 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami ingin bertolak dari 
Muzdalifah, ia berkata; 
'Sesungguhnya orang- 
orang musyrik dahulu 
berkata; 'Serbulah ketika 
matahari telah terbit! 
sebagaimana kita 
menyerang.' Merekapun 
tidak bertolak sehingga 
terbit matahari, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukan hal yang 
bertentangan dengan 
mereka, beliau bertolak 
justru sebelum matahari 
terbit.' 


3014 


jjC tg^-ajl (jj AUl 

J\a jjjjII JIS JIS ^jjjII 

AjIc- 'M Ls i-a («Jil! (j^alll jjL=l 
JlSj jua « j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Raja v Al Makki] dari 
[Ats Tsauri] dia berkata; 
[Abu Az Zubair] dia 
berkata; dari [Jabir] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertolak saat 
melaksanakan haji 
Wada' dalam keadaan 
tenang. Beliau pun 
memerintahkan orang- 
orang (yang bersama 
beliau) untuk tenang, 
memerintahkan mereka 
untuk melontar dengan 
kerikil sebesar kerikil 
ketapel, serta 
mempercepat jalan ke 
lembah Muhassir. Lalu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







beliau bersabda: 
'Hendaklah umatku 
mengambil tata cara 
ibadah haji tersebut. 
Karena aku tidak tahu, 
mungkin saja aku tidak 
akan bertemu lagi 
dengan mereka setelah 
tahun ini.' 


3015 


Lulk Uuli. ^la A\ ^jc. 
c^' Cf- i 'jj t^' dw' 

^j«1*v\l r*t<.„l £JM i l'i • 5>i Sl'lr-. 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad] dan [Amru 
bin Abdullah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 
Rawwad] dari [Abu 
Salamah Al Himsha] 
dari [Bilal bin Rabah] 
sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: "Wahai 
Bilal. (Perintahkan) 
orang-orang untuk diam! 
" (Atau beliau bersabda: 
'(Perintahkan) orang 
untuk mendengarkan), 
Kemudian bersabda: 
'Sesungguhnya Allah 
menganugerahi kalian di 
Muzdalifah kalian ini, 
Dia menganugerahi 
orang yang berbuat jahat 
dari kalian untuk yang 
berbuat baik, dan 
memberi yang berbuat 
baik diantara kalian apa 
yang dia minta. 
Berangkatlah dengan 
menyebut nama Allah." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3016 


^jic j Aiiki unik 

llili £J^J Hlli Vla i* ^ ia (jj 
4 a\ m (jc jl Ifl i > ax 

(jLkl V j {jl 3° ' " 31 j (J n <l i* l) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Mis'ar] dan 
[Sufyan] dari [Salamah 
bin Kuhail] dari [Hasan 
Al Urani] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; Kami 
mendahulukan anak- 
anak dari bani Abdul 
Muththalib yang berada 
di atas keledai-keledai 
kami dari pada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam (ketika 
berangkat) dari 
Muzdalifah. Beliau 
lantas menepuk-nepuk 
paha kami sambil 
bersabda: "Wahai anak- 
anakku, janganlah kalian 
melontar jumrah 
(kecuali) sampai 
matahari terbit." 


3017 


e-LlaC (jc. j^)JaC gjl jfl i u 

illuj aAIc iul ^U^i auI J jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru] dari 
[Atha v ] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Aku 
termasuk orang yang 
mendahului Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam dalam 
kelompok orang-orang 
lemah dari kalangan 
keluarganya." 


3018 


(j W ui'ilc. jjc- AjjI (jc- ajjiUlI 
ol^il ClljlS 4jLij Clljj oijjj 
( _ s lLa A)jl (J JJ-^J dljiuLlla Ajali 
£-<^a. (j-a gASl (jl ^liaj 4j1c iill 

l$J (jjiia (jjiUJI Aii5 dJjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdurrahman bin 
Qasim] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anhu, bahwa Saudah 
binti Zam'ah adalah 
wanita yang berat dan 
lambat (jalannya), maka 
ia meminta izin kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
bertolak ke Muzdalifah 
mendahului orang- 
orang, dan beliaupun 
mengizinkannya. 


3019 


g ^ — e — j-^ s j; — 

Lb la Ajlui ^\ (jj uj la 

|j| jjilll Lfc)! U cjlll <lju (^Ic 
(JiLaJ 1 ^j-a^ls S^J&aJl A^aJ 
i «Vil| '. ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Mushir], dari 
[Yazid bin Abu Ziyad] 
dari [Sulaiman bin Amru 
bin Al Ahwash], dari 
[Ibunya], ia berkata; 
"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada hari 'Idul 
Adha ketika melontar 
jumrah Aqabah dengan 
mengendarai bahgalnya. 
Beliau bersabda: 'Wahai 
manusia sekalian, jika 
kalian melontar jumrah, 
maka lontarlah dengan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kerikil kecil seperti 
kerikil ketapel'." 


3020 


iil ^jii-a J JJ^J cJlfilla (JjAjC- 
( _ s ic. jA j Ajfliul Slie alluj AjIc 

l^jl Ij (Jll p 1 jijli s-VjA (Jliil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Auf] dari [Ziyad bin 
Hushain] dari [Abu 
Aliyah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda di 
pagi hari jumrah Aqabah 
saat beliau berada di atas 
untanya: 'Tolong 
ambilkan aku kerikil.' 
Maka aku ambilkan 
untuk beliau tujuh 
kerikil, semuanya 
sebesar kerikil ketapel. 
Beliau mengebutkan 
(membersihkan 
debunya) di telapak 
tangan, seraya besabda: 
'Dengan kerikil-kerikil 
seperti inilah hendaknya 
kalian melempar.' 
Kemudian beliau 
bersabda: 'Wahai 
manusia jauhkanlah 
kalian berlebih-lebihan 
dalam agama. Karena 
orang-orang sebelum 
kalian telah binasa sebab 
mereka berlebih-lebihan 
dalam agama.' 


3021 


j j» ijia (jj auI ijc ^1 Uillla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





»J°"?- 11 (Ji^j A ix£A\ Jjiiuil j 

'Al . ^i-v Js «i Jl<1 1. ^i-v 

ojje AJI V IjAU J/> (Jll 

S jaili 


Mas'udi] dari [Jami' bin 
Syaddad] dari 
[Abdurrahman bin 
Yazid], ia berkata; 
"Ketika [Abdullah bin 
Mas'ud] datang (hendak 
melontar) jumrah 
Aqabah, ia masuk ke 
tengah lembah, 
menghadap kiblat dan 
memposisikan tempat 
jumrah di sebelah kanan. 
Kemudian ia melontar 
tujuh kerikil, bertakbir 
pada tiap lontaran, 
kemudian ia berkata; 
'Demi Dzat yang tidak 
ada tuhan selain Dia, 
yang di turunkan 
kepadanya surat Al 
Baaarah (Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam), 'dari sebelah 
sinilah (melontar jumrah 
Aqabah) beliau 
melakukannya'." 


3022 


7zt&~ — i. , e 5 — n — t — r 7 — — 

Uii-li. ^ ^1 jj jfLj jjl liiAi. 

Jj ^ jac. jj jLojIwj Jc. >j\j j 

, - Jjll Clyljjlla Ajal JC (j^aj^VI 

jLjll ^JJ aljjij AjIc AUl 

<_£ ^ jll jJajluil 2 Vir. 

• Uni Sji'N.*! iji 

^j ~l i aa £i JJ^J 
Ajjjjj ^1 JJ jfij jjl IjjAia jj-ajl 
Jc. jlijiuj Jj ^ajj^jll .jjc. u5.ja 
JJ jLojiui JC. .jIj j ^1 JJ 3j jj 
< ■ ) ija ^»1 JC. ^ysj^^\ JJ jjaC. 

aiLij AjIc 'Jh\ t^j-a ^ jjj! Jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Mushir] dari 
[Yazid bin Abu Ziyad] 
dari [Sulaiman bi Amru 
bin Al Ahwash], dari 
[ibunya], ia berkata; 
"Aku melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada hari 
'Iedul Adha berada di 
sisi jumrah Aqabah, 
beliau masuk ke tengah 
lembah, lalu melontar 
jumrah dengan tujuh 
kerikil. Beliau bertakbir 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







setiap kali melempar 
lontaran lalu pergi." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Yazid 
bin Abu Ziyadl dari 
[Sulaiman bin Amru bin 
Al Ahwash] dari [Ummu 
Jundab] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 


3023 


(jC. |JLul (jC. (_£ jAjil ^ 
^JtoJl 0^)1^ (^5-*^ Ajl^)-aC. (jjl 
(^jjII (jl jSjj lAAic. 1 "j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Thalhah bin 
Yahya] dari [Yunus bin 
Yazid] dari [Az Zuhri] 
dari [Salim] dari [Ibnu 
Umar] radliallahu 'anhu, 
bahwa ia melontar 
jumrah Aqabah tanpa 
berhenti di tempat 
jumrah itu. Dan dia 
menyebutkan bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengerjakan 
seperti demikian." 


3024 


^Jc. Ujik (jj ^JjIji Ujik 
^SLiJI (jc. ^IaaJI (jC ^Jg t U A (jj 
(jjl jc. ajgd^a jc. Aujiic. (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Al Hajjaj] dari [Al 
Hakam bin Utaibah] dari 
[Miqsam] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika melontar 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







jumrah Aqabah, beliau 
terus berjalan dan tidak 
berhenti." 


3025 


j g — i. *a~, 1 — n T 3Ti — 'f ^ 

Hl la ^1 (jj ^>Sj Hi la 
(jc ^ f a (jc ^)-a^VI JLa. jJI 
(jl lmUC (jjl (jc P"^ 0 (jc ^SLaJI 
^Jij allnj AjIc auI <_ s i-a ^g-jlil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Hajjaj] dari 
[Al Hakam] dari 
[Miasaml dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
melontar jumrah dari 
atas kendaraannya. 


3026 


AjLiij ^jjl (jj ^}5Lj jjl HiAa 
AJal Jl3 (jc (JjIj (jj (jijl (jc £J^j 

duljUa (_£^laJI <&l ijc. (jj 

illuj 4j1c iill ^U.-i Ai)l (J y-u'j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Aiman bin Nabil] dari 
[Qudamah bin Abdullah 
Al Amiri], ia berkata; 
"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melontar 
jumrah pada hari 'Ied 
Adha dari atas unta 
coklat muda beliau, 
tidak ada pukulan dan 
tidak pula usiran, serta 
tidak ada ucapan: 
'Kepadamu, kepadamu." 


3027 


Ijlla AjAui ^1 (jj ^}5Lj jjl iL^a 

, *. r; j t a t, a* 

(jj Jdl! ^JC (jC 4 ijJC (jj (jUlul 

jjj lillall ^jc- (jc j£j 

^j-alc (jj ^l-^l t^ff}\ (jC 

AjIc (_si-a ^ ."^ (j^.;,^ (jc 

l^j-a^J (jl e-lc^Il (j alm 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abdullah 
bin Abu Bakar] dari 
[Abdul Malik bin Abu 
Bakar] dari [Abdul 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Badah bin Ashim] dari 
[Bapaknya], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
keringanan kepada para 
penggembala untuk 
melontar jumrah dalam 
sehari, kemudian tidak 
melontar sehari 
(berikutnya). 


3028 


jd ,1 j, jul 1«-. WN-i j,,"vl 

H- 1 ^' c^ 1 ' 

^jj IjijJ (j' f^J^y <-W 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Yahya] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazak] ; 
telah memberitakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas]; Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur 
lainnya, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Sinan] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Malik bin 
Anas]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Abu 
Bakar] dari [Ayahnya] 
dari [Abui Badah bin 
Ashim], dari [Ayahnya] 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
keringanan pada 
penggembala unta (yang 
sibuk mengurus makan 
gembala) saat mabit di 
Mina untuk melontar 
jumrah pada hari Ted 
Adha. Mereka dapat 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mengumpulkan 
lontarannya pada dua 
hari setelah hari 'Ied 
Adha, mereka 
(dibolehkan) untuk 
melontar pada salah satu 
dari dua hari tersebut. 
Malik berkata; 'Aku 
mengira bahwa beliau 
bersabda: 'Pada hari 
pertama dari dua hari 
tersebut'. Kemudian 
mereka pun melontar 
pada hari Nafar." 


3029 


(jc t " a ini (jc jjaj (jj Ajc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Asy'ats] 
dari [Abu Zubair] dari 
[Jabir] berkata; "Kami 
melaksanakan haji 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
bersama kami ada 
wanita dan anak-anak, 
kami bertalbiyah diikuti 
anak-anak dan kami 
melempar bersama 
mereka." 


3030 


yj ' ^ajl t a\-v ^jj 1 \ JJ 'w 

(\J -lU» "i (jt S-lJjl (jt jjC 
Ajiflaul o^}Ai cs-'O 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Khalaf Abu Bisyr]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hamzah 
bin Al Harits bin Umair] 
dari [Ayahnya] dari 
[Ayyub] dari [Sa'id bin 
Jubah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'alaihi wasallam 
bertalbiyah hingga 
beliau melontar jumrah 
Aqabah. 


3031 


(jll (JlS (_>uUC. (jjl (jt 1^1 f a 

dll j LoS iiui j 4 jSc iill " 
^^^) 

AiBll £-kl U La j UJa AjaaJl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
dari [Khushaif] dari 
[Mujahid] dari [Ibnu 
Abbas] berkata; Al 
Fahdl bin Abbas 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; 'Aku berada di 
belakang Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan aku masih 
mendengar beliau 
bertalbiyah sampai 
beliau melontar jumrah 
Aqabah. Selepas 
melontarnya, beliaupun 
berhenti bertalbiyah." 


3032 


j ^ £p^J UuAk Vls Laa « (jj 
1j» l n (jj ^J^J Uuik 

1 jlla (jj (ji^^)ll Jjc. j 

(Jj^£ (Jj 4 aJ l a (jc (jl-iiui HjJa 

o'" 'o ' / ' , , , 

<&l J jli^j CjjS j jas Ul La! Jlas 

V' :t <*,,Ui ,-5\t..J ,ir..|j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] ; Demikian 
juga diriwayatkan dari 
jalur lainnya, dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Khalad Al Bahili]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Waki'] serta 
[Abdurrahman bin 
Mahdi], semuanya 
mengatakan; telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami [Sufyan] dari 
[Salamah bin Kuhail] 
dari [Al Hasan Al 
'Urani] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Jika kalian 
telah melontar jumrah 
(Aqabah), maka telah 
dihalalkan bagi kalian 
segala sesuatu (dari 
larangan Ihram) kecuali 
menggauli istri." 
Seorang lelaki bertanya 
kepadanya; 'Wahai Ibnu 
Abbas radliallahu 'anhu, 
bagaimana dengan 
wewangian? ' Ia 
menjawab; Aku telah 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melumuri 
kepalanya dengan 
Kesturi, bukankah 
(kesturi) itu wangi- 
wangian atau bukan? ' 


3033 


iLa ^ Jj j^uilall (je s nr. 

A| (J j.. 'j i-iuu"?!» S .*M<-. jf. 

Ji.V pLij 4jle AUl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Pamanku 
Muhammad] dan [Abu 
Mu'awiyah] serta [Abu 
Usamah] dari 
[Ubaidullah] dari [Al 
Qasim bin Muhammad] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha, ia berkata; "Aku 
memakaikan wewangian 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika beliau 
berihram dan ketika 
beliau bertahalul." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3034 


(jj laa « Hi la l*aa a (jj 

' " t - * a 's» « ? * 

l', |jtlS JiaUitt jir-.l I 4 \\| 

3^ ISI £JVa g^lj «uil (J j-^O 
l'. 1 jtlS j,SU M\ jSa.I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Umarah bin 
Qa'qa'] dari [Abu Zur'ah] 
dari [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa: 'Ya 
Allah ampunilah orang- 
orang yang bercukur.'" 
Para sahabat berkata; 
'Wahai Rasulullah, 
(bagaimana dengan) 
orang-orang yang 
memendekan 
rambutnya? ' Beliau 
bersabda: 'Ya Allah 
ampunilah orang-orang 
yang bercukur.' Beliau 
menyebutnya tiga kali. 
Mereka berkata; 'Wahai 
Rasulullah, (bagaimana 
dengan) orang-orang 
yang memendekkan 
rambutnya? ' Beliau 
bersabda: 'Dan orang- 
orang yang 
memendekkan 
rambutnya.' 


3035 


Ujia. ^ll / jnia^ll /ejIjaJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Ahmad bin Abu Hawari 
Ad Dimasyqi], keduanya 
berkata; telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





j tali Ml jtil J15 eUlI (J j' "J 
*d)l Ij (j_;j i «akali j 1 jjlii 
j, SU Ml %\ JIS 


menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Semoga 
Allah merahmati orang- 
orang yang bercukur." 
Para sahabat bertanya; 
'Dan apakah juga orang- 
orang yang 

memendekkan rambut, 
wahai Rasulullah? ' 
Beliau bersabda: 
'Semoga Allah 
merahmati orang-orang 
yang bercukur.' Mereka 
berkata lagi; 'Dan 
apakah juga orang-orang 
yang memendekkan 
rambut, wahai 
Rasulullah? ' Beliau 
bersabda: 'Semoga Allah 
merahmati orang-orang 
yang bercukur.' Mereka 
berkata lagi; 'Dan 
apakah juga orang-orang 
yang memendekkan 
rambut, wahai 
Rasulullah? ' Beliau pun 
bersabda: 'Dan orang- 
orang yang 

memendekkan rambut.' 


3036 


jjaj jj *)I)I .JJC. jj jika a ijjJLa 
(jjl Uiiik _J^i lW L>^J^ ^ ^ 
(jc. grja j ^1 (jjl lVi"U (j -v ■ a| 

Ij (Jjalla (_>uuc. jjl (jc. jaL=Ji 

ji^jl (Jli oi=J j (j_;j i aaJallj 
1 .Ti i M 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Bukair] ; telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Ibnu Ishaq] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Najid] dari 
[Mujahid] dari [Ibnu 
Abbas] berkata; 
dikatakan pada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; Kenapa 
engkau mendo'akan 
untuk muhalliqin (yang 
mencukur) sebanyak tiga 
kali sedangkan untuk 
muqasshirin (yang 
memendekan) hanya 
sekali?" Beliau 
bersabda: 'Sesungguhnya 
mereka adalah orang- 
orang yang tidak ragu 
(untuk mencontoh Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam).' 


3037 


^jljir. jjil jjc. «'t 'i (jc. 
pluj AjIc aSiI ^U.-i £jj 

(jl2i L« 4S1I J jjuij U ' " iiS duli 

^i-jl lW ^ ClljJij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Ubaidillah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar]; Bahwasanya 
Hafshah, istri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata; "Aku 
bertanya; 'Wahai 
Rasulullah, mengapa 
orang-orang sudah 
bertahallul, sedangkan 
engkau belum juga 
bertahallul dari 
umrahmu? ' Beliau 
menjawab: 

'Sesungguhnya aku telah 
mengempalkan rambut 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kepalaku dan 
menggantungkan hewan 
kurbanku, maka aku 
tidak akan bertahallul 
sebelum ku sembelih 
hewan kurban'." 


3038 


Ijjli (J^J alulj 4jlc Aill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh Al 
Mishri] ; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim] dari 
[Ayahnya], ia berkata; 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertalbiyah sambil 
mengepang rambut 
kepalanya." 


3039 


UiiSk Ijj1=>. Vla ^iil ^jc- 
2j! !_J^ J Jlalli jjL?. 

(3^j ^J"» La l^AS (^gj-G J <jic. 
' °Q ya 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Amru 
bin Abdullah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Usamah bin Zaid] 
dari [Atha v ] dari [Jabir] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Mina seluruhnya adalah 
tempat penyembelihan, 
dan seluruh pelosok kota 
Makkah adalah jalan dan 
tempat penyembelihan. 
Seluruh Arafah adalah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







tempat wukuf, dan 
seluruh Muzdalifah 
adalah tempat wukuf." 


3040 


jlaLLi 1 Vi ' -s i^a 'a (jj jJc- Hi^a 

r. i s - ; i; • » j s 
(J JJ^JJ (JauJ Lalll ^jjUC. (jjl ^jc. 

^ia (jit allij a!Ac iiil ^U^i auI 
Ajjuj aL Vj l)j3 l'»}'* 

£ J=». V 1 «j}lK 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ayyub] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Tidaklah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang orang yang 
mendahulukan sesuatu, 
(dari rukun haji) 
sebelum mengerjakan 
rukun lainnya, kecuali 
beliau akan 
menggerakan kedua 
tangannya, sambil 
bersabda: 'Tidak 
mengapa.' 


3041 


' ala (jj __>j1j jjI LiUa 
JLk (jc £jj j (jj 1 ^ a 

( _ r La ^jJ (JLuiJ 

sial ^3^- ^' <s j=- ^ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakar bin Khalaf]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zura'i] 
dari [Khalid Al 
Hadzdza"] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada hari Mina 
ditanya, maka beliau 
menjawab: 'Tidak 
mengapa, tidak 
mengapa.' Maka seorang 
lelaki mendatangi beliau 
seraya bertanya: Aku 
telah mencukur sebelum 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menyembelih.' Beliau 
menjawab: 'Tidak 
mengapa.' Lalu lelaki itu 
bertanya lagi; 'Aku telah 
melontar setelah sore 
hari.' Beliau menjawab: 
'Tidak mengapa.' 


3042 


jljLLi 1 Vi ' -s lxa 'a (jj Hi^a 

AjIc auI ^U^i ^jjJI (jl jjit 
(jl JjS ^jj (j-ftC (Jlwj ^aij^J 

V Jll ^jjy jl Jjs (jjl=>. jl (jjkj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Isa bin Thalhah] 
dari [Abdullah bin 
Amru] radliallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang (hukum) siapa 
saja yang menyembelih 
sebelum mencukur 
rambut atau mencukur 
sebelum menyembelih, 
maka beliau menjawab: 
"Tidak mengapa." 


3043 


^jj^j, (jj (jj^jlA llj ^ 

^ j±i.l U-lAj (jJ .aijl JjC. UjAk 
jj i £1 lir. Vi 'w A i j i 2 il i ul 

.JJC. (jj __>jl-i £aui 4jI 

2ll (^glla M J jjjjj i*alj3J <Uil 

jjjiulJ ^ijll ^jj ^^jaj jilLij 
*&l (J j^j Ij ijlaa 34-J «£l^>3 
V Jll juil (jl JjI dik. 
Jjjjj U Jua ji.1 spli ^j^- 

Jll ^« jl jl JjI Cj jkj Jll 
C-^^u (jC. ^J-a^J Jjajj l-a9 ^^>^ * 
g- ja. V Jll Vj j^i JjI ^jS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Sa'id Al Mishri]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab]; telah 
mengkabarkan kepadaku 
[Usamah bin Zaid] ; telah 
menceritakan kepadaku 
[Atha v bin Abu Rabah] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Rasulullah 
duduk di hadapan orang- 
orang di Mina saat 'Ied 
Adha, lalu seorang laki- 
laki datang kepadanya 
seraya berkata; 'Wahai 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Rasulullah, aku telah 
mencukur rambut 
sebelum menyembelih. 
Beliau bersabda: 'Tidak 
mengapa.' Kemudian 
datang lelaki lain dan 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah, aku telah 
menyembelih sebelum 
melontar j umrah . ' 
Beliaupun menjawab: 
'Tidak mengapa.' Pada 
hari itu tidaklah beliau 
ditanya tentang 
mendahulukan sesuatu 
(rukun haji) dari lainnya, 
kecuali beliau akan 
menjawab: 'Tidak 
mengapa'." 


3044 


Ajflaijl fljii C5*0 t^^J 

Jij j ^ ^ ' 4 j i ■ '— 

^ 11 .ft nlll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya Al Mishri]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahab] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Jabir] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melontar jumrah Aaabah 

J 1 

pada waktu Dluha. 
Sedangkan melontar 
selanjutnya (beliau 
lakukan) setelah 
tergelincirnya matahari." 


3045 


p i <iQ s. ^^C- S^L^ 11 CP" ^ i i ■ " i^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallas]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



j^Jall (^-a Aji J (j-o 



; s,.-.. r- r: — r: — ,\ , 

JUA j Ajauj (jj _jjl ' 11 la 

SjSjC (^4 ' ■ IJJjja (jt (_>^aJ^VI 



Utsman bin Abu Syaibah 
Abu Syaibah] dari [Al 
Hakam] dari [Miqsam] 
dari [Ibnu Abbas]; 
Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melempar jumrah 
apabila matahari telah 
condong sedikit, apabila 
selesai dari 
melemparnya beliau 
shalat zhuhur. 



3046 



AjjI (jc 

JjiJ ^luij AjIc. auI ^U«-i ^gjlll 

Vl oijll Ij pl^jSl 2jU.'^s 
I jlli Clil^i Cliilj ^3^' S-Jfc! <J?' 

^l^i. aS JJJ a£ ''-'l J'"- i J ^aSjIjJolj 

^9 laft aS A-o^)^£ 
,-jaj V VI lift «SaSj (J lift 
jSIj j f J Vj A uij ^jlc- VI jLk 
eallj ^jic- S jl^-o Vj sjlj ^jic- 
jj*j (jl (JjijI j§ (jUajIill (jl VI 
(JjSjLi (jS3j IjjI lift ^jL ^ 
jjj^ajaj La 'a* i ^gk Ac-Ua Aj 
(3^j VI LgJ ( _ r ijaj : ia ^SjLaC-l (j-o 
y- j > ^i^a AjlftLaJI cLaJ /ua ^5 
lijjLijI U^io £jJal La (Jjlj 
LauJajluiJa jlS i iH-iall JJC (jj 

L))j ^' <3jift Ajijaa djj2 cs^ 

p^jjjaji AjlftliJI (j^i Ijj 3^ 
jjjillaj V ^aSJIjil (JJJJPJ j»JJ 
dia L (Jft aHil Lj VI jj «J laj Vj 

l^lll (JLa ItU I jM CjI^ 

Cjl>Cj^j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hannad bin As Sari], 
keduanya mengatakan; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Ahwash] dari [Syabib 
bin Gharqadah] dari 
[Sulaiman bin Amru bin 
Al Ahwash] dari 
[Ayahnya], ia berkata; 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda pada haji 
Wada': 'Wahai manusia 
sekalian, hari apa yang 
paling dihormati 
(haram)? ' Beliau 
mengulang ucapannya 
tiga kali. Mereka (orang- 
orang) menjawab; 'Pada 
hari haji Akbar.' Beliau 
bersabda: 'Sesungguhnya 
darah, harta dan 
kehormatan kalian 
haram diantara kalian, 
seperti haramnya hari 
kalian ini, pada bulan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



kalian ini dan negeri 
kalian ini. Ingatlah! 
Tidaklah seorang 
berbuat (kemaksiatan) 
kecuali atas dirinya 
sendiri, maka janganlah 
orang tua menzhalimi 
anaknya. Ingatlah! 
Sesungguhnya syaitan 
telah berputus asa untuk 
disembah di negeri 
kalian ini selamanya. 
Tetapi ia akan 
mendapatkan ketaatan 
pada sebagian amal 
perbuatan yang kalian 
hinakan, sehingga ia 
(setan) ridla dengannya. 
Ingatlah! Bahwa setiap 
darah dari darah (yang 
dicecerkan) Jahiliyyah 
itu dihinakan, dan darah 
yang pertama aku 
hinakan adalah darah 
Harits bin Abdul 
muththalib (seseorang 
yang dulu mencari 
wanita menyusui dari 
kalangan bani Laits, lalu 
ia dibunuh oleh kaum 
Huzail). Ketahuilah 
bahwa setiap riba dari 
riba Jahiliyyah itu 
dihinakan. Bagi kalian 
adalah harta pokok 
kalian, selama kalian 
tidak menzhalimi dan 
tidak dizhalimi. 
Ingatlah! Wahai umatku. 
Apakah aku telah 
menyampaikannya? ' 
Beliau mengulang 
pertanyaannya tiga kali. 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Orang-orangpun 
menjawab; 'Ya'. Lalu 
beliau bersabda: 'Ya 
Allah saksikanlah.' 
Beliau mengulang 
ucapannya ini tiga kali." 


3047 


(jc <_S__)A J^ O'" j»^-" 1 ^ j c - 
' 'j' 'i"''' ■ »»« 

V ili!>lj 4ial (j-a Jj 4ia 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari 

[Abdussalam] dari [Az 
Zuhri] dari [Muhammad 
Jubair bin Muth'im] dari 
[Bapaknya], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
di kaki bukit Mina 
seraya bersabda: 
'Semoga Allah 
menyenangkan 
seseorang yang 
mendengarkan 
perkataanku lalu 
menyampaikannya. 
Berapa banyak orang 
yang membawa berita 
ilmu tetapi ia bukanlah 
orang yang berilmu, dan 
beberapa banyak orang 
yang membawa ilmu 
kepada orang yang lebih 
berilmu darinya.' Tiga 
perkara dimana hati 
orang beriman tidak 
akan berkhianat 
kepadanya: 
mengikhlaskan 
perbuatannya hanya 
karena Allah, memberi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







nasehat kepada penguasa 
kaum muslimin dan 
bergabung dengan 
jama'ah (kelompok) 
mereka. Karena doa 
mereka akan selalu 
menyelimuti (meliputi) 
dibelakang mereka." 


3048 


jliu, ^jj ^ jLii^ dw J?' j 
(3 jLij £JIm3 j j4 uia jjj Jul ^jc. 

jA j ilLij 4j1c <&l (^Ha Atll 

^1 j IjA ^jj l$\ C>j'J&\ Jlaa 
IjlA I jJli Ija («1 j IjA j^jj 

1 aA ^Sj^jI ^1 a£ uo 
VS IjlA £%JJ / -i I^IA ^aSj <«£ 

^=>JI ^ ^iLja ^ 

w 'l «I -f *" '^' 0 'o 
' 'J ' ' 'J J J"'"'' ''""'"'J 

1 ;> , r j v; v >^*'i J ili"<r>.i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Taubah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zafir bin 
Sulaiman] dari [Abu 
Sinan] dari [Amru bin 
Murrah] dari [Murrah] 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] radliallahu 
'anhu, ia berkata; 
"Rasulullah bersabda 
saat di Arafah ketika 
berada di atas untanya 
yang terpotong ujung 
telinganya: 'Tahukah 
kalian hari apakah ini? 
Bulan apakah ini? Dan 
negeri apakah ini? ' 
Mereka menjawab; Ini 
adalah negeri haram, 
bulan haram, dan hari 
haram.' Beliau bersabda: 
'Ingatlah! Sesungguhnya 
harta dan darah kalian 
diharamkan atas kalian, 
seperti keharaman bulan 
kalian ini, di negeri 
kalian ini, dan pada hari 
kalian ini. Ingatlah! 
Sesungguhnya aku orang 
yang mendahului kalian 
di telaga surga, dan aku 
akan memperbanyak 
umat dengan kalian, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







maka janganlah kalian 
mencoreng wajahku. 
Ingatlah! Sesungguhnya 
aku adalah orang yang 
menyelamatkan 
manusia, dan mereka 
akan meminta bantuan 
keselamatan dariku.' 
Aku berkata kepada 
tuhanku: 'Wahai Tuhan, 
bagaimana dengan para 
sahabatku? ' Allah 
menjawab: 
'Sesungguhnya kamu 
tidak tahu apa yang 
mereka perbuat (ada- 
adakan) setelah kamu 
tiada'." 


3049 


jj<-. 1*1 ii 1 1 »41 'i i"» JIS jU\l 

iiil ^U^i auI <J jIjij (jl^-*'- lw' 

/j i i itl L_fi9^ itljdjj) 

AjIc. /Liill (Jlaa l$ja 

ul ^jj 1 jll3 IjlA jijJ (51 alltl j 
ill AL IjlA 1 jlll IjlA Jj £gtl 
1 jSlI IjlA J$2> (_^ta (Jll £1 jaJI 
£jj IjlA Jll ^alj^JI Atll j g ul 

f ^ . f ^ i «al^fr Ij 
IjlA ^ j'ginll IjlA ^ JjII liA 

^Lj 1 jlli c'\i u Ja (Jli £j jajjll 

alluj AjIc 2jl ^jJj-a ^jJjll (J°^-^ 

(_)jU1I £j \; "'l ^111 (Jj^j 
pjjfjll sjiA 1 jllia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Shadaqah bin 
Khalid]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin Al 
Ghaz] berkata; Aku 
mendengar [Nafi'] 
menceritakan dari [Ibnu 
Umar] radliallahu 'anhu, 
bahwa pada waktu haji, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukan wukuf 
diantara jamarat pada 
hari 'Ied Adha. Lantas 
beliau bersabda: "Hari 
apakah ini?" Para 
sahabat menjawab; 'Hari 
Nahr (Ied Adha).' Lalu 
beliau kembali bertanya: 
'Negeri apakah ini? ' 
Mereka menjawab; 'Ini 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







adalah negeri Allah yang 
haram.' Kemudian beliau 
bertanya lagi: 'Bulan 
apakah ini? ' Mereka 
menjawab bulan Allah 
yang haram.' Kemudian 
beliau bersabda: Ini 
adalah haji Akbar. 
Darah, harta dan 
kehormatan kalian 
adalah haram atas diri 
kalian, seperti 
keharaman negeri ini, 
pada bulan ini, dan hari 
ini.' Kemudian beliau 
bertanya: Apakah aku 
telah 

menyampaikannya? ' 
Mereka menjawab; 'Ya'. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas 
bersabda: 'Ya Allah 
saksikanlah.' Kemudian 
beliau menyampaikan 
salam perpisahan kepada 
semua orang. Hingga 
mereka menyebutnya 
'Ini adalah haji Wada'." 


3050 


jjUalc UjAk jJJ l n ^jj uJ^J V^i^ 
<2ujlc. (jC LS^^J Lyj^ 3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bakar bin 
Khalaf Abu Bisyr]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] ; 
telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Thariq] dari 
[Thawush] dan [Abu 
Zubair] dari [Aisyah] 
dan [Ibnu Abbas] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengakhirkan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







thawaf ziyarah hingga 
malam hari. 


3051 


^ J ill (jLulUC- (jj A)jl (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahab] ; 
telah memberitakan 
kepada kami [Ibnu 
Juraij] dari [Atha v ] dari 
[Abdullah bin Abbas] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam belum pernah 
berlari kecil pada tujuh 
putaran dalam thawaf 
Ifadhah. 'Atha berkata; 
"Dan beliau tidak pernah 
berlari kecil dalam 
thawaf itu." 


3052 


jj jL<UC jO ^-uj^-o jj Jdll 

.liC jj ^ jC J^jujVI 

Aic dli^lli j5Lj .J jj jll 

ci^j oiLLa LULk (Jjjuc jjl 

jiil «UjsSI (^jiiLili 
3=>-j .la^li dieja 

illuj AjIc auI ( -5 it-a (J J^J 

jiaallill jjjj 1 '' 4jI j) <Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] dari [Utsman bin 
Al Aswad] dari 
[Muhammad bin 
Abdurrahman bin Abu 
Bakar], ia berkata; "Aku 
sedang duduk disamping 
[Ibnu Abbas], lalu 
datanglah seorang lelaki 
kepadanya, kemudian 
dia bertanya; 'Dari mana 
kamu? ' Dia menjawab; 
'Dari zamzam.' Dia 
bertanya lagi; Apakah 
kamu meminum darinya 
sebagaimana mestinya? ' 
Dia berkata; 
'Bagaimana? ' Dia 
menjawab: Apabila 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kamu meminumnya, 
menghadaplah ke Kiblat, 
bacalah bismillah, 
bernafas sebanyak tiga 
kali, dan berpuas- 
puaslah sampai seperti 
mau keluar lagi, dan 
apabila kamu telah 
selesai, pujilah Allah 
'azza wajalla. 
Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Sesungguhnya 
tanda perbedaan diantara 
kita dan orang-orang 
munafiq adalah mereka 
tidak berpuas-puas 
meminum air zamzam.' 


3053 


Ailjll jUic jjj pujiA Hj^a 
(Jj <>l)l ^jc- (JlJ (Jll gllaJa (jj 
(JjSj jjj j\\ Ljl X-<LU1 AjI (J^aII 

S a', e ^ e 

auI ijc 3^-?- a '" 

iul tr^. jiit j jLij t"w «ini jsli 

La] j Ajic. 

aJ tljj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata; 
[Abdullah bin 
Mu v ammal] berkata; 
bahwa ia mendengar 
[Abu Az Zubair] 
berkata; Aku mendengar 
[Jabir bin Abdullah] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: Air Zamzam 
(berkhasiat) sesuai 
dengan niat (tujuan) 
diminum (oleh 
penggunanya).' 


3054 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(J JJ^J (J^-iSIl ^aC (jjl 
(jj jUjj&J Ajx^1I 

alLij AjIc Akil ^Ur-I 


Ibrahim Ad Dimasyqi] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Abdul Wahid] dari [Al 
Auza'i] ; telah 
menceritakan kepadaku 
[Hassan bin Athiyyah]; 
telah menceritakan 
kepadaku [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] radliallahu 
'anhu, ia berkata; 
"Rasulullah pada hari 
penaklukan kota 
Makkah (fathul Makkah) 
memasuki Ka'bah, dan 
(ikut masuk) bersama 
beliau Bilal, Utsman bin 
Syaibah, lalu mereka 
menutupnya dari dalam. 
Dan ketika mereka 
keluar, aku pun bertanya 
kepada [Bilal] ; 'Di mana 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat? ' 
Bilal mengabariku 
bahwa beliau shalat di 
hadapannya. (Yaitu) 
ketika masuk diantara 
dua tiang di sisi kanan. 
Kemudian kusalahkan 
diriku sendiri karena 
tidak menanyakan 
berapa raka'atkah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat.' 


3055 


1 Vi ' ^ lxa 'e (jj Jjic Hi.la 
jA j ^1 £?-J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abdul 
Malik] dari [Ibnu Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Mulaikah] dari [Aisyah], 
ia berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dari 
sisiku dalam kondisi 
matanya sejuk dan 
jiwanya tenang, 
kemudian kembali 
kepadaku dalam kondisi 
sedih, maka aku 
bertanya; 'Wahai 
Rasulullah, engkau 
keluar dari sisiku sedang 
engkau dalam kondisi 
sejuk dipandang, dan 
engkau kembali dalam 
keadaan sedih.' Beliau 
bersabda: 'Aku masuk ke 
dalam Ka'bah, dan aku 
berkeinginan sekali 
untuk tidak 
melakukannya, aku 
khawatir jika aku 
membuat umatku 
mengikuti setelah 
kepergianku.' 


3056 


J J'«J ' llllill lir. jjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; Abbas bin 
Abdul Muththalib 
meminta izin kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
bermalam di Makkah 
pada hari-hari mabit di 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Mina untuk 
(menjalankan tugas) 
memberi minum (para 
jama'ah). Lalu beliau 
pun mengizinkannya." 


3057 


(jj JUA j &a ^ (jj j^jit llUa 

jc c.l_Lac (jc alu^a (jj (JjaLajbiij 
^ J ISI (J^a JJ ^ailll (JjiUC (jjl 

Clyju .ikV ^Kjij 4j1c iill 
AjllLll (Ja.1 (j* o^ljill VI <iiJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Hannad bin As Sari], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Isma'il bin Muslim] 
dari [Atha v ] dari [Ibnu 
Abbas] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
meringankan seorang 
pun bermalam di 
Makkah kecuali kepada 
Abbas dikarenakan ia 
memberikan air minum 
untuk jama'ah haji. 


3058 


(jjl lij^a (_j jLJI jj jliA 1-jj.la 

^ (jj Jg-ic IjjA^ J ^ <JjljLo 

IjjAa AjAui ^1 (jj j5Lj HiAa 
^L2o& (jc 1£ t " il ir- (jj (j ^>q-v 
Aj-ojIc (jc A-ljI jc ajjc jj 
<1uij (_)jJ piaJ^I (J J jj jP^S 
'M, ( _ s i-a (3 J^J jj l^ojj 
^ ~*- ^ j \ ^Jftj^jl U ^Luj 4_iic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Zaidah] 
dan [Abdah] dan [Waki'] 
dan [Abu Mu'awiyah] ; 
Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur 
lainnya, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dan [Abu 
Mu'awiyah]; Demikian 
juga diriwayatkan dari 
jalur lainnya, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 
Ghiyats] semuanya dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha, ia 
berkata; "Sesungguhnya 
singgah di padang pasir 
berkerikil bukanlah 
sunnah. Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam singgah 
agar lebih mudah keluar 
(dari sana)." 


3059 


j g — S - ^-" 1 — 71 ^ p — -r ^ 

Hi la Ajlki ^1 (jj ^jjI Hi la 
(jj jUftC ^)C. ^al jua& (jj Aj^LLo 

^J^Lilla 4Jijlc. (jc. Cf- 
liVSl eUMl (> jiSlI ~ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] dari [Ammar 
bin Zuraiq] dari [Al 
v A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Al Aswad] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anha, ia berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dari 
Batha pada malam hari 
saat hari Nafar (pulang 
dari Mina)." 


3060 


■ Ijlla jaj (jj l^a < iL^a 
^alj (jc. <&l UUjI j! jjll 
(J jj-aj (jliiJlii (jjl (jc 

^Jaj^Lj (j^l^lj (jLoilc j jaC.j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Yahya] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazak] ; 
telah memberitakan 
kepada kami 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
berkata; bahwa 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'alaihi wasallam, Abu 
Bakar, Umar dan 
Utsman berhenti di 
Batha'. 


3061 


(jl^lla jibt (^jjI (jt (_)jjUa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari 
[Sulaiman] dari 
[Thawush] dari [Ibnu 
Abbas] berkata; 
"Manusia pada bubar 
dari seluruh penjuru 
arah, lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Tidak ada seorangpun 
pergi hingga singgah 
terakhirnya diBaitullah'." 


3062 


UJ^J cr^ jfy u' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Yazid] dari [Thawush] 
dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; Rasulullah 
Shallallahu melarang 
seorang laki-laki pulang 
kembali hingga ia 
sampai di Baitullah. 


3063 


(jt <_sja_3^' u'" ^ u3 r * clw u^" 1 

UJ la j ^ <Jajlc. ^jc. o jjt 
^jj Clylll Ijljjl U^ ^a ^ 

C5^' U^ u^- f*-" 1 

'n. 'i * [<*(*<< a «r» i'iruii'iis 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Urwah] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(Jjj^ia <2ujlc. Cllll! tllUaUl La 

<uic. 'm ^U^i J jjjjjI i251j 
l^jj * " >Iaa 1 X.) (Jiaa illuj 
tilij 3xj * " i l '— 1 X- ^li tliUaUI ia 
AjIc. auI ^jii-a ^iil J jjjj Jla 


[Aisyah]; Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur 
lainnya, dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rumh] ; telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'ad] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Abu Salamah] dan 
[Urwah] dari [Aisyah] 
berkata; Shafiyyah binti 
Huyai terkena haid 
selepas melakukan 
thawaf ifadhah, hal itu 
aku sampaikan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
beliau bersabda: Apakah 
ia tengah di kamarnya? ' 
Aku menjawab; 'Dia 
telah melakukan thawaf 
ifadah dan baru 
mendapatkan haidnya 
setelah itu.' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Baiklah kalau begitu ia 
boleh pergi.' 


3064 


— — — & — — ; — — r- jj- ~~7~^Z — 

AjjlaJi jjI LuSi. Vla a (jj 
(jc ^jaI^)jJ (jc (jjiAtVI Hj^a 

(Jlaa t " i f %il -v ja 1 i\aa 4 T ^ 

\ Yunjla. V j U 1 jl La « ^ iS J^. 

U jji jil !ia Jll ^^klll i^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
v A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Al Aswad] dari 
[Aisyah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



menyebut Shafiyyah, 
kami menjawab; "Ia 
sedang haid." Beliau 
bertanya: 'Apakah kalian 
menahannya? ' Aku 
menajawab; 'Ia telah 
melakukan thawaf wahai 
Rasulullah? ' Beliau 
menjawab: 'Perintahkan 
agar ia segera pergi'. 



3065 



^jLk jUic. (jj ^l2uA Ijllai 

(jj a lAj la (JjaLajbuj (jj 

(jc. jlLi AjJI UijJijl lila Jh\ ^jc. 

(_5j4l3 jjlaajl (jj (^it (jj 'u -s « 

IfliLi Ia j Uai£ 1 a -y jLa 4 a.) laJ 

Clllka Ijj Lg \La3 i . i^ ."*\\ 

J^ici sjii (Jla3 plaj 4j]c. 'Jii\ 
( _ r lLa A)jl (Jjjjij (jl (Jliij I T uli 

^uii 1 " Q < pin j 4aic ^oil 

o^Julill (jjilill ^ jjsli g-^J 

i'i^ yj i AjjAaII a Iflfl "*• pjji^ 

tlljj s-Lalil (JjiJja SiVUU |j 

^a ^ (JJllAC. 

iiil (J j^J '"''"'ji'* 

(_j^)iLLiil j 1 1 n'ir- 1 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin 
Isma'il]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[Ayahnya], ia berkata; 
"Aku pernah datang 
menemui [Jabir bin 
Abdullah] . Ketika kami 
menjumpainya, ia 
bertanya tentang kabar 
orang-orang, hingga ia 
bertanya tentang diriku. 
Maka aku menjawab; 
Aku Muhammad bin Ali 
bin Husain.' Maka ia 
letakkan tangannya di 
atas kepalaku sambil 
membuka kancing atas 
dan bawahku, lalu 
meletakkan pundaknya 
diantara dadaku dan saat 
itu aku masih kecil yang 
menginjak dewasa. Ia 
berkata; 'Selamat datang, 
tanyakanlah apa saja 
yang kamu ingini.' Aku 
bertanya kepadanya 
sedang ia seorang yang 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Clljiuil Ijll j\jLasl\ C iSj 

jjLL <Jls pIjjjII C5 lt AjIIj 4j 

gJJ (j-a Jj-aJ Ai Jl Cl jjaj 
(jC j (jiLaj ^-S^lj (JJJ 4jAj 

(J jjjjj i21]js (JlLa (j-aj 

(jjj illoj aAIc auI ^U^i <>l)l 
ai^ jjIL <j ulat p^-" 

<2l5 £Lj2i V <2EuS i2CS 24III (2!SS 

lljj ^llll ^ ^ 
*&l J jiaj 4j l)j 's? 

1 lj 1^ j\f*. ~K a ^ 4 jl& auI \ . 

auI (J j^j ^ jpj 

\ \ . n\ (^JlS Ajjilj a±LM J A-lic- 

L_Sj«j liU ^kll Vj (_£ 
4jLo Cluill LLjjI lil o^ill 
^ (Ji^ L)-\J^ allml 

^jA I jj! glLo J) i\l p l*Jjl 
^ijAl^jJ ^llLo (j^i I j laJitj (3la 
(jjjj Ajjj ^liall (J» 7-^ ( _ s iLaii 

<Li]cl V j JjSj ^1 jl^a 

''e' 0 - . ^ \ - ' f Z * 

(J.U«£j]| ,J I JiJ (jlS 4jJ alulj 

2)1 3* 3a 3 jjjilill I^jI U £JS 
jillLila ciyjll Aki 

1^3 liLail ^ lil ,^3^ llLall 

ULalL, )ia <j 2)1 lii Laj Iau 

j;^* Cujll <_jlj 4 J^ 1 "- (^3^ 

VI ^ij V djlij sl«a.j AJJaJ i)l 

iil VI AJI V jli ^ tjS 

L_l| ja.VI ^jAj 0A1C 
(J!La (Jlij liUjl (jjj oA^j 
JJ (J^ r"- 1 Cll j-a lA4 
CluLajl lil (Ja. ^ ui a°i oj^all 



buta. Hingga tiba waktu 
shalat sedang ia berdiri 
di atas sajadahnya, yang 
apabila ia meletakkan 
tumitnya pada sisi-sisi 
sajadah maka akan 
tertarik karena kecilnya 
sajadah tersebut, adapun 
selendangnya 
menggantung di 
pundaknya dan ia pun 
shalat mengimami kami.' 
Lalu aku bertanya; 
'Beritahukan pada kami 
bagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berhaji! ' Maka 
ia mengisyaratkan 
dengan tangannya dan ia 
menjulurkan sembilan 
(jari jemarinya), dan 
berkata; 'Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiam 
tidak berangkat haji 
selama sembilan tahun, 
lalu beliau menyerukan 
orang-orang untuk 
menunaikan ibadah haji 
pada tahun kesepuluh. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berangkat haji, lalu 
datanglah banyak orang 
ke Madinah, mereka 
semua ingin berkumpul 
dengan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
mengerjakan seperti 
yang beliau kerjakan. 
Maka beliaupun 
berangkat, dan kamipun 
berangkat bersama 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



jL\ jl£ UaS liLall C5 ic. (Jai 
Clljj.Viliil La (_£ J*l (j/o CJjIjjjI 
AjLo £j (jl^ (j-<*S 

(jij <Ulc. Jj-a 

jijj ^it (Jll AjVI <Jj 

ikja alLij 4j1c. auI C5 -lj-a ^ ; "I 

alluj AjIc jill (J JJ"i J 

( _ 5 iLa Alll J j Lidi J i ax ^'«'i a 
ClljS^ allij AjIc 

(j-oj jilj^J Ajlt illl ( _ s -l'-a £j^l 
^a^j UJa (_£JA 4jLo (jlS 



beliau. Sesampainya 
kami di Dzul Hulaifah, 
Asma' binti Umais 
melahirkan Muhammad 
bin Abu Bakar, maka 
diutuslah kepada beliau 
untuk menanyakan; Apa 
yang patut aku perbuat? ' 
Lalu beliau bersabda 
kepada Asma: 'Mandilah 
dan ikatlah kencang- 
kencang dengan kain 
dan berihramlah.' 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat di 
masjid lalu mengendarai 
unta Qashwa, dan 
untanya pun berdiri 
tegak membawa beliau 
di atas padang Sahara.' 
Jabir berkata; Aku 
melihat sejauh 
pandanganku banyak 
orang yang berada di 
depan beliau, antara 
penunggang kendaraan 
dan pejalan kaki, juga 
yang berada di sisi 
kanan dan kiri serta 
belakang beliau (terlihat 
banyak orang). 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berada 
di tengah-tengah kami, 
sedangkan Al Qur'an 
turun kepada beliau, dan 
beliau sangat tahu akan 
takwilnya. Apa saja 
yang beliau kerjakan, 
maka kami turut 
mengerjakannya. Beliau 
mengeraskan suara 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



a jajj Aj Clu jj^iaB j* 

- * ' S - S ?ii 

V illuj AjIc. *&l (^gll-a <&l (J >^j 
jjc ■ aSlj AjI VI tdujj 
L£ aIJjjAII jl pljaJI jiiill 

AjIaUjI 
Ajali 

Ljj (J jia S jaL aJ jLa la 

J-ol (juSunll ciicl j IjJ ___la 

L-i^ja aJ ' ** '*■«■ j« - IjjLaflSI ; 
_jjiLuI ■ 1 Uaai (jjaJ ___jl 

I^SjIc. iSJI 3^1 j ^«.Laj (jl tj*Lsa 

,J I jA j»^-ojJ AJ>ja£ f>l^>^ 
(jlj V! laA ^ IJA fSjfri" 
AjiAlaJI jJal (J-o e^ui 
(JjjIa __—oj3 Cllaj ^_jjjaji 
(J__ l_<s A£. _jp^a_jva AjIaL^JI e-LaJ^ 
lijjLaJI (Jj Axjjj ^J Ajtlbl ^J 
jjLjLm ^^.jj __-9 I * i <a JJ lu ^ (jLi 

AjIaUJI Lj3 <jjja ASiaa 

LLj Aa-wal Lj (J jlj ^ jj-ia _j-o 
Ajll ' . lUaJall jjc- _Jj Qji\lxi\ Ljj 
s-Luilll iil I jiill AK ^ jia^La 
*d)l AjLaL (JA 

AjJSL j^f jj3 ^jlLkluilj 

(J%>JJ V (Jl ■jgjlt u]j 
(jlii (jli Aj jA jSj IjaJ aSjjjS 
jjc- Ljlb (JA _jjjj_ala j 

(l^jj (141) £Jf* 

Cll£jj j3j L_ajj»-a]L _j_jjjj»o£j 
Aj ^jJLLaJC-l (jj | jLjaj ij La j>£j3 
La3 (^jJC (J_cJ j 'u ji a ^aJjlj auI L iLa 
j3 t*li| ,V_ .ai I _jHl (Jj1jL9 ^1 

Clujl a ClJuj 
»1 «inll ___ll AjIjLJI A xjj at j 

sjj u5l ^ill (juLill LjjSjjj 

(jjl ^J djl__jJa Cllilj ^ u5l ^jiJl 

I flflJJj J j>< ; p j j i a» II (_gjLLa3 
(_glLa Alll (Jjjjj L-l^J 
C aSj^all (^jjl (^gJa aiuij AjIc- jil 
CjI _plall __Jj AjIL (jjaJ (JJt=j 



tauhid dengan 
mengucapkan: 'Aku 
penuhi panggilan-Mu, ya 
Allah. Aku penuhi 
panggilan-Mu, aku 
penuhi panggilan-Mu. 
Tiada sekutu bagi-Mu, 
Aku penuhi panggilan- 
Mu. Sesungguhnya 
pujian, kenikmatan dan 
kerajaan hanya milik- 
Mu, yang tiada sekutu 
bagi-Mu.' Orang-orang 
juga mengeraskan suara 
dengan bacaan yang 
mereka ucapkan, dan 
beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak 
mengatakan apapun atas 
tindakan mereka itu. 
Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam terus membaca 
talbiyahnya.' Jabir 
radliallahu 'anhu berkata 
lagi; 'Kami tidak berniat 
kecuali menunaikan haji 
saja, dan kami belum 
mengenal umrah. 
Sesampainya kami di 
Baitullah bersama 
beliau, beliau segera 
mengusap (mencium) 
Rukun (awal Thawaf), 
lalu berlari kecil tiga 
putaran dan berjalan 
biasa pada empat 
putaran (lainnya). 
Kemudian beliau pergi 
menuju maqam Ibrahim, 
seraya membaca ayat: ' 
Dan jadikanlah Maqam 
Ibrahim sebagai tempat 
shalat.' Beliaupun 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Ls i=L Laaljj d] jj lis Srai £)jSLilj 
ilijijlj (j^ajall i_sl£. ^jji. 

(3 J^J ^3^3 <flla Jjj jjj <illiil 
(_g 'l /n J3j iiLij AjIc auI (^Ha *d)l 

I^LjIj (jl j^gU^ ^Lg^ILj e. I jA-aall 

oAlJ (J jSJj Ai^J L-Uj <3jJ 

S ^<*^| M (jaUJI l^Jl ^jliiJI 

^Ijl JUJl (> ±i ^ lak 

Jl ' ' „ s 5 

^jl h iA\ cs ji. !)Ula LjJ 

l_ljjLa]l Ljj C5 i-a3 aUjs jA]l 

|Llj (jjlililj A^lj (jl^l-J »1 i n» II j 

Lu '-» I lili I afrilj (Jj-aJ 
allaj AjIc auI ^U.-i auI (J JJ^J 
jaili 1-5 l^a3 jaili jJla ^jji. 

«Lolalj jiLj ^jUI <J (jjfi (jj^. 

Laaj 4j1c '^ JF^ jiujlai\ 

(jl Jj3 ^ai -u Ia^. ^aU ( _ s ii. 

(Jl i_SJljlj (juai'MI ^JUaJ 



memposisikan dirinya 
antara Maqam Ibrahim 
dengan Baitullah 
(Ka'bah). -Bapakku 
berkata; - 'dan aku tidak 
mengetahui kecuali ia 
menyebutkannya dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa Nabi 
membaca surah Al 
Kaafiruun dan Al 
Hchlaash dalam shalat 
dua rakaat (di Maqam 
Ibrahim). Kemudian 
beliau kembali ke 
Baitullah, lalu mengusap 
(mencium atau 
menyalami) Rukun 
(awal thawaf), lantas 
beliau keluar dari pintu 
(Ka'bah) menuju bukit 
Shafa. Dan ketika 
mendekati Shafa, beliau 
membaca: ' 

Sesungguhnya Shafa dan 
Marwa termasuk syiar- 
syiar Allah, kita 
memulai (sa'i) dengan 
apa yang telah Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
mulai.' Beliau mulai 
bersa'i dari Shafa, lalu 
menaiki (bukit itu) 
hingga dapat melihat 
Ka'bah, kemudian beliau 
bertakbir, bertahlil dan 
bertahmid seraya 
mengucapkan: 'Tidak 
ada Tuhan selain Allah 
semata yang tiada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan bagi-Nya 
segala pujian. (Dia) yang 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



maha menghidupkan dan 
maha mematikan, serta 
Dia maha kuasa atas 
segala sesuatu. Tidak 
ada Tuhan selain Allah 
semata, yang tiada 
sekutu baginya, yang 
melaksanakan janji-Nya, 
menolong hamba-Nya 
dan mengalahkan 
seluruh golongan dengan 
sendirian.' Kemudian 
beliau berdoa diantara 
bacaan itu, lalu 
mengucapkan bacaan 
seperti itu tiga kali. 
Beliau lantas turun ke 
Marwa, sambil berjalan 
sehingga jika kedua 
kakinya telah tegak, 
beliau berlari kecil di 
tengah lembah. Tatkala 
kedua kakinya telah 
mendaki, beliau berjalan 
sampai tiba di Marwa. 
Di Marwa beliau 
melakukan seperti yang 
beliau lakukan di Shafa. 
Dan ketika Thawafnya 
berakhir di Marwa, 
beliaupun bersabda: 
'Seandainya aku 
menghadap apa yang 
aku belakangi, maka aku 
tidak menggiring hewan 
sembelihan (al hadyu), 
dan aku menjadikannya 
umrah. Barang siapa 
diantara kalian tidak 
membawa hewan 
sembelihan, maka 
bertahllul-lah dan 
jadikanlah ia sebagai 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



ibadah.' Maka seluruh 
orangpun bertahallul dan 
memendekan rambut 
kecuali Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
orang-orang yang 
membawa hewan 
sembelihan. Lalu 
Suraqah bin Malik bin 
Ju'syum berdiri seraya 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah apakah ini 
berlaku untuk tahun ini, 
ataukah untuk 
selamanya'." (Perawi) 
berkata; 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun merangkai 
jemarinya dengan jari 
jemari seraya menjawab: 
'Umrah masuk ke dalam 
haji (haji tamattu') 
beginilah caranya.' 
Beliau mengucapkan 
dua kali lantas bersabda: 
'Tidak (ini hanya berlaku 
untuk tahun ini saja), 
tetapi untuk selamanya'.' 
(Perawi) berkata; 'Ali 
radliallahu 'anhu datang 
membawa unta (al 
hadyu) Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka ia 
mendapatkan Fathimah 
termasuk orang yang 
bertahallul tengah 
memakai pakaian 
berwarna dan memakai 
sipat mata. Ali pun 
menyalahkannya, maka 
Fatimah pun berkata; 
'Bapakku (Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



wasallam) telah 
memberitahuku berbuat 
begini.' Ali radliallahu 
'anhu mengatakannya 
saat di Irak: 'Lalu aku 
pergi meminta nasehat 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mengeluhkan perbuatan 
Fatimah yang aku 
ingkari itu. Maka beliau 
menjawab: 'Ia (Fatimah) 
benar, ia benar. Apa 
yang telah aku katakan 
ketika kamu ingin 
melakukan ibadah haji 
dulu? ' Ali menjawab; 
Aku berkata; 'Ya Allah, 
aku mengeraskan suara 
yang dikeraskan oleh 
Rasul-Mu shallallahu 
'alaihi wasallam.' Beliau 
bersabda: 'Sesungguhnya 
aku membawa hewan 
kurban, maka janganlah 
kamu ikut bertahallul'. 
(Perawi) berkata; 
'Hewan kurban yang 
dibawa Ali dari Yaman 
dan yang dibawa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
Madinah berjumlah 
seratus ekor. Kemudian 
semua orang bertahallul 
dan memendekan 
rambutnya kecuali Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan orang- 
orang yang membawa 
hewan kurban. Ketika 
hari Tarwiyah datang 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



mereka semua menuju 
Mina dan meneriakkan 
niat haji. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam naik 
kendaraan, dan di sana 
beliau mengerjakan 
shalat Dzuhur, Ashar, 
Maghrib, Isya', dan 
Subuh. Kemudian 
menunggu sebentar 
sampai matahari terbit, 
lalu memerintahkan 
untuk mendirikan Kubah 
di Masy'aril haram maka 
ditancapkan di Namirah. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian berjalan 
seperti yang biasa kaum 
Quraisy kerjakan, tetapi 
beliau berhenti di 
Masy'aril Haram atau 
Muzdalifah. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
membolehkannya 
sampai tiba di Arafah. 
Dan ketika mendekati 
kubah yang telah 
didirikan di Namirah, 
beliau singgah di sana. 
Ketika matahari 
tergelincir, beliau 
memerintahkan agar 
untanya (Qashwa) 
didatangkan, lalu beliau 
mengendarainya hingga 
tiba di perut lembah. 
Lantas beliau 
berkhutbah pada 
khalayak: 

'Sesungguhnya darah 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



kalian, harta, 
kehormatan dan 
kebahagiaan (kemuliaan) 
kalian adalah haram 
sebagaimana keharaman 
hari kalian ini, dibulan 
dan negeri kalian ini, 
camkanlah, 
sesungguhnya segala 
perkara jahiliyyah 
adalah terhina di bawah 
kakiku ini, darah-darah 
jahiliyyah telah 
dihinakan dan darah 
yang pertama kali aku 
hinakan adalah darah 
Rabi'ah bin Harits (yang 
dahulu meminta susuan 
dari bani Sa'ad lalu ia 
dibunuh Hudzail), riba 
jahiliyyah telah 
dihapuskan sedang riba 
yang pertama kali aku 
hapuskan adalah riba 
kami, yaitu riba yang 
dilakukan Abbas bin 
Abdul Muthallib, 
semuanya telah 
dihapuskan. Maka 
bertakwalah kepada 
Allah dari para wanita, 
karena kalian telah 
menjadikan mereka 
isteri dengan amanat 
Allah dan kalian 
halalkan farji dengan 
kalimat Allah. 
Sesungguhnya hak 
kalian atas mereka 
adalah agar mereka tidak 
membiarkan orang lain 
yang kalian benci tidur 
di atas ranjang kalian. 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Jika isteri-isteri kalian 
melakukannya, maka 
pukullah mereka dengan 
pukulan yang tidak 
melukai. Dan bagi 
mereka atas kalian untuk 
dinafkahi dan diberi 
pakaian dengan jalan 
yang baik. Aku 
tinggalkan untuk kalian 
dua perkara yang jika 
kalian berpegang teguh 
pada keduanya maka 
kalian tidak akan tersesat 
yaitu Kitabullah. Dan 
kalian bertanggung 
jawab kepadaku. Lalu 
apa yang ingin kalian 
katakan? ' Mereka 
menjawab; 'Kami 
bersaksi bahwa engkau 
telah menyampaikan, 
melaksanakan tugas dan 
memberikan nasehat. 
Maka beliau bersabda 
sambil menunjukan 
jarinya ke langit: 'Ya 
Allah, saksikanlah! Ya 
Allah saksikanlah.' 
Beliau mengucapkannya 
sampai tiga kali. 
Kemudian Bilal 
mengumandangkan 
adzan, lalu iqamat, maka 
beliau mendirikan shalat 
Zhuhur. (Selepas itu) 
Bilal kembali beriqamat, 
lalu beliau mendirikan 
shalat Ashar dan tidak 
melakukan shalat 
apapun diantara 
keduanya. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



'alaihi wasallam 
mengendarai 
kendaraannya sehingga 
sampai ke tempat wukuf. 
Lalu beliau 

mendudukkan untanya 
(menjadikan perut 
untanya menyentuh 
padang) dan menjadikan 
tali pejalan kaki di 
depannya, lalu beliau 
menghadap kiblat. 
Beliau terus berwukuf 
sampai terbenamnya 
matahari dan sinar 
kekuning-kuningan 
sedikit sirna serta 
tenggelamnya bola 
matahari. Lalu beliau 
membonceng Usamah 
bin Said dan bertolak. 
Beliau pun mengikat 
Qashwa dengan kendali, 
hingga kepalanya nyaris 
menyentuh pangkal kaki 
kendaraan yang beliau 
tunggangi. Sambil 
mengisyaratkan dengan 
tangan kanannya, beliau 
bersabda: 'Wahai 
manusia, tenang, tenang! 
' Setiap kali beliau 
mengulurkan tali kendali 
untanya, maka beliau 
menenangkan sedikit 
sehingga untanya agak 
naik. Kemudian tibalah 
beliau di Muzdalifah, 
lalu mengerjakan shalat 
Maghrib dan Isya' di 
sana dengan sekali adzan 
dan dua kali iqamat. Dan 
beliau tidak melakukan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



shalat apapun diantara 
keduanya. Kemudian 
beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam berbaring 
sampai terbit fajar. 
Beliau mendirikan shalat 
fajar ketika nampak jelas 
baginya waktu subuh, 
dengan sekali adzan dan 
sekali iqamat. Kemudian 
beliau mengendarai 
Qashwa sampai tiba di 
Masy'aril Haram, lalu 
beliau menaiki bukitnya 
lantas memuji Allah 
(bertahmid), 
mengagungkan-Nya 
(bertakbir) dan 
mengesakan-Nya 
(bertahlil). Beliau terus 
melakukan Wukuf 
sampai matahari benar- 
benar terang, lalu 
bertolak sebelum terbit 
matahari. Beliau 
membonceng Fadl bin 
Abbas (seorang laki-laki 
berambut bagus, putih 
kulitnya dan ganteng). 
Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertolak, 
beliau melintasi para 
wanita yang sedang 
berlari, maka beliau 
memandang kepada 
mereka lalu meletakkan 
tangannya ke sisi lain. 
Sementara Fadl pun 
memalingkan mukanya 
ke sisi lain. Sesampainya 
di Muhassar, beliau 
bergerak sedikit 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



kemudian mengambil 
jalan pintas menuju 
jumrah Kubra (Aqabah), 
dan langsung sampai di 
jumrah yang berada di 
sisi pohon. Lalu beliau 
melontar tujuh kerikil 
dengan bertakbir pada 
setiap lemparan, 
(dengan) kerikil yang 
besarnya seperti kerikil 
ketapel. Dan beliau 
melontarnya dari perut 
lembah. Lalu ia bertolak 
ke tempat menyembelih 
hewan kurban. Di sana 
beliau menyembelih 
sendiri enam puluh tiga 
ekor hewan kurban, dan 
menyerahkan kepada Ali 
sisanya berikut hewan 
kurbannya. Kemudian 
beliau memerintahkan 
dari setiap hewan kurban 
yang disembelihnya agar 
sepotong dagingnya 
disisihkan lalu di letakan 
di kuali, lantas dimasak. 
Rasulullah dan Ali pun 
memakan dan 
menghirup kuahnya. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertolak 
menuju Ka'bah (untuk 
mengerjakan Thawaf 
Ifadhah), lalu beliau 
mengerjakan Shalat 
Zhuhur di Makkah dan 
mendatangi Bani Abdul 
Muththalib yang sedang 
mengambil air Zamzam. 
Beliau seraya bersabda: 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'Rebutlah wahai Bani 
Muththalib. Seandainya 
orang-orang tidak 
mengungguli kalian 
dalam pemberian 
minuman kalian, tentu 
akan kuperebutkannya 
bersama kalian.' Lalu 
mereka pun memberi 
beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam ember, dan 
beliau meminum 
darinya.' 


3066 


La^ ^ (jc. ^^jx]I ^j^oj ^jj .a 

^ lW i5^-^ JJ^- 
A uni f'- ^jc. 1— Jala ^jj 

^jic- gali pLij <ulc. 

LLaj 

L_flUa9 ojJuu 3^ Lh*J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr Al Abdi] dari 
[Muhammad bin Amru] ; 
telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Abdurrahman bin 
Hathib] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha, ia 
berkata; "Kami 
berangkat bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
menunaikan haji dengan 
tiga macam cara. 
Diantara kami ada yang 
berniat menunaikan haji 
dan umrah sekaligus, 
diantara kami ada pula 
yang berniat 
mengerjakan haji saja, 
dan diantara kami ada 
yang berniat 

mengerjakan umrah saja. 
Orang yang berniat 
mengerjakan haji dan 
umrah sekaligus, maka 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







ia tidak bertahallul dari 
suatu yang diharamkan 
sampai menyelesaikan 
manasik hajinya. Dan 
orang yang berniat 
hanya mengerjakan haji 
tidak bertahallul dari apa 
yang diharamkan sampai 
ia menyelesaikan 
manasik hajinya. Dan 
orang yang berniat 
melaksanakan umrah 
secara tersendiri, lalu 
berthawaf di Ka'bah dan 
mengerjakan Sa'i antara 
Shafa dan Marwa, 
(setelah itu) ia dapat 
bertahallul dari apa yang 
diharamkan (ketika 
berihram) sampai 
datangnya waktu untuk 
haji." 


3067 


-Ajc. /o l?aa a /o ( a-^lall Lu la 

aSiI (J^jjjj ■• ' " ^ 
dAa-a CxXl illuj AjIc auI ^U.-i 

.S» 1 5 -v -v j j-vl g 1 jjl (J iS jj l'i-v -v 

4_j e-La. La £ii=J j S j )JaC. a 
Laj jiluij 4jlt iill j^jJjll 
(J-aa. L^ia AjLa ^j-lt 4j s-Lk 

3^ L> '"Jj <J*> 

La (^jic ^a-jj (jjluij Ijili! oAlJ 

C5-^ LW'j J^-> L)^ ^ CP 
jjl jc. aL»a<q jc ^SLaJI jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 
bin Muhammad bin 
Abbad Al Muhallabi]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Dawud] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] ; ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
melaksanakan tiga haji, 
dua haji sebelum hijrah 
dan sekali haji setelah 
hijrah, dan beliau 
berangkat dari Madinah. 
Beliau menyertakan 
umrah beserta hajinya 
(haji Qiran), lalu hewan 
kurban yang dibawa 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan yang 
dibawa oleh Ali 
radliallahu 'anhu 
dikumpulkan sehingga 
seratus ekor. Diantara 
hewan-hewan tersebut 
terdapat unta jantan 
milik Abu Jahal yang 
hidungnya berantaikan 
perak. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sendiri 
menyembelih enam 
puluh tiga ekor, dan Ali 
menyembelih sisanya." 
[Ja'far] berkata; dari 
[Ayahnya] dari [Jabir] 
dan [Ibnu Abu Laila] 
dari [Al Hakam] dari 
[Miqsam] dari [Ibnu 
Abbas]. 


3068 


jl jjai ^j-a tjjij ^iLjj A-ilc 
1 ilj ir. jjil 4 i I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Ibnu Ulayyah] dari 
[Hajjaj bin Abu 
Utsman]; Telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Abu Katsir] ; 
Telah menceritakan 
kepadaku ['Hcrimah] dari 
[Al Hajjaj bin Amru Al 
Anshari], ia berkata; 
"Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Barang siapa patah 
(kakinya) atau pincang, 
maka ia (dianggap) telah 
bertahallul, dan ia 
harusmengerjakan haji 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







lainnya.'" Aku bicarakan 
hadist ini kepada [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu 
dan [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, maka 
keduanya berkata; 
'Benar.' 


3069 


lir. I'hW i m* jji <4i\i,i liiW 

Aill IjC (jt AJijfLc (jC- JJ°^ 
ClllllJlii A aU» ^1 Jj-o £^ J 

i . i-J f^i ^U*qA LS^ 

1 jS3 l^aa-o 4j ' " UJI 3 ^jjIjiuiJll! 

AjIc- di j3 jI j^lc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Syabib]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazak] ; 
telah memberitakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Lcrimah] 
dari [Abdullah bin Rafi'] 
mantan budak Ummu 
Salamah radliallahu 
'anha, ia berkata; Aku 
menanyai [Al Hajjaj bin 
Amru] tentang 
terhalangnya orang yang 
berihram. Maka ia 
menjawab; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Barang siapa patah 
(kakinya) atau sakit atau 
pincang, maka ia 
(dianggap) telah 
bertahallul. Dan ia harus 
mengganti hajinya di 
lain waktu.'" [Ikrimah] 
berkata; 'Aku ceritakan 
hadist ini kepada [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu 
dan [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, maka 
mereka berkata; 'Benar.' 
Abdurrazak berkata; 
Aku mendapatkannya 
dibagian Hisyam sahabat 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Ad Dastuwa v i, lalu aku 
menemui Ma'mar dan ia 
membacakan kepadaku 
atau aku membacakan 
untuknya.' 



3070 



^jj jji^^jJI Ajc (jc A 'n l n Hi la 
(JasLi (*JJ A)jl AjC (jc ^jt^lLaVl 

J ^j*- 1 "- (jj i 11^ J) dj-iiMi 

*dll (J jjjij djLaaJ (_5-^l J (j-a 
J^aallj alujj 4j1c jIiI J*-a 
Cli& La (Jlaj t^^-J Jc. jjLuj 
laJll (_Jjl La t2Ij ijj i» ^ II (_£jl 

Aj^I oi* ciiljia (JLa V dia Sui 

j\ AJALa jl aLu-a / j-a <jASa 

|- fi 0 sf £' 5 ; 

^jj^ui^a (JfH (jjSLLja <dkj (Jc 
iAl 1' 'II j ^lxla / w ^LLa ' — 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan 
[Muhammad bin Al 
Walid], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abdurrahman bin Al 
Ashbahani] dari 
[Abdullah bin Ma'qil], ia 
berkata; 'Aku duduk di 
samping [Ka'ab bin 
Ujrah] di dalam masjid, 
lalu kutanyai tentang 
firman Allah; '..maka 
wajiblah atasnya 
berfidyah, yaitu 
berpuasa atau 
bersedekah atau 
berkurban...' (Qs 
Albaqarah 2: 196), Ka'ab 
pun menjawab; Ayat itu 
diturunkan tentang 
diriku. Karena dulu aku 
pernah terserang 
penyakit di kepalaku, 
lalu aku dibawa kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
kutu busuk berhamburan 
di wajahku.' Maka beliau 
bersabda: Aku tidak 
seharusnya melihat 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







keletihan yang 
menimpamu seperti 
yang kulihat ini. Apakah 
kamu memiliki seekor 
kambing? ' Aku 
menjawab; 'Tidak.' 
(Perawi berkata); 'Maka 
turunlah ayat ini, '..maka 
wajiblah atasnya 
berfidyah, yaitu 
berpuasa, atau 
bersedekah atau 
berkurban..' (Perawi) 
berkata; 'Puasa tiga hari, 
sedekah untuk enam 
orang miskin dan setiap 
satu orang miskin diberi 
setengah sha' makanan 
pokok, serta berkurban 
dengan seekor kambing.' 


3071 


<LoUJ (jc- ^aU (jj Ujii. 

^jj-al j («-^Ij (j' cl**^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Nafi'] dari [Usamah bin 
Zaid] dari [Muhammad 
bin Ka'ab] dari [Ka'ab 
bin 'Ujrah], ia berkata; 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
memerintahkanku, 
ketika kutu busuk 
menyakitiku agar aku 
mencukur kepalaku, dan 
berpuasa tiga hari, atau 
memberi makan enam 
orang miskin. Karena 
beliau tahu aku tidak 
mempunyai hewan yang 
dapat kukorbankan." 


3072 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^1 (jj jj (jc- 4_Liic (jj (juiui 
(jl ml jc (jjl (jc ^ ui'g ^ jc ^Ij^3 

alLlj 4jlc AUl (J _JJJJ 


kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Yazid 
bin Abu Ziyad] dari 
[Miqsam] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
berbekam, (saat itu) 
beliau sedang berpuasa 
dan berihram. 


3073 


jr. t ii.>i\l il ji ll-v i l u. W 
jc ^.^p-a j aaJia 1 alm 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bakar bin 
Khalaf Abu Bisyr]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abu Adi DlaifJ dari 
[Ibnu Khutsaim] dari 
[Ibnu Az Zubair] dari 
[Jabir] radliallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
berbekam sedangkan 
beliau (saat itu) tengah 
berihram, karena 
keletihan yang menimpa 
beliau. 


3074 


j 1 Vi 1 5»^. ^ ju Jjic- lii.la 
■iSjS (jc 4 alui (jj Jlljaa. 1 * la 
jc. jjji (jj jc. ^ A\ 

CljJ^llj 4_uilj (jAA) (jl£i |»i^J 
CIijjLoJI ^>4C ^^)aJi j^fc j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Farqad 
As Sabakhi] dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibnu 
Umar] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



wasallam meminyaki 
kepala beliau dengan 
minyak (bukan minyak 
wangi) sedang beliau 
berihram. 



3075 



^jC. ^Jfa. (jJ *\1» m ^jC. 

i* ^ ^ jjj j^it IjjAaijjIi <LoUa]l 
^1 (jt 4 w u5 Ijlla ^J^3 l^S^a 
^jjl ^jc. ^Jfa. (^>J *\i» m ^jc. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru bin Dinar] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] radliallahu 
'anhu bahwa seorang 
lelaki patah lehernya 
karena terjatuh dari 
kendaraannya saat ia 
berihram maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mandikanlah ia dengan 
air dan bidara dan 
kafankanlah dia dengan 
dua kain kafan, serta 
jangan ditutup wajah dan 
kepalanya, karena ia 
akan dibangkitkan pada 
hari kiamat dalam 
keadaan bertalbiyah." 
Dan telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
mencertikan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Bisyr] dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] seperti hadits di 
atas, namun ia 
mengatakan terpelintir 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







lehernya disebabkan 
karena kendaraannya 
dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Jangan kalian olesi 
wajahnya dengan 
wewangian karena ia 
akan dibangkitkan di 
hari kiamat dalam 
keadaan bertalbiyah.' 


3076 


1 Vi ' ^ lxa « jj Jjic Hlla 
^JC- (jC jliC (jj JjJC (jj Alll 

& J^c- isi) Cm o**-y\ 

AjIc Atll ^ji-a «Uli J JJ-aj 
(j« 4 la a j \ ulj£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir bin Hazim] 
dari [Abdullah bin Ubaid 
bin Umair] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Ammar] dari [Jabir] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
tentang anjing hutan 
yang diciderai oleh 
orang yang berihram 
maka ganjarannya 
adalah dengan 
membayar seekor 
kambing kibas dan 
beliau menganggap 
anjing hutan sebagai 
hewan buruan." 


3077 


jLLikJl j^a (jj .a llj ^ 
i_iA jj jj Hl^a U,,.lj\l 

jlll (jj (jlj^a l^^a 
Ujik Isc. (jj ^Ic Ujik 
(jc- isi) Cf- dtt^- 

(_paJJ ^ (Jli alLij AjIc iill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Musa 
Al Qaththan Al 
Wasithi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





A "li'i ij-vitl 4 vvi^i «li 'ill 


Mauhab] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah Al Fazari] ; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdul Aziz]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain Al 
Mu'allim] dari [Abui 
Muhazzim] dari [Abu 
Hurairah] ; 
Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Telur burung 
unta yang diambil oleh 
orang yang sedang ihram 
maka diganti harganya". 


3078 


^ — ^-r 7 — — b- ■ j? — ^ 

AjJjui ^1 (jj j£j jjl Lii la 

4 j» u5 l '* la j°» t- (jj laa a l '* la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] dan 
[Muhammad bin Al 
Walid], semuanya 
mengatakan; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah]; Aku 
mendengar [Qatadah] 
menceritakan dari [Sa'id 
bin Al Musayyab] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anha Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Lima 
binatang yang boleh 
dibunuh baik saat 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bertahalul maupun 
dalam waktu yang 
ihram: Ular, gagak, 
tikus, anjing buas dan 
burung rajawali." 


3079 


■ UAla ^aa < (jj Jjic- lliAa 
(jc AUl AjJC- (jt J±aj (jJ Alll 

cJjiuj (Jlllli j-ac. (jjl (jc. jaU 

(ji ^jic. V lili jill (j-a 

SLpaJtj t—il^illj t—ijitll 
j jail) 1' <K\I j SJllllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Lima binatang yang 
tidak berdosa bagi yang 
membunuhnya sedang ia 
dalam keadaan ihram; 
kalajengking, gagak, 
rajawali, tikus dan 
anjing buas." 


3080 


(jj ^aa a UILla (_uj^ _aJ l^S^a 
(jc. jljj (-Jl (jj i; jj (jc. (Jlwa3 

O^^-" 1 cs^' (j? g*^ cs^ CW' 
jjtoJI L. llSllj (^^UJI ^ u j 

(Jj3 J <1 (Jjaa ^iuiV&all SjUl! j 

<&l (J jjjj (jV (Jll AiuJJjall tgJ 
Igt fc.aVu.,1 <t )\r-. 1W \r^. 
Ljj tjj^'l Aiiiall Cliii.1 jjjj 

£4$' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Yazid bin 
Abu Ziyad] dari [Ibnu 
Abi Nu'm] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang yang berihram 
boleh membunuh ular, 
kalajengking, gagak, 
anjing buas dan tikus." 
Dikatakan padanya; 
'Kenapa tikus yang 
nakal? ' Ia berkata; 
'Karena Rasulullah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun dan ia 
telah mengambil sumbu 
lampu untuk membakar 
rumah.' 


3081 


j > . i, ,\ , 
(jljiLi uj ia ^i\k jUac (jj ^LkiA j 

(jj laa < Ui la j ^- ^ jjjc. jj 

1» la jj Cllilll lilijl 
JJJC- (jt <^£jA jll (jjl (jc- 
Jla (jjibt (jjl (jc ^JC (jj 
^ ^)-all3 «Lolii. jj < 1» isi Ijljjl 

UJs jl^gAc (ji^. j ^jLo^. 

jj M 4jAIj£1I t^-J 
^^i. \\<.\j i21jic 3 j Uj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rumh] telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
semuanya dari [Ibnu 
Syihab Az Zuhri] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Sha'b bin 
Jatstsamah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewatiku ketika aku 
berada di Abwa v atau di 
daerah Waddan, 
kemudian aku 
memberinya hadiah 
seekor keledai liar, 
namun beliau 
mengembalikannya 
kepadaku, tatkala beliau 
melihat raut mukaku 
yang menggambarkan 
ketidaksukaan, maka 
beliau bersabda: 
"Bukannya saya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menolak pemberianmu, 
akan tetapi kami telah 
mengharamkan 
(dagingnya)." 


3082 


ISC. (jC- jaJ^ll ^jC (jC (jC 
(JjAjC (jjl (jC CLljLkll (jj <&! 

^Vli^ll j} y& (jc 

aaJj allaj Ajlc ^U.-i igj^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Imran bin 
Muhammad bin Abu 
Laila] dari [Ayahnya] 
dari [Abdul Karim] dari 
[Abdullah bin Al Harits] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
[Ali bin Abu Thalib] dia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di beri daging 
buruan ketika beliau 
sedang berihram, namun 
beliau tidak 
memakannya." 


3083 


UjJLa jUoo (jj ^UiA 
(jj uJ^J (jC ^ 'J J'"- (jJ (jl J°' " 
^a_iAl^)j| (jj ^ (jc ^« i " 
(jc. 4jkiJa (jj ^ uijr- (jc ^ "j'' II 
^iLa ^jill (jl-^ill AjJC (jj 4 ^- Ua 
jl sliaC 1 illaj <> j V. iill 
jUjll (^3 AI^J (jl sjil J (J*v J 
(j J - J^» (« J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Yahya 
bin Sa'id] dari 
[Muhammad bin 
Ibrahim At Taimi] dari 
[Isa bin Thalhah] dari 
[Thalhah bin 
Ubaidillah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberinya 
keledai liar, lalu beliau 
memerintahkan supaya 
dia mambagikan 
(dagingnya) kepada 
rombongan tersebut, 
padahal mereka dalam 
keadaan ihram." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3084 



'M ^jSlI jiU ^l&aLal 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari [Ayahnya] 
dia berkata, "Saya keluar 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada waktu 
perjanjian Hudaibiyyah, 
ketika para sahabat 
beliau berihram, aku 
tidak ikut berihram, tiba- 
tiba aku melihat seekor 
keledai lantas kuintai 
dan kuburu keledai 
tersebut. Kemudian hal 
itu kuberitahukan 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku sebutkan, 
'Sesungguhnya aku tidak 
dalam berihram, dan aku 
tangkap ini untuk anda.' 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan kepada 
para sahabatnya untuk 
memakannya, namun 
beliau tidak 

memakannya ketika aku 
beritahukan bahwa aku 
menangkapnya untuk 
beliau." 



3085 



dM\ UUil 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jlS2La ^iuij 4j1c. Mil ^jlLa 

ij-V il\l 1 l"i-v 1 


telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Urwah bin 
Az Zubair] dan [Amrah 
binti Abdurrahman] 
bahwa [Aisyah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membawa hewan kurban 
dari Madinah, kemudian 
beliau membuat pintalan 
dan mengalungkannya 
pada leher hewan 
kurbannya, dan beliau 
tidak menjauhi sesuatu 
dari hal-hal yang harus 
dijauhi oleh orang- 
orang yang berihram." 


3086 


j ^ — ^ — — : — — 5-^ J7 — ^ 

4 in'llc. jjc- (jC ^jAljjj 
■i U n j AjIc i&l ^/'^ (£J-j 

£j <J^A JilS alLlJ <jlc M ^jJj-a 

l'lli" 1 iVi-v 1 S/ i 101 X" A 1 t*!» II 

ij-V i\l 4 l'l'i-V 1 ll^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dia 
berkata, "Saya membuat 
beberapa pintalan untuk 
hewan kurban Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas beliau 
mengalungkan pintalan 
tersebut pada hewan 
kurbannya, lalu 
mengirimnya (untuk 
kurban). Kemudian 
beliau bermukim dan 
tidak menjauhkan diri 
dari suatu hal yang di 
hindari oleh orang yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







tengah berihram." 


3087 


— — — Z. f ~ T > l L'Zi, — 1 

^it j AjIij (jj ^)5ij LiiAi 
jc ^sjaI^jJ jc (ji-ac^/l jc 

lAjjaa Clmll Ulc 'ij-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Suatu kali 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mempersembahkan 
hewan kurban seekor 
kambing menuju 
Batiullah, beliau lalu 
memberi kalung pada 
leher hewan tersebut." 


3088 


^Jc- j Allki ^1 (jj ^)5ij Ujik 
(jc IjJAk laa « (jj 
jc oJllj3 jc ^jIjIuiaII ^l2iA 
(jj| (jc £ jc^l (jluia. ^1 
AjIc jil ^jii-a (^Jjll (jLulUC 
^al IlbII ^9 (_^AgJI ^ja-ill ^ilwJJ 
^Ic Jll^ 4jc Jal-ol^ (jijVl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam Ad Dastuwa v i] 
dari [Qatadah] dari [Abu 
Hasan Al A'raj] dari 
[Ibnu Abbas], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi tanda 
pada hewan kurban yaitu 
pada pelana sebelah 
kanan dan 

menyingkirkan darah 
darinya." Dalam 
haditsnya Ali 
menyebutkan, "Ketika di 
Dzul Khulaifah, lalu 
beliau menggantungkan 
sepasang sandal." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3089 


(jc ^lal (jc JLk (jj jLLk 

(Jlujlj __}»Jjilj JUS illuj 4Je 

i J-V Ml 1 U'-v 1 l i 1 iV'-v 1 i\j t g 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Khalid] dari [Aflah] dari 
[Al Qasim] dari 
[Asiyah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
kalung pada hewan 
kurbannya lalu 
mengirimkannya, dan 
beliau tidak menghindari 
sesuatu yang di hindari 
oleh orang-orang yang 
tengah berihram." 


3090 


(jc. (JjJ ^1 (jjl (jc. JiAU_i (jc. 
ilujj AjIc iiil ^U^i aill J jjjj 

(j^j (Jl^j 1 'j'' Ifrla jjUJI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abdul 
Karim] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu Abu Laila] 
dari [Ali bin Abu 
Thalib] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan 
kepadaku untuk 
mengatur pembagian 
hewan kurban dan agar 
aku membagi-bagikan 
sesuatu yang ada di 
punggung dan kulit 
hewan tersebut, serta 
tidak memberisesuatu 
pun darinya kepada 
penjagalnya. Beliau 
bersabda; "Kami 
sendirilah yang akan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







memberinya." 


3091 


— — — & — ; — — r- J7 — ,~ ^ — 

^lc j Ajlki ^1 (jj ^)51j liiAk 

Ijlla j ^aa ia (jj 

Cjf- <JQ <J^' LW' ij^ 

^jl > nl jr- jul jc g ^ n'q a ^c- 

^JlAl pluj AjIc iil ^jJj-a (^[jJjll 

(J&=>- <jt? 

A i j-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Abu Laila] dari [Al 
Hakam] dari [Miqsam] 
dari [Ibnu Abbas], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyerahkan hewan 
kurban berupa unta 
jantan milik Abu Jahal 
yang burahnya (gelang 
pada hidung unta) 
terbuat dari perak." 


3092 


OLla AjAui ^1 (jj ^}5Lj Ijlla 

^jc AJolwj (jj (_^uljl (jc oAjjc. (jj 
alluj AjIc iill ^U«-i ^gjlll (jl^Jjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] telah 
memberitakan kepada 
kami [Musa bin 
'Ubaidah] dari [Iyas bin 
Salamah] dari 
[Ayahnya], bahwa di 
antara hewan kurbannya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam terdapat unta 
jantan." 


3093 


jjaj ju Alil -Ijc ^jj l^a < 
(jUiul (jC (jlij (jj ( _ S J^J 1 1^ 

(jjl (jc- ^alj (jc Anc (jc 

-1)J>3 (ja <_5 jlill illaj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Yaman] dari [Sufyan] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dari ['Ubaidullah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
membeli hewan kurban 
dari daerah Qudaid." 


3094 


— ^ ~ T t E — ~ r- p — , f ^ 

Lb la Ajlui ^1 (jj Lii la 
(SlaJj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Abu Az Zinnad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
seorang laki-laki sedang 
menggiring untanya, 
maka beliau bersabda: 
"Naikilah." Laki-laki itu 
berkata, "Ini unta untuk 
kurban! " Beliau 
bersabda lagi: "Celaka 
kamu! Naikilah." 


3095 


^jC. ^gjljlwj^l t -Jail ^»l2dk ^jC. 

l^jj (JlJ r/.<jl jUa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam] sahabat Ad 
Dastuwa v i, dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di lewati oleh 
seekor unta, maka beliau 
bersabda: "Naikilah ia." 
Orang itu berkata, "Ini 
unta untuk kurban! " 
Beliau bersabda lagi: 
"Naikilah! " Anas 
berkata, "Lalu aku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







melihat laki-laki itu 
menaikinya bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan di leher 
hewan tersebut di 
gantungi sandal." 


3096 


— ^ ~ T t E — ~ r- p — , f ^ 

Lb la Ajlui ^1 (jj ^>fjj uj-lk 
i2iia3j JaI (j-o Aki Cijl t^l» 


telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr Al Abdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Arubah] dari [Qatadah] 
dari [Sinan bin Salamah] 
dari [Ibnu Abbas] bahwa 
[Dzu aib Al Khuza'i] 
menceritakan bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberinya 
tugas untuk menjaga 
unta-unta beliau, 
kemudian beliau 
bersabda: 'Apabila di 
antara ternak tersebut 
ada yang sakit dan kamu 
khawatir ia akan mati, 
maka sembelihlah ia, 
kemudian rendamlah 
sepatunya ke dalam 
darahnya lalu 
pukulkanlah di sisi 
lehernya, dan janganlah 
kamu dan orang-orang 
yang bersamamu 
memakannya." 


3097 


~a — T- * - a ~ 1 — 5~a 'T P — i , — 

Jj-lt j Ajlklu ^1 ^ ^)fjj _jjl Llj la 

auI AlC. ^jj j^yiC j laa a ^jj 

(jj ^LSa (jc ^j^j liiAk 1 jlla 

4ja.u (jt 4jjI (jt SjjC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
serta [Amru bin 
Abdullah] mereka 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





j"' !•-•<■- 1 5> i ■ t' "1 i « tS A| 

/"'a ' * - 9 a e 

4'ivv J-vj i ljii-»l J* 4 .«^ 

f °^ s - e * ' 
'e, jlSuli ^Ull (jjJj 


berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Najiyah Al Khuza'i] . 
Amru menyebutkan 
dalam haditsnya -salah 
seorang yang bertugas 
menjaga hewan kurban 
milik Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam- ia 
berkata, "Aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah, apa 
yang harus aku perbuat 
jika sebagian hewan 
kurban terkena 
penyakit?" beliau 
menjawab: "Sembelihlah 
ia, rendamlah sepatunya 
ke dalam darahnya 
kemudian pukulkankan 
di sisi lehernya dan 
biarkanlah orang-orang 
memakannya." 


3098 


Lu^a Ajjjj ^1 (jj jSLj jJ iL^a 
jjj jic. (jC (_>UJJJ jj ^j-ulJC- 
jLalic. jc. ^jAma ^jl ^jj jUau>ji 

4-aJlic. jC. jLajljjj ^jl ^jj 
^jiLa Alll (J jjjj ^j-ulis AAjJa j 
J-at j jfij Jjlj jiijJJ 4-lle Atll 
(—IjIjlJI Vj 3iLi ^Ijj ^jC-ii Laj 
^ ia i ■ Ml j-aj j-^J ^Li^l j-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Umar bin Sa'id bin 
Abu Husain] dari 
[Utsman bin Abu 
Sulaiman] dari 
[Alqamah bin Nadilah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah wafat, 
begitu juga Abu Bakar 
dan Umar, dan tidaklah 
rumah-rumah yang ada 
di Makkah didatangi, 
kecuali tempat-tempat 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







itu kosong, siapa yang 
membutuhkan maka ia 
berhak untuk 
menempatinya, namun 
jika ia tidak 
membutuhkannya maka 
ia memberikan tempat 
tersebut (kepada yang 
lainnya)." 


3099 


^^jj-a-all jUft^ ^ 'i n 1f*. llj ^ 

w u! ^ c ^ * 

(J jIjij CjjS j^J (Jll pt^JaaJI 

hk jii v^'Ii j y j Ii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Hammad Al Mishri] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] telah 
mengabarkan kepadaku 
['Uqail] dari 
[Muhammad bin 
Muslim] bahwa dia 
berkata; bahwasanya 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman bin Auf] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
[Abdullah bin Adi bin 
Al Hamra v ] berkata 
kepadanya, "Saya 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di atas untanya 
berhenti di dekat Al 
Hazwarah, beliau 
bersabda: "Demi Allah, 
sungguh kamu adalah 
sebaik-baik bumi Allah 
dan bumi Allah yang 
paling aku cintai. Demi 
Allah, seandainya aku 
tidak di keluarkan 
darimu, tentu aku tidak 
akan keluar." 


3100 




Telah menceritakan 
kepada kami 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





* "N ("w «in'illl dlil 


[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ishaq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Aban bin Shalih] 
dari [Al Hasan bin 
Muslim bin Yannaq] 
dari [Shafiyyah binti 
Syaibah] dia berkata, 
"Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah 
pada saat penaklukan 
kota Makkah, beliau 
bersabda: "Wahai 
manusia, sesungguhnya 
Allah telah 
mengharamkan 
(mensucikan) Makkah 
semenjak mencipatakan 
langit dan bumi, dan dia 
suci sampai hari kiamat; 
tidak dicabut pohonnya, 
tidak diusir hewan 
buruannya dan tidak 
diambil barang 
temuannya kecuali orang 
yang hendak 
mengumumkannya." 
Abbas berkata, "Kecuali 
idzkhir, sesungguhnya ia 
untuk rumah-rumah dan 
kuburan." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kecuali idzkhir." 


3101 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dan [Ibnu Al Fudlail] 
dari [Yazid bin Abu 
Ziyad] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Sabith] dari [Ayyasy bin 
Abu Rabi'ah Al 
Makhzumi] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ummat ini 
akan senantiasa dalam 
kebaikan selama mereka 
mengagungkan tanah 
haram ini dengan sebaik- 
baik pengagungan, dan 
apabila mereka menyia- 
nyiakannya maka 
mereka akan binasa." 


3102 


7TTS~ — i, , e ~. 5 — 71 s"^ T 5 — -r ^ 

Lb la Ajlui ^1 (jj uj la 
^jii iiia jjr. jir. jj i Iur. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dan [Abu 
Usamah] dari 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Khubaib bin 
Abdurrahman] dari 
[Hafsh bin Ashim] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Sesungguhnya 
keimanan akan masuk ke 
dalam kota Madinah 
seperti seekor ular yang 
masuk ke dalam 
sarangnya." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3103 


3UtJ» 1 Vi ■ «la (jj j£Li Ijlla 

jC- ^1 Ujik al2d& (jj 
illuj 4jlc jlll ^U.-i AUl (J JJJJ 

dj^co (jl ^Sj a o 1 laj i ul jus 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Ayyub] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
di antara kalian mampu 
meninggal dunia di kota 
Madinah hendaknya ia 
melaksanakannya, 
sesungguhnya aku akan 
bersaksi bagi siapa saja 
yang meninggal di kota 
Madinah." 


3104 


(jj a Cj^j^y* ^ ^ ^ 

■ Mc iS^a J_jLait-ll jLaiic. 

^1 (jt (jC (ji^/)]l ^JC (jj 

( _ s lc 4fLi t"i«ja. iSljjj 

iSIAJC. lil j afrlll ^ jUJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al 'Utsmani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abu Hazim] 
dari [Al Ala bin 
Abdurrahman] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ya 
Allah, sesungguhnya 
Ibrahim adalah kekasih 
dan Nabi-Mu, dan 
Engkau telah 
mengharamkan kota 
Makkah melalui lisan 
Ibrahim. Ya Allah, aku 
adalah hamba dan Nabi- 
Mu, dan aku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mengharamkan apa-apa 
yang berada di antara 
dua lembah berbatu 
(Madinah)." Abu 
Marwan berkata, "Yang 
dimaksud dua lembah 
berbatu adalah kedua sisi 
kota Madinah." 


3105 


Uj.la ^1 (jj jSLj ^jjI IjjJLa 
(jj .a (jc. (jLiuL " (jj aujc. 
^j) (jc. ^1 (jc. jjac 

Sll ^jij-a J JJ-aj (Jlllta ojJjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa ingin 
berbuat buruk terhadap 
penduduk kota Madinah, 
niscaya Allah akan 
meleburkannya 
sebagaimana 
meleburnya garam di 
dalam air." 


3106 


S^jt Ijjja (Cjjjdll (jj jIjA Ijjja 
auI jjc. (jc. (J^a i "j jj Laa < (jc. 
ji (j,/il i"'i»^.„ t i'i^/i ji 
Aill ^jii-a «Uli (J jjuiJ (jVj^J 
(Jji. Ia=lI (jj (Jli aWj Ajlc 
(j-o <Lc. jj ^^jic jA j jj Lila-J 
(j-o <Lc. jj t _ s Jc JJCj ^ 'f 11 JJ 

^-jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sarri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Abdullah bin 
Miknaf] dia berkata; 
saya mendengar [Anas 
bin Malik] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Uhud 
adalah suatu gunung 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang mencintai kita dan 
kita pun mencintainya, 
dan ia merupakan salah 
satu pintu dari pintu- 
pintu surga atau 
kecelakaan (yang dapat 
mengantarkan) ke salah 
satu pintu dari pintu- 
pintu Neraka." 


3107 


* g ', ' ' a \ f i' ' ' a 3 

a'vi.tj l'n'lll Si JIS l'll'vll 

Ciili ^3 i <Ija ? jiA iilJI Jlia 
cJa ^ Ul Jli 1«j d&l ^ J 

. ilU^ll j° jii-. j„li Nal ,'A\\ 

V J 1 " <* >« i'u.,U , j.MI ,'4;„\i ^ 

(jjj <Gx£]| JLa ^j*ual ^ii. 2^>^ 
3c.ll C±s\ La ' " llS (JJ^ILiaII 

& iii liiii ^ 31I ^kaV 3U 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] dari 
[As Syaibani] dari 
[Washil Al Ahdab] dari 
[Syaqiq] dia berkata, 
"Seorang laki-laki 
menitipkan dirham 
kepadaku untuk 
dihadiahkan kepada 
Ka'bah, ternyata Syaibah 
tengah duduk-duduk di 
atas kursi, lalu 
kuserahkan uang itu 
kepadanya, Syaibah pun 
bertanya, "Apakah uang 
ini milikmu?" aku 
menjawab, "Bukan, 
seandainya itu milikku, 
niscaya tidak akan 
kuserahkan kepadamu." 
[Syaibah] berkata, "Jika 
kamu mengatakan hal 
itu, sungguh Umar bin 
Khatthab pernah duduk 
di tempat yang engkau 
duduki, ia mengatakan, 
'Aku tidak akan keluar 
hingga kubagi-bagikan 
harta Ka'bah kepada 
orang-orang fakir kaum 
Muslimin.' Aku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







(Syu'bah) pun bertanya, 
"Kenapa kamu 
melakukannya?" Umar 
menjawab, "Sungguh 
aku akan tetap 
melakukannya." Umar 
melanjutkan, "Memang 
ada apa?" Aku (Syu'bah) 
menjawab, 
"Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
keadaannya, begitu juga 
Abu Bakar, keduanya 
lebih membutuhkan 
uang tersebut daripada 
kamu, sehingga 
keduanya tidak 
melakukannya." Lalu 
Syu'bah berdiri dan pergi 
keluar." 


3108 


J^atll Al j (jj ^aJ^^ll Alt 1 * la 
^jc. _J^Ja. lut-m ^jc. A-ijI ^jc. 

Jh\ J jjjj cJlalla (_>uuc. (jjl 
< kJ) 4jLo <J 'M <U j I .m 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al Adani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Zaid Al Ammi] dari 
[Ayahnya] dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menjumpai Ramadan di 
kota Makkah, kemudian 
dia berpuasa dan 
melaksanakan 
qiyamullail 
semampunya, maka 
Allah akan menuliskan 
baginya seratus ribu 
bulan Ramadan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







selainnya, dan Allah 
akan menuliskan 
baginya setiap hari 
sepertimemerdekakan 
budak, dan setiap malam 
memerdekakan budak, 
dan setiap hari 
menunggang kuda di 
jalan Allah (perang), dan 
setiap hari satu kebaikan 
dan setiap malam satu 
kebaikan." 


3109 


^i-laJ! jaC ^\ (^jj l<La 'a liliSk 
Jaitl i'iU. liVi| Ii»)jU IViTuS 

'M j^La M (U jLj li3 Jll li^A 
^lai (_3 4jLa 1 la k j jiluij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al Adani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Daud bin Ajian] 
dia berkata, "Kami 
pernah thawaf bersama 
Abu 'Iqal ketika hujan 
turun, selesai thawaf 
kami menuju belakang 
maqam." kemudian [Abu 
'Iqal] berkata, "Aku juga 
pernah thawaf dengan 
[Anas bin Malik] ketika 
hujan turun, selesai 
thawaf kami menuju ke 
belakang maqam dan 
shalat dua rakaat, setelah 
itu Anas berkata kepada 
kami, "Mulailah untuk 
melakukan amalan, 
sesungguhnya kalian 
telah diampuni. Seperti 
inilah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada kami dan kami 
melakukan thawaf di 
waktu hujan." 


3110 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





o^Jg^ ^jc. (jLoj ia i Ijj la 
U' u'j^"" t^) r " O ' ' U' 

ijjal ;„j? | jjajjl jMj <ii 
3Jj^J| Jali. lJ -j!±aj f^jjW 


kepada kami [Isma'il bin 
Hafsh Al Ubulli] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Yaman] dari [Hamzah 
bin Habib Az Zayyat] 
dari [Humran bin A'yan] 
dari [Abu At Thufail] 
dari [Abu Sa'id] dia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan para 
sahabatnya menunaikan 
haji dengan berjalan kaki 
dari Madinah sampai ke 
Makkah, lalu beliau 
bersabda: 'Ikatlah 
tengah-tengah kalian 
dengan sarung-sarung 
kalian.' Kemudian beliau 
berjalan cepat." 


3111 


A "''^^ 7- 11 ^ic- i IL la 
jji il-vi lVii-v j »- » ■ ftv»« 

i*v^i s "t. <\H r*i» />7„ S',» , ! ;, 1 V! ii 

i - a i '-j jijij ^Jc- iill 

(j''j'' U' jJtAiNt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nahsr bin 
Ali Al Jahdlami] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayahku], (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
saya mendengar 
[Qatadah] menceritakan 
dari [Anas bin Malik], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyembelih 
dua ekor kambing 
belang (putih hitam) dan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bertanduk, lalu beliau 
membaca basmallah dan 
bertakbir. Sungguh aku 
telah melihat beliau 
menyembelih hewan 
kurbannya dengan 
tangannya sendiri sambil 
meletakkan kakinya di 
atas leher hean 
kurbannya." 


3112 


^ QJ la (jiuc. /jj (J aJiml 
Al J ^TutlS Al 1«-. j, 

AlC ^ijj jilla J 4jic Alll 

c5-i] ^is oj titi?- u3"'?\' 

^j^lll-a £)j (jj£j uiall ^j-o 

jii ^jLa-oj (^Li^Joj ^SLijj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Yazid bin 
Abu Habib] dari [Abu 
Ayyasy Az Zuraqi] dari 
[Jabir bin Abdullah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyembelih 
dua ekor kambing 
kurban pada waktu Idul 
Kurban. Saat 
menghadapkan 
keduanya beliau 
mengucapkan: 
"Sesungguhnya Aku 
menghadapkan diriku 
kepada Rabb yang 
menciptakan langit dan 
bumi, dengan cenderung 
kepada agama yang 
benar, dan aku bukanlah 
termasuk orang-orang 
yang mempersekutukan 
Allah. Sesungguhnya 
shalatku, ibadatku, 
hidupku dan matiku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







hanyalah untuk Allah, 
Tuhan semesta alam. 
Tiada sekutu bagi-Nya; 
dan demikian Itulah 
yang diperintahkan 
kepadaku dan aku adalah 
orang yang pertama- 
tama menyerahkan diri 
(kepada Allah). Ya 
Allah (ini adalah) dari- 
Mu dan untuk-Mu, dari 
Muhammad dan 
ummatnya." 


3113 


(jc (Jjat ^jj iLa < j^jj <&l ^jc. 
^jl ^jc- j A il r- ^)C. «Lalui 

iiil (_si-a «"il (Jj^J U'*J^J* 
ji iljl |j| (jl£ ^LiJ «ulc. 

^i-iuJaC. (j)-'\^ ^^jl^ul ^ a i <a i 

L^s- J* cl)^^l U^O^ L)^ ALM 
^ uS (jil 4iil (je LoAAkl £c_sis 

(Jl (jC-j « (jC __)i.VI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan Ats 
Tsauri] dari [Abdullah 
bin Muhammad bin 
Aqil] dari [Abu 
Salamah] dari [Aisyah] 
dan dari [Abu Hurairah], 
bahwa apabila 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hendak 
melaksanakan kurban, 
maka beliau membeli 
dua ekor domba yang 
besar, gemuk, bertanduk 
dan berwarna belang 
(hitam dan putih). 
Kemudian beliau 
menyembelih salah 
satunya untuk umatnya 
yang telah bersaksi akan 
keesaan Allah dan 
bersaksi atas risalah 
beliau, lalu 
menyembelih yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







satunya untuk 
Muhammad dan 
keluarga Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


3114 


ljj.ja Ajliij ^\ (jj lL.ja 
(jj auI i ««^ i_iUaJI (jj j 
gjcVI (ji^])JI tj c ' U^y^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Hubbab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Ayyasy] dari 
[Abdurrahman Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memiliki 
keluasaan (untuk 
berkorban) namun tidak 
berkorban, maka 
janganlah ia mendekati 
tempat shalat kami." 


3115 


LL) la jUoc (jj ^UlA Ijj la 
j^jjI IjjSi. (jiljt (jj (J j» iil 

IMi . '-.11 Qf. j^c. j)l r*)\Ki,\15 

) '.N* '^^11 % - - - a, » 

1 ))1-V<t Ullll 4 ) t )J-V J Oa ) jj^V 

^Ju.,<uJ UJ ^ ^jljftC. ^}J ^al2dA 
oUajI ^}J ^ia.aJl Ojja (jiuc. 
t " )\1 T .i (JLs a ia i u ^jj 4 Lla 1 JJ la 
pljjj AjLo ^Sa3 ^aC (jj! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Aun] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dia berkata, "Saya 
bertanya [Ibnu Umar] 
mengenai kurban, 
apakah ia wajib?" Ibnu 
Umar lalu menjawab, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
orang-orang muslim 
setelahnya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







melaksanakan kurban, 
namun mereka 
memberlakukannya 
sebagai sunnah." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj bin 
Arthah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jabalah bin 
Suhaim] dia berkata, 
"Saya bertanya [Ibnu 
Umar] ...lalu dia 
menyebutkan hadits 
seperti di atas." 


3116 


Jlii (jjC (jjl (jc 3\jLi (jj jllaJi 
(jjj-^l «J "f. j 5 i-v i>il ,lr. 3^ 

jji'lll lalimi ' A 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Mu'adz] dari [Ibnu Aun] 
dia berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Ramlah] dari 
[Mikhnaf bin Sulami] 
dia berkata, "Kami 
sedang wukuf di Arafah 
di sisi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
beliau bersabda: "Wahai 
manusia, sesungguhnya 
wajib atas setiap 
keluarga untuk 
berkurban dan 
menyembelih hewan 
kurban setiap tahunnya, 
tahukah kalian apa yang 
dimaksud dengan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menyembelih hewan? 
Itulah yang biasa 
disebut-sebut oleh 
orang-orang dengan 
sebutan Rajabiyah 
(menyembelih hewan 
pada bulan Rajab)." 


3117 


^aJAl^j] (jj (jia/>]l ^JC. Hj ^ 
£Sli <&l AjC tilik ^iii-aSlI 

(jlA-Jajlc. (jc *Lijl (jc. oj^)C 
La (Jlii alLlj <j!c iil ^jlLa [ S }H\ 
3jiC ^jj ^31 jjl (J-aC 
AiljA (j-a (J?. J j*- ^ S 1 

^jJ jiSlI jjj U jUiij l^i!>Ual3 
u' <-S* U^"^ lJ^j U-° 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Nafi'] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Al Mutsanna] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Aisyah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada amalan yang 
dikerjakan anak Adam 
ketika hari (raya) kurban 
yang lebih dicintai oleh 
Allah Azza Wa Jalla dari 
mengalirkan darah, 
sesungguhnya pada hari 
kiamat ia akan datang 
dengan tanduk- 
tanduknya, kuku- 
kukunya dan bulu- 
bulunya. Dan 
sesungguhnya darah 
tersebut akan sampai 
kepada Allah Azza Wa 
Jalla sebelum jatuh ke 
tanah, maka perbaguslah 
jiwa kalian dengannya." 


3118 


J_Olalx*JI i ala /o l^a < Hi ^ 
Lxi la (_>ulj) (jJ IjjAi. 
Ai)l ijlc. UjAk (j jS ' a a (jj ^ilLi 

pjl lw j c^ 1 ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalaf 
Al Asqalani] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





La A\ (J juij Ij ilLij AjIc iill 
«Ulu (Jls ' ~' ■•-Vl sjlA 

4 ilaa j" ^ja (J£j 


menceritakan kepada 
kami [Adam bin Abu 
Iyas] telah menceritakan 
kepada kami [Sallam bin 
Miskin] telah 
menceritakan kepada 
kami [A'idzullah] dari 
[Abu Daud] dari [Zaid 
bin Arqam] dia berkata, 
"Para sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah maksud dari 
hewan-hewan kurban 
seperti ini?" beliau 
bersabda: "Ini 
merupakan sunnah 
(ajaran) bapak kalian, 
Ibrahim." Mereka 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, lantas apa 
yang akan kami 
dapatkan dengannya?" 
beliau menjawab: 
"Setiap rambut terdapat 
kebaikan." Mereka 
berkata, "Bagaimana 
dengan bulu-bulunya 
wahai Rasulullah?" 
beliau menjawab: "Dari 
setiap rambut pada bulu- 
bulunya terdapat suatu 
kebaikan." 


3119 


'n* > u ^jl ^jc. ^jc. Iaa ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Ghiyast] dari [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Sa'id] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkurban dengan seekor 
kambing kibas pej antan 
(kuat) yang bertanduk 
dan sekitar mulutnya 
berwarna hitam, kaki- 
kakinya berwarna hitam 
dan di sekitar matanya 
juga berwarna hitam." 


3120 


'iji-O i ii» iT, jji ll-vi lu. W 
(jjijjj liLla jj^ill ^jt (jj l n 

L-laLLg (*J3 )^ ''i* idl Z»-* 

b - r'? ?"* > 

alLlj Ajlc ijl (J _JJJJ 

ij "'j' l?* ' ~ r'j"' " 

^iC-jll (jij^ 'n» ul Jji jLlill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Syu'aib] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id bin Abdul Aziz] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Maisarah bin Halbas] dia 
berkata, "Aku pergi 
bersama [Abu Sa'id Az 
Zuraqi] seorang sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, untuk 
membeli beberapa 
hewan kurban." Yunus 
melanjutkan, "Abu Sa'id 
lalu menunjuk ke arah 
seekor kambing kibas 
yang sedikit warna 
hitamnya, yang tidak 
tinggi dan tidak kurus 
badannya, lalu ia berkata 
kepadaku, 'Belikanlah 
saya yang seperti ini.' 
Sepertinya dia 
menyamakan dengan 
kibas Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam." 


3121 


^alo (jj ^al i a £axji Aji JLilc 

illuj 4j1c iill ( - glt-a (J J^J 
jii) AiiJI ja^ll jlk Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 'Abbas 
bin Utsman Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu A'idz] bahwa 
dia mendengar [Sulaim 
bin Amir] menceritakan 
dari [Abu Umamah Al 
Bahili], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
kain kafan adalah hullah 
(kain yang lembut) dan 
sebaik-baik kurban 
adalah kambing 
kibasyang bertanduk." 


3122 


(jjLiaJI Ijljji (^jjjjji (jj (J' iaall 
(jC. jazA (jj s-Ulc (jC. Jilj (jj 
IjSjll (_)jAjC (jjl (jC <Co )5ic 
jilLuj 4-ilc iill (^Ha (J_jjoij 

Sjjic (jc. jj_^iJI ,_i U^jlijli 

4*J||| (jC D^jjajllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hadiyyah 
bin Abdul Wahhab] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Fadl 
bin Musa] telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Husain bin 
Waqid] dari ['Hba v bin 
Ahmar] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata, "Kami bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
suatu perjalanan, 
kemudian beliau 
mendatangi hewan 
kurban (menyembelih). 
Maka kami turut 
berkurban dengan seekor 
unta betina untuk 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sepuluh orang dan 
seekor sapi untuk tujuh 
orang." 


3123 


■liC. \ Vi ' -s u ILj (jj Laa « Hi la 

- t ' ' ' 'o 9 * £ 

uja uli JJ^a. (jc- ts^ 

A°\r-. "A\ V. ~ "' i'itl i* S 'i i" Si. t\ i 

ojajll j <iiui (jc ^Iujj 
4 * u n (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] dari 
[Malik bin Anas] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Jabir] dia berkata, 
"Kami berkurban seekor 
unta untuk tujuh orang 
dan sapi juga untuk 
tujuh orang ketika 
berada di Hudaibiyyah." 


3124 


^sjAI^jJ (jj (ji^)]l ^JC ^ 
lijjLa ^ILoa (jj iJ j]l l'i'K 

^9 (j^a jaic. | (j-aC alL^g 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyembelih 
seekor sapi untuk isteri- 
isteri yang sedang 
menunaikan 'Umrah di 
waktu haji Wada'." 


3125 


lljJLa ^j^jlJI (jj JuA Hj^a 
(jj jjxC (jC (jiUc (jj j£j 

cS-ijVI j^=L=>- <^jI ij^ UJ^J- 0 

<j!c jill ^jij-a (J J^J 
jSjII 1 j^pjj (jl ^A^ila jiluij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sarri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari [Amru bin 
Maimun] dari [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Hadlir Al Azdi] dari 
[Ibnu Abbas] dia 
berkata, "Saat jumlah 
unta terbatas pada zaman 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau memerintahkan 
mereka menyembelih 
sapi." 


3126 


^^}LJI (jj j^aC. (jj Aa^I llj ^ 
uljjl ^yklla jjl (_5jj-axJI 

' . 'l * ■'' (jjl (jc ulil S-^j 
(J^wjj (jU il r- (jc. o^j-ftC. (jc 

jjC illjj j 4j1c auI (_5-l*-a <&l 

ilLoj Ajlt auI ^U^i i' ^ < (Jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh 
Al Mishri Abu Thahir] 
telah memberitakan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb] telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Amrah] 
dari [Asiyah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyembelih seekor 
sapi untuk keluarga 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam saat 
melaksanakan haji 
wada'." 


3127 


1^'*' la (jj ia 1^'*' la 
(jjl Ujia. ^jjlLi^JI (jj laa < 
^JlLil^Lll pUaO Jlj (Jl! ^Jj4 
Atll ^'^* (^4^1 (jLulUt (jjl (jC 

1-&J ^ulji Ulj (^[jit 

A aIII o^all Ljjjiiila L&.la.l 
^UJJ (jl pluj 4jle iil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bakr Al Bursani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dia 
berkata; [Atha Al 
Khurasani] berkata dari 
[Ibnu Abbas], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam didatangi oleh 
seorang laki-laki seraya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



(3?Jt3 1 air, j UlLali AJiLjj 



berkata, "Aku 
berkewajiban untuk 
menyembelih seekor 
unta dan aku mampu 
untuk membelinya, 
namun aku tidak bisa 
mendapatkannya?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu 
memerintahkannya 
untuk membeli tujuh 
ekor kambing dan 
menyembelihnya." 



3128 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] dan 
[Abdurrahim] dari 
[Sufyan At Tsauri] dari 
[Sa'id bin Masruq] dan 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Ali] dari [Zaidah] 
dari [Sa'id bin Masruq] 
dari [Abayah bin 
Rifa'ah] dari [Rafi' bin 
Khadij] dia berkata, 
"Ketika kami bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di Dzul 
Khulaifah -bagian dari 
daerah Tihamah-, kami 
menangkap seekor unta 
dan kambing, maka 
orang-orang pun segera 
menyembelihnya dan 
menyalakan tungku api 
(untuk masak) sebelum 
dibagi-bagikan. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami dan 

memerintahkan untuk 
menumpahkannya, maka 
periuk itu pun 
ditumpahkan. Kemudian 
beliau menyamakan 
(dalam pembagiannya) 
satu ekor unta dengan 
sepuluh kambing." 


3129 


CLulll Ljlijl ^UiJ (jj 'a Ujia. 

\ ''' - ° - ' , > • 

1 Ul-v l\ (jl lljl jjr. .W« (jl 

j°i 4jsc. (jc. jjaJI ^1 (jc. 

UoJC. ollaC.1 alluj Ajlc. zOlI 

(J jia^ ^ Lff^ 3 
4_j (Jlaa ^luij Ajlc idll ^ji-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Yazid bin 
Abu Habib] dari [Abu 
Al Khair] dari ['Uqbah 
bin Amir Al Juhani], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberinya 
beberapa ekor kambing, 
lalu beliau membagi- 
bagikannya kepada para 
sahabat hingga tidak ada 
yang tersisa kecuali 
hanya seekor kambing 
yang masih muda. 
Kemudian hal itu 
diberitahukan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau bersabda: 
"Berkurbanlah kamu 
dengan kambing itu." 


3130 


^sjAI^jJ (jj jjia/}]| ^JC- Hl ^ 
(jJaUt (jj (JjijI 1 * la ^''''"l 

(jll^jjl (jc. J!>U (Jjjj J!>b j»l 

(jUJall (j« ^ la SI jjaj <Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
'Iyadl] telah 
menceritakan kepadaku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







[Muhammad bin Abu 
Yahya] bekas budak Al 
Aslamiyyiin, dari 
[ibunya] dia berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Ummu Bilal 
binti Hilal] dari 
[Ayahnya], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Al Jad'u 
(kambing yang berusia 
enam bulan hingga satu 
tahun) dari seekor 
kambing boleh 
digunakan untuk 
berkurban." 


3131 


^j-alt (jt (_£jjjll IjLjjl (jjljjll 

Atll ~ (J J*"J (j^i 
^j-o £*jla-a AJ (JliJ ^ij-^J <jic. 
Ijplla ^ila W Cll jia gjdjlu t _ s ij 
iill (_5-lj-a (J > UJ J L)' <_S-^-^ 
la 11 (jj Jji; (jlS ^ILij AjJc. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ats Tsauri] dari 
[ Ashim bin Kulaib] dari 
[Ayahnya] dia berkata, 
"Kami bersama dengan 
salah seorang dari 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
dikenal dengan 
[Mujasyi'] dari Bani 
Sulaim, saat kambing 
sangat sulit didapat 
maka ia memerintahkan 
seseorang untuk berseru, 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya al Jadza' 
dapat menggantikan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kambing yang berumur 
dua tahun." 


3132 


j 'n» j (jl V) <lu^a V) 1 jau^J 
jl Sr-. 1 j^'.VIi ;< 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Hayyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Abdullah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Zuhair] dari [Abu 
Az Zubair] dari [Jabir] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
menyembelih kecuali 
Musinnah (kambing 
yang telah berusia dua 
tahun), kecuali jika 
kalian kesulitan 
mendapatkannya, maka 
sembelihlah kambing 
jadza'ah." 


3133 


AjIc auI (^Ha (J JJ^J 3 "'^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin As 
Shabah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari [Abu 
Ishaq] dari [Syuraih bin 
An Nu'man] dari [Ali] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
menyembelih hewan 
kurban yang ujung 
telinganya terpotong, 
pangkal telinganya 
terpotong, telinganya 
terbelah, kharqa v (yang 
telinganya dibakar 
sebagai tanda) atau 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Jad'a v (hewan telinga 
atau hidungnya 
terpotong)." 


3134 


j g — i. *a~, 1 — ~ T 71 — 4 

Hi la ^1 l>j ^>Sj Hi la 
(jC A JJJC ^jj (jUiuj liiiSa. £J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Salamah 
bin Kuhail] dari 
[Hujjayah bin Adi] dari 
[Ali] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan kami 
supaya meneliti mata 
dan telinga (hewan 
kurban)." 


3135 


uJ^J lil-la jLuW (jj lla «a Ujia. 
-lic. j ^) Q » a ^jj A^aJij SJx.ua ^jj 
^1 (jjl^ jjlj» (j-a^jll 

, , , , , , »tj » .* i' '. 
.lic. ^jj ^jLcuiuj dia a ■ " 4 ;» uj 

AjC- ( _ s ^j jl o^)£> Laj ^ Sila 

<C.^3 <lo CllA j£ Us (Jll 
Aki ( _ s it 4j>^)aj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Muhammad bin 
Ja'far] dan 
[Abdurrahman] dan 
[Abu Daud] dan [Ibnu 
Abu Adi] dan [Abu Al 
Walid] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
saya mendengar 
[Sulaiman bin 
Abdurrahman] berkata; 
saya mendengar ['Ubaid 
bin Fairuz] berkata, 
"Saya berkata kepada 
[AlBamT bin Azib], 
"Bacakanlah kepadaku 
hadits tentang apa yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dibenci atau dilarang 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari hewan 
kurban! " Al Barra v 
menjawab, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
seperti ini -sambil 
memperagakan dengan 
tangannya, dan tanganku 
lebih pendek dari tangan 
beliau- beliau katakan: 
"Empat jenis yang tidak 
bisa dijadikan hewan 
kurban; hewan yang 
matanya buta sebelah 
dan kebutaannya itu 
nampak jelas, hewan 
yang jelas-jelas sakit, 
yang jelas-jelas 
pincangnya dan yang 
patah sumsumnya." Al 
Barra v berkata, "Aku 
sungguh membenci 
hewan yang cacat pada 
telinganya." Dia berkata, 
"Apa yang kamu benci 
tinggalkanlah dan 
janganlah kamu 
mengharamkannya 
kepada siapa pun juga." 


3136 


-ilLi. 1 i i ' -s a,H lm« J^j ll^a IjJ^a 

■ . uK ^ is'j^- ^-"^ ^3 ^j' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dia 
menyebutkan bahwa 
dirinya pernah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mendengar [Jurayya bin 
Kulaib] menceritakan 
bahwa dia mendengar 
[Ali] menceritakan, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
berkurban dengan hewan 
yang tanduk dan 
telinganya terpotong 
(cacat)." 


3137 


Iaa '»j ^ ia i /jj LftJ* ^ Qj ^ 
JJC. lijlk Vl3 jSj jjI lillall .JJC. 

4-laj3 (jj iLa ^ (jt JJ jj 
■la l n ^1 (jC- ^jLLajVI 

^ , -v rv-'i 1 , ! ;, K 1 w; 5 , r j ii \l 

' 'i f s ss a' o? " ' e ~ 

jl AjjII (j-a i_jjjjI l_lllal3 
alluj AjIc- 'M ^jii-a ^j-JoJI UIUjiS 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [Muhammad bin 
Abdul Malik Abu Bakr] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Ats Tsauri] dari [Jabir 
bin Yazid] dari 
[Muhammad bin 
Qarazhah Al Anshari] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dia berkata, 
"Kami membeli 
kambing untuk 
berkurban, lantas ada 
seekor serigala yang 
memakan ekor kambing 
tersebut atau telinganya, 
maka kami bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
pun memerintahkan 
supaya kami 
menyembelihnya 
(berkurban dengannya)." 


3138 


jijAl^)jJ (jj (ji^^ll .JJC. Uj 
V! \i 'i j 'l ' "' ^ 
ajLaC (jC. ^jLajC. ^jj ' ^31 a iJall 
s-llaC (jt iljLa (jj auI JJC. (jj 
t—ljji ClllLuilll jUjiJ (jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^jlLa Jh\ (J _JJ-aj ^C- ( _ s ic afLjj 

cJijil jlS Jta ^3 <ui& Mil 

(_5 JJ La£ jl La3 (JJlUl! 


kami [Ibnu Abu Fudaik] 
telah menceritakan 
kepadaku [Adi Dlahak 
bin Utsman] dari 
['Umarah bin Abdullah 
bin Shayyad] dari [Atha 
bin Yasar] dia berkata, 
"Saya bertanya kepada 
[Abu Ayyub Al 
Anshari], 

"Bagaimanakah dengan 
hewan kurban kalian 
pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" dia 
menjawab, "Pada masa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, seseorang 
berkurban dengan seekor 
kambing untuk dirinya 
sendiri dan keluarganya, 
lalu mereka memakan 
(sebagiannya) dan 
memberi makan kepada 
orang lain sehingga 
orang-orang pun 
bergembira karenanya. 
Dan hal itu terus 
berlanjut sebagaimana 
yang kamu lihat seperti 
saat ini." 


3139 


1 CjOj^ LuSi. J'* J 

CP u^> CP <J jj^' CP 

t"i«lr. La Jbtj pUaJI ^jlt ^jiAl 
1 jjj^j ia Lua u 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dan [Muhammad 
bin Yusuf], (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami [Abdurrazaq] 
semuanya dari [Sufyan 
Ats Tsauri] dari [Bayan] 
dari [As Sya'bi] dari 
[Abu Sarihah] dia 
berkata, "Keluargaku 
membuatku marah 
setelah kuketahui sunnah 
bahwa ahlul bait 
berkurban dengan satu 
atau dua kambing, dan 
sekarang tetangga kami 
menganggap bahwa 
kami adalah orang yang 
bakhil." 


3140 


lij <Jls AjJc. Mil C5 i-a 
^ a i '-j (jl »^ laj 5! jlj _jiairll 

1 /.'n 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah Al Hammal] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari 
[Abdurrahman bin 
Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf] 
dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Ummu 
Salamah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika telah masuk 
tanggal sepuluh (Dzul 
Hijjah), dan salah 
seorang dari kalian ingin 
berkurban, maka 
janganlah ia menyentuh 
rambut dan kulitnya 
(hewan kurban yang 
hendak disembelih) 
sedikitpun." 


3141 


(jj l?aa ia Ijlla j ^ ^jllu^jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hatim bin 
Bakr Ad Dlabbi Abu 
Amru] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





1 (jj jij Alua jjl 
(jj s ^ i b (jc gAj»^ (jj Cfi" 

4_L=JI <J!>Ia jlSlo (ji 
<J (jjjij 5^ ^ r>i' (ji jIjU 


menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bakr Al Bursani]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sa'id bin Yazid bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qutaibah] 
dan [Yahya bin Katsir] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Malik bin Anas] dari 
[Amru bin Muslim] dari 
[Sa'id bin Musayyab] 
dari [Ummu Salamah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa salah 
seorang dari kalian 
melihat hilal di bulan 
Dzul Hijjah dan ia 
hendak berkurban, maka 
hendaknya ia tidak 
mendekati rambut dan 
kukunya." 


3142 


IjAla Ajliij ^\ (jj (jLoSc IjjSi. 
(jC (jc 4jIc (jj! (Jjt 'a l n! 
(jj (_^ujl (jc (jjj;!^ (jj aa .a 

j^jll ^jj ^-^j (jl£lL<i 

■laj (jl ailjij <jlc iil ts-^- 3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] dari [Ayyub] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [Anas bin 
Malik], bahwa pada hari 
raya kurban seorang 
laki-laki menyembelih 
hewan kurbannya 
sebelum shalat, maka 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 
memerintahkan 
kepadanya untuk 
mengulangi kurbannya." 


3143 


^jjia pLij ajIc iil ^jlj-a M 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Al 
Aswad bin Qais] dari 
[Jundub Al Bajjali] 
bahwa dia mendengar 
darinya berkata, "Saya 
menyaksikan 
penyembelihan kurban 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan orang- 
orang menyembelih 
sebelum shalat. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa di antara 
kalian menyembelih 
sebelum shalat 
hendaknya ia 
mengulangi kurbannya, 
dan barangsiapa belum 
menyembelih hendaknya 
menyembelih dengan 
menyebut nama Allah." 


3144 


Sll Ls ii-a (^jlll SJ^ja oilLal! 

V-| J'" itT.,j 4°ifc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Abbad bin 
Tamim] dari ['Uwaimir 
bin Asyqar], bahwa dia 
menyembelih kurbannya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



sebelum shalat (ied), 
lantas hal itu 
diberitahukan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga beliau 
pun bersabda: 
"Ulangilah kurbanmu 
itu." 



3145 



lijJLa Ajaij ^1 jj j£j ^jjI lijJLa 

jc. s.lL=JI a!LL jc. t^ic-VI ijc- 

jji <jil jjj jc. k£ki <J 

jc. (^JcV! Jjc. jjc. jtSj jSu 

C £Q er?' (j'-^H LW JJ^ 
_jjI jJ l^a a UiiAk j 

■ MC jj iaJLail -iJC uiiSk 

jc H j'j^l 

jjac jc Aj!)13 ,_j| jc. pteaJl 

4j l^' 

*&)l J jilla LajVl 

j,o jlij (^"J ^J'- ^ cs - ^"" 3 
ju3 jsjj iijS jl LajVI jjj 
AjJI £ J-^i t^iil lii ji JUa 

J jLij U ul (Jlla U-o 34- j 

V j"Ua jl ojila ,_j| ji=>.j 
La VI aJI V c5^JI ^iilj 

Jll jLlaJI j-o (Jy^ jl p^a- VI 
jc. 4c..l^. j^j j^J ^ g a pl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Ala] dari 
[Khalid Al Khadza v ] dari 
[Abu Qilabah] dari [Abu 
Zaid], [Abu Bakar] 
mengatakan -selain 
Abdul Ala juga berkata- 
dari [Amru bin Bujdan] 
dari [Abu Zaid] . (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna Abu Musa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdush 
Shamad bin Abdul 
Warits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Khalid Al Khaddza v ] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Amru bin Bujdan] dari 
[Abu Zaid Al Anshari] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati 
rumah dari rumah-rumah 
penduduk Anshar, lalu 
beliau mencium aroma 
masakan, beliau pun 
bertanya: "Siapakah 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







orang yang sudah 
menyembelih?" maka 
keluarlah seorang laki- 
laki Anshar seraya 
berkata, "Aku wahai 
Rasulullah, aku 
menyembelih sebelum 
shalat karena hendak 
memberi makan 
keluarga dan 
tetanggaku." Maka 
beliau memerintahkan 
kepadanya untuk 
kembali mengulangi 
kurbannya, laki-laki itu 
berkata, "Tidak, demi 
Allah yang tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah selain Dia, aku 
tidak memiliki kecuali 
Jadza' atau kambing 
yang lebih muda dari 
Jadza'." Maka beliau 
bersabda: "Sembelihlah 
ia, dan tidak boleh ada 
lagi orang yang 
menyembelih Jadza' 
setelahmu." 


3146 


ijaaJa lij^a _jujaJ jjj ^aa a LjjJLa 

*, e - A , a „ '. a , * e 

1^1 a ^jlt AJiJl5 U l^iIj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] saya 
mendengar [Qatadah] 
menceritakan dari [Anas 
bin Malik] dia berkata, 
"Sungguh saya telah 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam menyembelih 
hewan kurbannya 
dengan tangan beliau 
sendiri sambil 
meletakkan kaki beliau 
di leher hewan kurban 
tersebut." 


3147 


jj jl-AC- jJ H t n jj j-<La.^)]l 
Jdl! ^iLa Jdll (J^juj^j jjjj-o H t d 
4ul jr_ il Vvl-v i\i,.jrii\f. 
iill (_5-lj-a <&l (J J-^J (j^* - ^ (JjC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Sa'd bin Ammar bin 
Sa'd] muadzin 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyembelih hewan 
kurban disamping ujung 
lorong jalan Bani 
Zuraiq, dengan tangan 
beliau sendiri 
menggunakan parang." 


3148 


Ijj la ^aaJi jj ia Ijj la 

jjl ulijl ^jjlLi^JI j£j jj l^La ^ 

a3 1 jj j W i _ s J j )fa.l ^LJ^)a. 

^Jt (jl a^>fi.l IjlALaJi jl 
jj £Jc. jl ojik.1 ^ ^1 jj 
*&)l (J _jj^J (jUb L-lIUa (j! 
jl O^J-al alLj j 4_jIc. jlll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bakr Al Bursani] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Hasan bin Muslim] 
bahwa [Mujahid] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
[Abdurrahman bin Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Laila] telah 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa [Ali 
bin Abu Thalib] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan agar dia 
membagi-bagikan semua 
dari unta (kurbannya) 
baik berupa daging, kulit 
dan pelananya kepada 
orang-orang miskin." 


3149 


OLla jUoc (jj ^UiA 1 li.la 

Sjc. (\j Cfi- ^fjl (j& l*a < 

AjIc alll ^jli-a «uli (J J^J 

4 * i <ajj _JJ^)^ tli^ (j-o P ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[Ayahnya] dari [Jabir 
bin Abdullah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan dari 
setiap unta yang besar 
agar diambil sepotong 
dagingnya, kemudian 
sepotong daging tersebut 
diletakkan di dalam 
periuk, setelah itu 
mereka memakan 
dagingnya dan 
menghirup kuahnya 
(setelah masak)." 


3150 


7ZT&~ — & ,e 5 — 71 T T 7 — -f 3 

Lb la Ajlui (jj Lii la 
jC. jC. (jjjlc. (jj (j-a^.^]l 

(j^aa.j £j (_jjAj]I t»! ( ^ r a.LijaVI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari 
[Abdurrahman bin Abis] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dari [Ayahnya] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
menyimpan daging 
kurban ketika orang- 
orang mengalami 
kesusahan hidup, 
kemudian beliau 
memberi keringanan 
(untuk menyimpannya)." 


3151 


j g — ^ — — ! — — 5-^ J7 — ^ 

Hi la AjIij ^1 (jj ^)fij Hi la 
(jC. t^Jc-VI AlC. (jj ^jic-VI AlC. 

(jc- ^il-all is j\ (jc. s.Ia=JI jll 
(j<~- (JIS 4 'V. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la bin 
Abdul A'la] dari [Khalid 
Al Khaddza^ dari [Abu 
Al Malih] dari 
[Nubaisyah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku pernah 
melarang kalian 
menyimpan daging 
kurban lebih dari tiga 
hari, sekarang makan 
dan simpanlah." 


3152 


^o-ii UjAa. jLuU (jj laa a UjAa. 
A; j (jj <LalLil Hl la (gioajl j£j 
(jc-^^ic (jjl (jc. (jc. 
(jlS <il allaj AjIc iil ( _ s i-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar Al 
Hanafi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Usamah bin Zaid] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
menyembelih kurbannya 
di tempat shalat." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3153 


duu (jj ^Ij^ U c ' U 1 " 

(jC (JjiJ ^Jc- iStl u^'" 
(jC J /jl 1 1<1 Si ^ jjljUi ^5UJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari 
['Ubaidullah bin Abu 
Yazid] dari [Ayahnya] 
dari [Siba' bin Tsabit] 
dari [Ummu Kurzi] dia 
berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Untuk anak lelaki dua 
ekor kambing yang 
sudah pantas, dan anak 
perempuan seekor 
kambing." 


3154 


Ujj^l 4-alui (jj JsULi. UliAk (jlst 

l"|I 1 3 . ^l«-v jjr. I^IaI i. 1 L Oi.wjl 

iliuj AjIc aIiI ^U.-i Atll (J jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 
Utsman bin Hutsauim] 
dari [Yusuf bin Mahak] 
dari [Hafshah binti 
Abdurrahman] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan kami 
untuk membuat aqiqah 
seorang anak laki-laki 
dengan dua ekor 
kambing, sedangkan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







untuk anak perempuan 
dengan satu ekor 
kambing." 


3155 


j g — S - ^-" 1 — n 5- " J' — -r ^ 

/j i . h t " * u . ^-*Q ^. ^jC- ■ ua 

(JjSj iilaj AjIc auI ilj. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Hasan] dari [Hafshah 
binti Sirin] dari [Salman 
bin Amir], bahwa dia 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya bersama 
(lahirnya) seorang anak 
laki-laki ada kewajiban 
aqiqah, oleh karena itu 
tumpahkanlah darah 
untuknya dan singkirkan 
bahaya (penyakit) 
darinya." 


3156 


> ' > i -A'" - -.. - • i * ■ ' ■ - '> 
jj Iuuji 1 1 1 '-s i - i jj ' . La i - 

[jlua SI (jt o3Lj3 (jc Ajj^)C ^1 

z - > , > > \- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib bin Ishaq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Al 
Hasan] dari [Samrah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Setiap anak 
tergadai dengan 
aqiqahnya, maka 
hendaklah 

disembelihkan untuknya 
pada hari ketujuh (dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kelahirannya), dicukur 
rambutnya dan diberi 
nama." 


3157 


"'"li i lAj jj< jul 1«-. l'A'li 
jaiUJI (jjiu (Jlj ^lluj "Ulc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
menceritakan kepadaku 
['Amru bin Al Harits] 
dari [Ayyub bin Musa] 
bahwa dia menceritakan 
kepadanya bahwa 
[Yazid bin Abdul 
Muzani] menceritakan 
kepadanya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang anak diaqiqahi 
dan kepalanya tidak 
perlu disentuh (dilumuri) 
dengan darah (hewan 
kurbannya)." 


3158 


' ala jjj Jij jjI llu.ja 

A jjajjj (jc pjlall ^1 (jc. f.lAiJI 
(gj^-a A>j1 (J _>">J 34- J (_£-J^]^ 

JLl (J jLij U <JUa ^Jij 4j1c- iiil 

1 ji-J^I (Jls La3 ' ■ la. j 

(3 jj^J Ij Injili Ijjatialj <d) IjJJj 

c)a ^ tjU Aj Ujib'Ua 241aUJI 
(JjjUI (jjl ( _ s ic (Jls sjl A aa L 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin KhalafJ telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Khalid Al 
Khaddza ] dari [Abu Al 
Malih] dari [Nubaisyah] 
dia berkata, "Seorang 
laki-laki memanggil 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
katanya, "Wahai 
Rasulullah, di masa 
Jahiliyah kami biasa 
mempersembahkan 
kurban di bulan Rajab, 
lantas apa yang anda 
perintahkan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami?" beliau 
menjawab: "Sembelihlah 
untuk Azza Wa Jalla 
pada bulan apa saja, dan 
berbuatlah kebajikan 
untuk Allah, serta 
berilah makan (kepada 
orang lain). "Mereka 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, di masa 
Jahiliyyah kami bisa 
menyembelih fara', 
lantas apa yang 
sekiranya anda 
perintahkan untuk 
kami?" beliau bersabda: 
"Pada setiap Sa v imah 
ada fara' yang diasuh 
oleh ternakmu, sehingga 
jika ia telah besar maka 
kamu dapat 
menyembelihnya dan 
menyedekahkan 
dagingnya -Nubaisyah 
berkata; saya kira 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda- kepada Ibnu 
Sabil, sesungguhnya 
padanya ada kebaikan." 


3159 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id bin 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bersabda: "Tidak ada 
fara' dan tidak ada 
'atirah." Hisyam 
menyebutkan dalam 
haditsnya, "Fara' adalah 
anak pertama unta, yang 
baru lahir, sedangkan 
'atirah adalah kambing 
yang disembelih oleh 
pemiliknya pada bulan 
Rajab." 


3160 


^jl )-aC. ^jC. <Lljl ^jC. iiwjl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
'Umar Al Adani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Zaid bin 
Aslaml dari [Ayahnya] 
dari [Ibnu Umar], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada fara' dan 
tidak ada 'atirah." 


3161 


<Jiall 1 jiuAll ( LjJj3 lili «.^i 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid Al 
Khaddza v ] dari [Abu 
Qilabah] dari [Abu Al 
Asy'ats] dari [Syaddad 
bin Aus], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
Azza Wa Jalla 
mewajibkan untuk 
berbuat baik terhadap 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sesuatu, oleh karena itu 
jika kalian membunuh 
maka bunuhlah dengan 
cara yang baik, dan jika 
kalian menyembelih 
maka sembelihlah 
dengan cara yang baik. 
Hendaklah salah 
seseorang dari kalian 
menajamkan mata 
pisaunya dan 
menyenangkan 
sembelihannya (sebelum 
disembelih)." 


3162 


j^g-i-u^i (jt a!LL (jj 4 Jflc 

jiSlI jiLil Ai*1j (jt (^1 
(Ja/)J jiiulj 4jlt AUl u crA^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Uqbah bin 
Khalid] dari [Musa bin 
Muhammad bin Ibrahim 
At Taimi] telah 
memberitakan kepadaku 
[Ayahku] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] dia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati 
seorang laki-laki yang 
sedang menarik telinga 
kambing, maka beliau 
bersabda: "Jangan 
pegang telinganya, 
namun peganglah 
tengkuknya." 


3163 


(jjl (ji^^ll Alt (jj lla a LjjAa 

(jc. ^ jAjll (jt L^jji (jJ S jl 
4_ljl (jt ^-at (jj Alt (jj jJLLi 

J 3*^^ 3^ clw ^ 

la J ailuj Ajit auI ^U«-i Alll 

g&jjll (jt <_sjIjj (jij jUjjiII 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahman bin Akhi 
Husain Al Ju'fi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Muhammad] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] 
telah menceritakan 
kepadaku [Qurrah bin 
Haiwa v il] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim bin 
Abdullah bin Umar] dari 
ayahnya [Abdullah bin 
Umar] dua berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan supaya 
kami menajamkan mata 
pisau dan menutupi dari 
hewan kurban yang lain, 
beliau bersabda: "Jika 
salah seorang dari kalian 
menyembelih, 
hendaknya mempercepat 
(dalam 

penyembelihan)." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin Musafir] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Aswad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Salim] dari 
[ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas." 


3164 


a',"' ? ' , J 'f "' " ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Isra v il] dari [Simak] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] firman Allah: 
'(Sesungguhnya syetan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







membisikkan kepada 
kawan-kawannya supaya 
mereka membantah 
kamu) ' (QS Al An'aam; 
121), Ibnu Abbas 
berkata, "Dahulu orang- 
orang berkata, "Sesuatu 
(sembelihan) yang 
disebutkan nama Allah 
padanya, maka 
janganlah kalian 
memakannya, dan 
sesuatu (sembelihan) 
yang tidak disebut nama 
Allah padanya, maka 
makanlah." Karena 
itulah Allah Azza Wa 
Jalla berfirman: '(Dan 
janganlah kamu 
memakan binatang- 
binatang yang tidak 
disebut nama Allah 
ketika menyembelihnya) 
'(QS Al An'aam; 121). 


3165 


^| 4 uni c- ^jc. A-ijI ^jc. 
(J^jjjj Ij Injili Uij3 (jliliajJJI 
V ~ .' " J-^ (j) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah 
Ummul Mukminin] 
bahwa sekelompok 
orang telah berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya 
sekelompok orang telah 
datang kepada kami 
dengan membawa 
daging, kami tidak tahu 
apakah daging tersebut 
telah dibacakan nama 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Allah (ketika 
menyembelih) ataukah 
tidak." Maka beliau 
menjawab: 'Sebutlah 
nama Allah lalu 
makanlah.' Dan mereka 
adalah sekelompok 
orang yang baru saja 
keluar dari kekafiran 
(baru masuk Islam." 


3166 


CliiiU oj^aj (jjjjjl ■ j-^JLa 
^luij Ajlc Akil 0 i i ^jill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Ashim] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Muhammad 
bin Shaifi] diaberkata, 
"Aku menyembelih dua 
ekor kelinci 

menggunakan batu putih 
yang tajam, lalu aku 
membawa keduanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau memerintahkan 
aku untuk memakan 
hasil sembelihan 
tersebut." 


3167 


— 7T~ — ~ — > a r ' 'P — ~< 4 * 

( " 1t <u n 4 ~i» lu HiAi. jAic- LIiAi. 
^jc. '"'^^ ] * A clw ' ^ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] saya 
mendengar [Hadlir bin 
Muhajir] mendengar dari 
[Sulaiman bin Yasar] 
dari [Zaid bin Tsabit], 
bahwa seekor serigala 
mencengkram seekor 
kambing kemudian 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mereka menyembelih 
kambing tersebut 
menggunakan batu putih 
yang tajam, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberikan keringanan 
kepada mereka untuk 
memakan kambing 
tersebut." 


3168 


■ UjAa Ituu &a < 1 ''i ' -s 

jljkl '^1 lUL i=U 311 S\'ry\\ 
LaJ ^Jlll JJ^al Jli ILaaJI <Lij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysrar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Murri bin Qathari] dari 
['Adi bin Hatim] dia 
berkata, "Saya katakan, 
"Wahai Rasulullah, kami 
sedang berburu hewan 
buruan dan kami tidak 
mempunyai pisau 
kecuali batu atau sisi 
tongkat (yang tajam)." 
Beliau bersabda: 
"Alirkanlah darah 
(sembelihlah) dengan 
apa saja dan sebutlah 
nama Allah atas buruan 
tersebut." 


3169 


, i<al ^ ^ c. ^jj ^aC- 1 Ij ^ 

U ciilaa jsla ^ alLij <ule 

jli-all ^ (jjS^i Uj M djLi'j 
La Jlii Ux-a (jjSj 5ii 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
'Ubaid At Thanafisi] dari 
[Sa'id bin Masruq] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





jje 3^3 <LiIc. M ilul J^jj ^lll 


['Abayah bin Rifa'ah] 
dari kakeknya [Rafi' bin 
Khadij] dia berkata, 
"Kami bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
suatu perjalanan, lalu 
aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, ketika kami 
dalam suatu peperangan, 
kami tidak membawa 
pisau tajam?" Maka 
beliau bersabda: "Apa 
saja yang dapat 
mengalirkan darah 
(dalam penyembelihan) 
dan disebut nama Allah 
maka makanlah, selain 
gigi dan kuku, sebab gigi 
adalah tulang sedangkan 
kuku adalah pisaunya 
orang-orang Habasyah." 


3170 


iiil (^glLa <&l J jjjjj <U Jlaa oUi 

alLlj Ajlc AUl (J jiaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hilal bin Maimun 
Al Juhani] dari [Atha 
bin Yazid Al Laitsi] - 
Atha mengatakan; saya 
tidak mengetahuinya 
selain dari- [Abu Sa'id 
Al Khudri], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewati seorang anak 
muda yang sedang 
menguliti seekor 
kambing, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam bersabda 
kepadanya: "Minggulah 
agar aku dapat 
memperlihatkan caranya 
kepadamu." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memasukkan tangannya 
di antara kulit dan 
daging kemudian 
mengupasnya hingga 
belakang ketiak seraya 
bersabda: "Wahai anak 
muda begitulah caranya, 
maka kuinilah." 
Kemudian beliau berlalu 
dan shalat bersama 
orang-orang tanpa 
berwudlu terlebih 
dahulu." 


3171 


C?^' tip gJ^ gr^ L/=" 6^4^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalaf bin 
Khalifah], (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
memberitakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] semuanya 
dari [Yazid bin Kaisan] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendatangi salah 
seorang sahabat Anshar, 
maka laki-laki itu 
mengambil pisau untuk 
menyembelih hewan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang disiapkan untuk 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda kepadanya: 
"Janganlah kamu 
menyembelih kambing 
yang memiliki susu 
(perahan)." 


3172 


ojjjA ^1 (jt (jc SjjjG 

(Jlaa lalajl LjjjI ^jik jiall 

S^jajill Aki ililj llk^i 
iil (3 jiaj dJLaa j>i«J! Jlk. 
i23Lil ^luij AjIc- 2)1 ^jij-a 
jail ili jl ill jikJIj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Al Muharibi] dari 
[Yahya bin 'Ubaidullah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Bakar bin Abu 
Quhafah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya dan 
kepada Umar: 'Pergilah 
kalian berdua bersama 
kami menemui Al 
Waqifi (yaitu Abu Al 
Hitsam Al Anshari)." 
Abu Bakar berkata, 
"Lalu kami pergi 
menemuinya di bawah 
sinar rembulan hingga 
kami menemuinya di 
suatu kebun." Maka Al 
Waqifi berkata, "Selamat 
datang." Kemudian dia 
mengambil pisau dan 
menyembelih seekor 
kambing. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam lalu bersabda: 
"Janganlah kamu 
menyembelih (kambing) 
yang bersusu." Atau 
beliau bersabda: "Yang 
memiliki banyak susu." 


3173 


gJLi (jc *dll iijc. (jt (jLijlui 

jaij sUi Cllkjjl ol^Jol (jl$Jjl 
iill (^glla Jill J jlujl <2Ilj J^J3 

1 t nl J Aj alis J=1^J Ajlc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sarri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[TJbaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Ka'ab bin 
Malik] dari [Ayahnya], 
bahwa seorang wanita 
menyembelih kambing 
dengan batu, lantas 
kejadian itu dilaporkan 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun beliau 
tidak 

mempermasalahkan hal 
itu." 


3174 


jjaj Aill jjc (jj l^a a Ijjja 
^jj Ijt m (jt IjjC ^at ' " la 

,j illoj ajIc. iil ^Lfl ^jjJI 
i aj cl^j fiLo^a ^>j*j Aia ^iLu 

illuj AjIc. iill ^Jj-a <^jj]I (Jlla 
^Ijti (Jll Vilni jj jl Lgj jl 

1 ^* *^ i 3 1 ^ i a a^ilCi ^j**' 'n. ^ \ 1 

Ij£a Aj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
TJbaid] dari [Sa'id bin 
Masruq] dari [Abayah 
bin Rifa'ah] dari 
kakeknya [Rafi' bin 
Khadij] dia berkata, 
"kami bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, tiba-tiba 
seekor unta lepas hingga 
seorang laki-laki 
melemparnya dengan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







panah, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: 

"Sesungguhnya unta ini 
memiliki watak buas." 
Menurutku beliau 
mengatakan "... seperti 
binatang buas, dan jika 
kalian tidak dapat 
menangkapnya maka 
perlakukanlah ia seperti 
ini." 


3175 


,J V) slSSl! jjSj L« <ui1 J _j^>j 

i i-.w'U j1 JIS 2'Ulj jjUN 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Abu Al 'Usyra] dari 
[Ayahnya] dia berkata, 
"Saya berkata, "Wahai 
Rasulullah, bukankah 
menyembelih (yang 
syar'i) itu hanya di 
tenggorokan dan leher 
bagian bawah?" Beliau 
bersabda: "Apabila 
kamu menusuk pada 
pahanya, maka itu sudah 
cukup bagimu." 


3176 


(jc (jt ^ ajjll ^ljaI^jjJ 

(JjJOlJ ^^^jll^ (_JjAiJl IjT UI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abdullah bin Sa'id] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Uqbah bin 
Khalid] dari [Musa bin 
Muhammad bin Ibrahim 
At Taimi] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] dia 
berkata, "Rasulullah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
memutilasi hewan 
ternak." 


3177 


j \ Vi ' ^ < (jj jJc lil^a 
(jj Aj j (jj ^sL2a& (jC 4 w (jC 

Ajic iil (^Ha J jjjj 3 iflJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syu'bah] dari [Hisyam 
bin Zaid bin Anas bin 
Malik] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang menciderai 
binatang ternak." 


3178 


j 1 Vi i*^. ^ ju ^Ic Ijlla 
^iLk (jj j ^ 

(jc (jUaLi Ujik Vla 

(JjjUC (jjl (jC A-o^)£c (jC tdL<Luj 

^ j^jll Aj3 lili 1 jAijJ V j»i">J 
LLia^C 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Khallad Al Bahili] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Simak] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
menjadikan sesuatu yang 
bernyawa sebagai 
sasaran (memanah atau 
menembak)." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3179 


__>jla. £&ui <jl jjI 05 la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zubair] 
bahwa dia mendengar 
[Jabir bin Abdullah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
menjadikan binatang 
yang dikurung sebagai 
sasaran (memanah atau 
menembak)." 


3180 


jjl Hj^a .la m (jj Ai^ju: 1 li. w 
i "j (jj 3xa < (jc. o^jl j ^gjl 
JaL^-a (jC ^ La 3 ^jl (jjl (jC. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Za v idah] 
dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Ibnu Abu 
Najih] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu Umar] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
memakan daging dan 
susu binatang jalalah 
(binatang pemakan 
kotoran)." 


3181 


Uli^a Aiiui ^1 (jj ^}5Lj pola 

Llu^ja 1 ij^, i'\U ^fLj ^1 djjj 

(J y^i'j ^c- ( _ s ic aa S (j^i 1 jKi 3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [Fatimah binti Al 
Mundzir] dari [Asma 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







binti Abu Bakar] dia 
berkata, "Pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kami 
pernah menyembelih 
kuda dan memakan 
dagingnya." 


3182 


— r P 7T~ — ~ — > a - — ~< 4 * 

^jLk 4jI jjj ^^j^I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf Abu Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Az Zubair] bahwa 
dia mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata, "Pada 
waktu penaklukan 
Khaibar kami pernah 
memakan daging kuda 
dan keledai liar." 


3183 


/_lc 1 Vi s 's 'n» m (jj Ai^jlu Hj^a 
l^ji^ 1 jail c_lLLal J3j 

alLij AjIc iil (J _JJ^J 
Sjiill (3sIj t$j| (J-o ajjJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Abu Ishaq Asy 
Syaibani] dia berkata, 
"Saya bertanya kepada 
[Abdullah bin Abu 
Aufa] tentang daging 
keledai piaraan, dia 
menjawab, "Pada waktu 
penaklukan Khaibar 
kami pernah menderita 
kelaparan, ketika itu 
kami bersama dengan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu 
sekelompok orang 
menangkap seekor 
keledai di luar Kota 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Madinah lalu kami 
menyembelihnya. Ketika 
periuk kami telah 
mendidih, tiba-tiba 
seorang penyeru Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyerukan, 
'Matikanlah (api pada) 
periuk-periuk kalian, 
janganlah memakan 
daging keledai 
sedikitpun.' Maka kami 
pun mematikannya." 
Lalu aku bertanya 
kepada Abdullah bin 
Abu Aufa, Apakah 
beliau 

mengharamkannya? ' dia 
menjawab, "Kami 
ceritakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengharamkannya 
karena ia memakan 
kotoran." 


3184 


iill ( _ r li-a «Uli (J J-^J (JIjAjSJI 

pllkil ^a^>^ ^AjLu j A-lic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
dari [Mu'awiyah bin 
Shalih] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Hasan bin Jabir] dari 
[Al Miqdam bin 
Ma'dikarib Al Kindi], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mengharamkan beberapa 
hal, sampai beliau 
menyebutkan pula 
daging keledai jinak." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3185 


lij-o^la t_ijlc- (jj «-I^jII (jc 
AjIaVI J^aJI ^ j=J (jilj (j' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari ['Ashim] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Al Barra v 
bin Azib] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan kami 
supaya membuang 
daging keledai jinak baik 
yang mentah maupun 
yang telah masak, 
kemudian beliau tidak 
pernah lagi 
memerintahkan kami 
(memakannya)." 


3186 


L-LuilS (jj ILaa (jj (_>j&tj Hi la 
4 alui (jc iJUC ^1 (jj Jj jj (jc. 

JjLij ^-o UjjiSLa p^j^VI (jj 
<uic ilil Jla Jlla (jljill 

'i i - jt 'S - * 
( _ s ic 1 jlls (jj^5 JJ jiilc. iljjlj 

(j-o 34-J Lg-ia La 

i j V"* 'J fe? ^ j' gJ^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mughirah bin 
Abdurrahman] dari 
[Yazid bin Abu 'Ubaid] 
dari [Salamah bin Al 
Akwa'] dia berkata, 
"Kami berperang 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada Perang 
Khaibar. Ketika 
menjelang sore orang- 
orang menyalakan api, 
maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kenapa 
kalian menyalakan api?" 
Mereka menjawab, 
"Kami hendak 
(memasak) daging 
keledai jinak." Maka 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







beliau bersabda: 
"Tumpahkanlah apa 
yang ada di dalamnya 
(periuk) dan 
pecahkanlah (periuk 
tersebut)." Lantas salah 
seorang dari mereka 
berkata, "Apa tidak 
sebaiknya jika kami 
buang lalu tempatnya 
kami cuci?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Boleh begitu." 


3187 


■ Ijlla J^ J (jJ < iS^a 

(jc j-iuLo Ulijl Jjl j^)ll 
(jj (_>ujl (jc. (jJJAui gJJl (jC. 
Aljl ^lifl y ^11 (^jUi (jlSlLi 

aJ j^jj auI (jl ^Ujij Ajlc 

Aj1a*)/I J'" 1 - 11 j»_j^J (jc *^'l Jfl 'J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Ayyub] dari [Ibnu 
Sirin] dari [Anas bin 
Malik], bahwa seorang 
penyeru Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berseru, 
"Sesungguhnya Allah 
dan Rasul-Nya telah 
melarang kalian 
(memakan) daging 
keledai jinak, 
sesungguhnya ia kotor 
(najis)." 


3188 


ujJLa auI .Ijc (jj j_^ac uj^a 
Ij&a ia llj la j ^ (jLikwj (jc £jSj 
Ijlla jl jjll .liC Uiiik uJ^J (jJ 
-Ijc (jc. i» ^)-<uLoj (_^jjii]l 
(jC- pUaC. (jC £5 J j=JI ^Jjill 

(3SU USlla iil ^jc (jj jlL 
i 'Jl Jlill eja (J^il jl jii 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ats Tsauri] dan 
[Ma'mar] semuanya dari 
[Abdul Karim Al Jazari] 
dari [Atha] dari [Jabir 
bin Abdullah] dia 
berkata, "Kami biasa 
memakan daging kuda." 
Saya bertanya, 
"Bagaimana dengan 
daging bighal?" dia 
menjawab, "Tidak." 


3189 


(jC oAk (jC AjjI (jt i_J^)fLj 3jLa 

(jC- jaili J <jlc- A)jl ^1. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Tsaur bin Yazid] dari 
[Shalih bin Yahya bin Al 
Miqdam bin Ma'dikarib] 
dari [Ayahnya] dari 
[Kakeknya] dari [Khalid 
bin Walid] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang (memakan) 
daging kuda, daging 
bighal dan daging 
keledai." 


3190 


(jj 1JC. Ujia. Jjl lijAi. 
i -'l ^-wj^SII dia a i u A)jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dan [Abu 
Khalid Al Ahmar] serta 
[Abdah bin Sulaiman] 
dari [Mujalid] dari [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^iii^^r^SWs^l 


Waddak] dari [Abu 
Sa'id] dia berkata, "Kami 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
janin (binatang). Beliau 
bersabda: "Makanlah 
jika kalian mau, sebab 
penyembelihannya 
adalah ada pada 
penyembelihan ibunya." 
Abu Abdullah berkata, 
"Saya mendengar Al 
Kusaj Ishaq bin Manshur 
berkata mengenai 
perkataan mereka soal 
penyembelihan, "Bukan 
suatu hal yang tercela." 
Perawi berkata, 
"Madzimmah dengan 
mengkasrahkan huruf 
'dzal' berasal dari kata 
Ad Dzimam' (aib), 
sedangkan jika huruf 
'dzal' nya difathah, ia 
berasal dari kata Adz 
Dzammi (celaan) '." 


3191 


j g — S - ^-" 1 — 71 '"T p — -r ^ — 

j r. rVw , UjUi [*i.y>T„ JIS 

J jjujj (jilliii (jj 
(JjSj ^)-al jiljJj Atll (gila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu At Tayyah] dia 
berkata; saya mendengar 
[Mutharrif] 
menceritakan dari 
[Abdullah bin 
Mughaffal], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan untuk 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







membunuh anjing, 
kemudian beliau 
bersabda: 'Apa manfaat 
mereka memelihara 
anjing.' Kemudian beliau 
memberi keringanan 
pada anjing buruan." 


3192 


(jc. Ujlk Vla 

[jUala. (jJ*JI _jl Aij J «'j» SI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Umar]. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu At Tayyah] 
dia berkata; saya 
mendengar [Mutharrif] 
dari [Abdullah bin 
Mughaffal], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan untuk 
membunuh anjing, 
kemudian beliau 
bersabda: Apa manfaat 
mereka memelihara 
anjing.' Kemudian beliau 
memberi keringanan 
bagi mereka anjing 
penjaga tanaman dan 
anjing penjaga ternak." 
Bundar berkata, "Al Ain 
artinya dinding 
pembatas kota." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3193 


liiiUa lili! ' )t . i; (jj .il^ui Ijjj^a 
(jjl (jC. *iU (jC. (jajl (jj 

AjIc. itil b U <&l J jjjj j-o^la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
memberitakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan 
membunuh anjing." 


3194 


(_iAj (jjl Hj^a ^)AUa Hj^a 

t*i»*T.iHS 4_ul jjc. (jc 
jilLij aJc au! ~l cJ^j^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Thahir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim] dari 
[Ayahnya] dia berkata, 
"Saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
suara keras 
memerintahkan untuk 
membunuh anjing, maka 
semua anjing pun 
dibunuh kecuali anjing 
untuk berburu dan anjing 
penjaga ternak." 


3195 


Ailjll IjjJLa jLaC (jj ^l2uA UiiSi. 
uAa (^cl jjVI l^'i^ gLiLa (jj 

Jjjjj (jU2l3 ojJjA (-Jl (jc 
( _ r ii3l (ji alLlj AjIc auI ( _ s Jj-a 
^ajj ^JS 4iiC (j« L>aijj 1 jK 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
memelihara anjing maka 
amalnya (pahalanya) 
akan dikurangi satu 
qirath setiap harinya, 
kecuali anjing penjaga 
tanaman atau anjing 
penjaga ternak." 


3196 


t ■ II g ui (jc- <&l IJC (jj 

(j-o 4joi lL£ft£JI (j! VjJ sila j 
Ij-lkjl ^jii (j-a Loj ajj jl JSjjjVI 

(j^' 11 '' V) <-^>^- *'. pl 

(jUal jj3 ^ajj JJ^-I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Abdullah] dari [Abu 
Syihab] telah 
menceritakan kepadaku 
[Yunus bin 'Ubaid] dari 
[Al Hasan] dari 
[Abdullah bin 
Mughaffal] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
anjing itu tidak termasuk 
dari sekelompok ummat 
dari ummat-ummat, 
niscaya aku akan 
perintahkan untuk 
membunuhnya, oleh 
karena itu bunuhlah jenis 
anjing yang hitam pekat. 
Tidaklah suatu kaum 
memelihara anjing selain 
anjing penjaga ternak, 
atau anjing untuk 
berburu, atau anjing 
penjaga kebun, 
melainkan pahalanya 
akan berkurang dua 
qirath setiap harinya." 


3197 


j g — ^ a — J — 71 T 7* — 'f 3 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





i jjr. Sou^i-^ jji "uji jjr. 
J Uff U^" 1 l^- LH 

( _ r iij ^ ( _ r iial (j-o JjiJ (^-"J 

dj| <U Jjaa Jal jj3 3^ 

4_llc Al)! . * i'ill jj^s l'i.^iu 


kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Yazid bin 
Khushaifah] dari [As 
Sa v ib bin Yazid] dari 
[Sufyan bin Abu Zuhair] 
dia berkata, "Saya 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
memelihara anjing 
bukan untuk menjaga 
kebun dan tidak pula 
untuk berburu, maka 
pahalanya akan 
terkurangi satu qirath 
setiap harinya." Sufyan 
ditanya, "Apakah kamu 
mendengarnya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" dia 
menjawab, "Ya, demi 
Rabb pemilik masjid 
ini." 


3198 


LUla iiMI (jj i*^. ^ 1 w 

jj 1 'A J l-V l U. W i jj 1 -V 1 >l\l 

'l i j i (j i 2 » i ij ft w ij 

J <"n'iV'' * v.t4\l 2'i\»'; il 

U dlaa allaj 4-jlc. Atll ^jii-a jil 
' ■ il j£ (JaI lil (J JJ-aj 

^jiLa alll J jjjj (JUS (JIS jaiiLaJ 

1 jiilii la JaI (>j! 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Adi Dlahak bin 
Makhlad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Haiwah bin 
Syuraih] telah 
menceritakan kepadaku 
[Rabi'ah bin Yazid] telah 
mengabarkan kepadaku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




bertanya, "Wahai 
Rasulullah, kami tinggal 



[Abu Idris Al Khaulani] 
dari [Abu Tsa'labah Al 
Khusyani] dia berkata, 
"Saya menemui 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 



di negeri ahli kitab dan 
makan dengan bejana 
mereka. Kami juga 
tinggal di negeri yang 
(penduduknya) suka 
berburu, aku berburu 
dengan panah dan anjing 
yang terlatih yang belum 
terlatih." Abu Tsa'labah 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Adapun yang kamu 
katakan bahwa kalian 
tinggal di negeri Ahlul 
kitab, maka janganlah 
kalian makan dengan 
bejana-bejana mereka 
kecuali jika kalian tidak 
mendapatkan yang lain. 
Jika memang tidak ada 
yang lain maka cucilah 
tempat makanan tersebut 
terlebih dahulu 
kemudian gunakanlah ia 
untuk makan. Sedangkan 
yang kamu sebutkan 
tentang urusan berburu, 
maka buruan yang kamu 
dapat dengan panahmu, 
sebutlah nama Allah 
kemudian makanlah. 
Sedangkan binatang 
buruan yang kamu 
dapatkan dari hasil 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







buruan anjing yang 
terlatih, maka sebutlah 
nama Allah lalu 
makanlah (buruan 
tersebut), sementara 
hasil buruanmu dengan 
anjingmu yang 
tidakterlatih dan kamu 
dapat menyembelihnya, 
maka makanlah (buruan 
tersebut)." 


3199 


iLa a 1 h la (jj Jjic- QJ la 
(jc. (jj (jli lijia. (JjjjaS (jj 

auI ^jli-a auI J y^'j dJUJla 
CliLjji li) (Jll (_l£]l sjl^j 

M flA CijSji^ 4-aLLoII i2Ll£ 

(j| j A uli') ( _ s Jt i^Uital Lall (jj^J 

Jlalili la jlf 4j1£ l^iLL 

(jj ^j-lc. (g 1»J AjatAui A-^Lo (jjl 

5 i'i (J jOl jVlMl 

(J^l^j L&^jiiSI A a a (j ii j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Mundzir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bayan bin Bisyr] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Adi bin Hatim] dia 
berkata, "Saya bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, 

"Sesungguhnya kami 
adalah suatu kaum yang 
berburu dengan anjing 
ini." Maka beliau 
bersabda: 'Jika kamu 
melepaskan anjing- 
anjingmu yang terlatih 
dengan menyebut nama 
Allah, maka makanlah 
sesuatu yang telah 
didapatkan oleh anjing- 
anjing tersebut, 
meskipun (buruan) 
tersebut telah 
dibunuhnya. Kecuali jika 
hasil buruan tersebut 
dimakan oleh anjing 
tersebut, dan jika anjing 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







itu telah memakannya 
maka janganlah kamu 
memakan (binatang 
buruannya), karena aku 
khawatir anjing itu 
menangkapnya untuk 
dirinya sendiri. Dan jika 
anjing itu disertai 
dengan anjing lain ketika 
menangkapnya, maka 
janganlah kamu 
memakan (buruan 
tersebut). "Ibnu Majah 
berkata, "Saya 
mendengar Ali bin 
Mundzir berkata, "Saya 
berhaji lima puluh 
delapan kali dan 
kebanyakan haji yang 
saya laksanakan dengan 
berjalan kaki." 


3200 


^jc. o^j ^jl ^mlgll ^jc. alJaji 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syarik] dari [Hajjaj bin 
Arthah] dari [Al Qasim 
bin Abu Bazzah] dari 
[Sulaiman Al Yasykuri] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
dia berkata, "Kami 
dilarang makan hasil 
buruan anjing dan 
burung mereka. Yakni 
orang Majusi." 


3201 




Telah memberitakan 
kepada kami [Amru bin 
Abdullah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sulaiman bin 
Mughirah] dari [Humaid 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bin Hilal] dari [Abdullah 
bin Ash Shamit] dari 
[Abu Dzar] dia berkata, 
"Saya bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengenai anjing hitam 
pekat." Beliau bersabda: 
"Ia adalah setan." 


3202 


^ j , 1 v'; i^. v/ta jjii^jll 

t . uluJail /o ^jc. ^« i " /o 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu 
'Umair Isa bin 
Muhammad An Nahhas] 
dan [Isa bin Yunus Ar 
Ramli] keduanya 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Dlamrah bin 
Rabi'ah] dari [Al Auza'i] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Abu 
Tsa'labah Al Khusani], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Makanlah 
apa yang diperoleh anak 
panahmu." 


3203 


^ Lu^a jAIaII (jj 1 ''i ' -s 
■la l n (jj ilL^a LuAk J';. '^A (jj 

(^^j ul J jj-jj L dilalla 
La (Jfia da_)i.j * " u a j IjJ <Jlii 


Telah memberitakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mundzir] telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] telah 
memberitakan kepada 
kami [Mujalid bin Sa'id] 
dari [Amir] dari [Adi 
bin Hatim] dia berkata, 
"Saya berkata, 'Wahai 
Rasulullah, kami adalah 
kaum yang biasa berburu 
dengan panah?" Beliau 
bersabda: "Jika kamu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



^jc, Uh*. 



memanah dan mengenai 
sasaran, maka makanlah 
(hewan buruan) dari 
hasil panahmu." 



3204 



Aiia 



Telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah memberitakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
['Ashim] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Adi bin 
Hatim] dia berkata, 
"Saya bertanya, "Wahai 
Rasulullah, saya pernah 
memanah binatang 
buruan, namun karena 
malam hari buruan 
tersebut menghilang dari 
kami?" Beliau bersabda: 
"Jika kamu 
menemukannya dan 
anak panahmu masih ada 
padanya dan kamu tidak 
mendapatkan sesuatu 
pada hewan tersebut 
selain anak panahmu, 
maka makanlah ia." 



3205 



Uh* Ai\ ^JC- (jj jjic iVi w 

uh*. Vla Jj''-« 
'"''i '""^ ^jLi (jjl 

La (Jls (_ual^a-aJLj AiLall (jc- 
duLal Laj (JSa a la J CluLal 



Telah memberitakan 
kepada kami [ Amru bin 
Abdullah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Waki']. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah memberitakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mundzir] telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dia berkata; 
telah memberitakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kepada kami [Zakaria 
bin Abu Zaidah] dari 
['Amir] dari [Adi bin 
Hatim] ia berkata, "Saya 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
hasil buruan Mi'radl, 
beliau menjawab: 'Apa 
yang terkena bagian 
tajamnya maka 
makanlah, dan apa yang 
terkena pada bagian 
tumpulnya maka jangan 
kamu makan." 


3206 


UjJLa Atll ±c jj j_y^~ \ 
^jC- j^j-aj-a jc. A-ijI jc 
lljjtajl (jj ^UiA (jc ^sjaI^j) 

W # -s' 

ijjl ^glLa Jii\ [} jjoij ■ 

V (Jlla (_pal jaLall (jt alLlj 4j1c 

(jt V! $5 


Telah memberitakan 
kepada kami [ Amru bin 
Abdullah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Ayahnya] dari 
[Manshru] dari 
[Ibrahim] dari 
[Hammam bin Al Harits 
An Nakha'i] dari [Adi 
bin Hatim] dia berkata, 
"Saya bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengenai batang panah 
(yang mengenai bintang 
buruan), maka beliau 
bersabda: "Janganlah 
kamu memakannya 
kecuali jika hewan 
tersebut terkoyak." 


3207 


(— LuAS (jj (jj lili^a 
^aLicA jc. ^ ■ >' ir- /jj (jx-a 1 lj la 
jjl (jC. ^iluil (jj Aj^ (jC. H ttl (jj 
AjIc jil ^jii-a (^Jjl! (jlj-aC 
<UU£j]l (j« ^lai Li (Jla jjUiij 


Telah memberitakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'n bin Isa] dari 
[Hisyam bin Sa'd] dari 
[Zaid bin Aslam] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







[Ibnu Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesuatu yang 
terputus dari anggota 
tubuh hewan ternak yang 
masih hidup, maka yang 
terputus darinya adalah 
bangkai." 


3208 


Uli la jUoc ^j-i ^UoA Hl la 

^)5ij IjjSi. (juljC (jj (Jj* a L Jl | 

^ (jjSj ailaj Ajic Atll ^U^l 
4 fl'li iil (j^jJZkJ ^ (jLa^ll ^>aJ 
|>J«JI t—lljjll jj»^°ij Jj^/I 
dlli (j« £^=9 ^ 


Telah memberitakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
memberitakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ammar] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Bakar Al 
Hudzali] dari [S y alir bin 
Hausyab] dari [Tamim 
Ad Dari] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan ada di 
akhir zaman nanti suatu 
kaum yang menyukai 
punuk-punuk unta dan 
memotong ekor 
kambing. Ketahuilah, 
daging yang dipotong 
dari hewan yang masih 
hidup adalah bangkai." 


3209 


IjC. L_ui-LaJa jjl 
4_jjS (jc. ^iiuil (jj Jjj (jj (ji^jll 
(Jjj^j jl^aC (jj jlll ^JC. (jC 

j| J=JI j Cll jiJI jljjli UJ CllLa.1 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Zaid bin Aslam] dari 
[Ayahnya] dari 
[Abdullah bin Umar], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Telah di halalkan bagi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kita dua jenis bangkai; 
bangkai ikan paus dan 
belalang." 


3210 


— 7T~ — ~ — > a r 'P — ~< 4 * 

t a\-v (jj \ ^ \ 1 \\ 'w 

Ujik SjLaC (jj la-j (jj 

jiil (J^wjj tJluJla (jLaLjj (jc. 

jl^kll (jC. alLlJ Ajlc ( _ s Jj-a 

% <JiT V iil jjii 'JM Jlll 

* Jl * ■• i 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalafj dan 
[Nashr bin Ali] 
keduanya berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Zakaria bin Yahya 
bin 'Umarah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Al Awwam] 
dari [Abu Utsman An 
Nahdi] dari [Salman] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya 
tentang belalang, beliau 
lalu menjawab: "Itu 
adalah tentara Allah 
yang terbanyak, aku 
tidak memakannya dan 
tidak juga 

mengharamkannya. " 


3211 


(jljLui UiiAk (jJ laa 1 1 Vi 
Aa la lj» m ^1 (jc 4 1UC. (jj 
(jSljij lillLa (jj (jjij! £-*lui (Jlajll 
plaj AjIc Akil <_ s i-a (« m! ^Ijjl 

(jliLVl (^Ic Ly-^-j 


Telah memberitakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abu 
Sa'id Sa'd Al Baqqal] 
bahwa dia mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Dahulu para 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam saling 
memberi hadiah 
belalang di atas 
nampan." 


3212 


(JULiJI <&l AiC (jj (jjjlA Hlla 
aU j HiAi. ^jojIIII (jj ^LjIa LliAa 
(jc Aj^lc. (jj au! Aic (jj 


Telah memberitakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah Al Hammal] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



(jt (jc ^jaI^j) (jj laa a (jj 

ijUS kil ^lll JU j£ 

^liLi qa Ali. ^jic- jtii ' 8j£ 



telah memberitakan 
kepada kami [Hasyim 
bin Al Qasim] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ziyad bin 
Abdullah bin 'Ulasah] 
dari [Musa bin 
Muhammad bin 
Ibrahim] dari [Ayahnya] 
dari [Jabir] dan [Anas 
bin Malik], bahwa 
apabila Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendo'akan belalang 
beliau berseru: "Ya 
Allah, musnahkan 
pembesarnya, bunuhlah 
yang kecilnya, rusaklah 
telurnya, putuskan 
belakangnya, ambil 
mulut-mulutnya sebagai 
penghidupan kami dan 
rizki-rizki kami, 
sesungguhnya Engkau 
Maha mendengar doa." 
Seorang laki-laki 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
anda mendoakan 
terhadap salah satu dari 
tentara Allah dengan 
memutus belakangnya?" 
Beliau menjawab: 
"Sesungguhnya belalang 
adalah bersinnya ikan 
paus di lautan". Hasyim 
berkata; Ziyad berkata, 
"Dia menceritakan 
kepadaku orang yang 
pernah melihat ikan paus 
sedang bersin." 



3213 



Telah memberitakan 
kepada kami [Ali bin 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





plaj 4jlc illl 
i jK allaj A V\(-. ij) ( - J ISI 


Muhammad] telah 
memberitakan kepada 
kami [Waki'] telah 
memberitakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Abu Al 
Muhazzim] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Kami keluar bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
ibadah haji atau 'Umrah, 
tiba-tiba kami bertemu 
dengan sekumpulan 
belalang -atau 
segerombolan belalang-, 
kemudian kami 
memukulnya dengan 
tongkat dan sandal- 
sandal kami, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Makanlah belalang itu, 
sebab ia termasuk dari 
buruan laut." 


3214 


.\ir- j jIjjJ (jJ a ifLla 
Vla <— ilAjJI Jjc. (Jj 

■la ia (jc. (J. «aall (jj ^aJA I^>jJ 


Telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan 
[Abdurrahman bin 
Abdul Wahab] keduanya 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Amir Al 
Aqadi] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibrahim bin Al 
Fadll] dari [Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang membunuh 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Shurad (sejenis burung 
pipit), katak, semut dan 
Hudhud." 


3215 


Sjc. \ Vi ' -s (jJ < Hi la 
<_S jA jll (jc ^ia-a liUjS (jjl j_jll 
Aj!ic (jj ^jc (jj Jjjc (jc 

Mi\ JjJJJ (_5^J^ (_>uUC (jj! (jC 
(Jj3 (jC alLlJ iill (^Ha 
(J^jllj 4iaj]| t-iljjlll (ja £JJI 


Telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah memberitakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Zubair Zuhri] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
membunuh empat jenis 
binatang melata; semut, 
lebah, hudhud dan 
Shurad (sejenis burung 
pipit)." 


3216 


(jj J^)JoC (jj liaa i u5 ^ 
VUi (jujj-a-all ^ l jnr- (jj Aa^Ij 
^jlil j (jj <&l IjC LiiAi. 
la«-LM (jc C— ■ " (jjl (jc (_^uj^j 

\«-. jj'SilT., i! j 1 i 4 iT„i\l j, 

(jj (Jll ^ilaj AjIc Atll ^jl-a <&! 
jiU AjLaj3 «.UujVl (j« Luj 
Ai)l t^jll Clli^kll (Jjaj]l 
i21lLaj3 jl 3=>.j jc 
-iV/l (jx A^l dl£k]&l «Uaj 

\'.'^ ' ' " ■• f " * si - jl i ' * i 
Hl-la. J'* J (jj * l "' v " 1 llW-vw.il 

jjr-. r^-. j,l 
GjlaLAj t ■ ll^ (jjl (jc (jjijjj 
' " 1 l a j* (Jl3j j 


Telah memberitakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh] 
dan [Ahmad bin Isa Al 
Mishriyani] keduanya 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 
Al Musayyab] dan [Abu 
Salamah bin 

Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Dahulu ada di 
antara para Nabi yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







digigit oleh seekor 
semut, kemudian dia 
memerintahkan untuk 
mendatangi kampung 
semut dan 

membakarnya. Maka 
Allah 'azza wajalla 
mewahyukan kepada 
dirinya, 'Apakah karena 
seekor semut 
mengigitmu, kemudian 
kamu hancurkan satu 
umat dari umat-umat 
yang berdzikir! "' Telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Shalih] telah 
memberitakan kepadaku 
[Al Laits] dari [Yunus] 
dari [Ibnu Syihab] 
dengan sanadnya seperti 
hadits di atas, beliau 
berkata, "Qarashat 
(menggigit)." 


3217 


LiiAa. ^ ^1 (jj ^}5Lj jjl ujik 

^jC. (jG Ajlc (jjl (Jj* « L l)| 

*d)l ^J«J UjjS (jljJfi. (jj .la di 
(jl cJllj ol^JS t_ aik (JiLi (jj 
(_g^j ^luij A_jic iill ( _ s i-a (^[s-J^! 

„i v/ r» ',l (JlSj i j<-- 

^ . i'^n'i 1 ^ 3$ \ ^ l^j^c. 1 ^ 3j l.l±L«a 

(Jlla JiUa Jll (jjill llajj (jLll 

<Ulc ill Jj-a /Lilll (jl l^foi 

\'4 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] dari [Ayyub] 
dari [Sa'id bin Jubair], 
bahwa kerabat dekat 
[Abdullah bin 
Mughaffal] melempar 
dengan batu (saat 
berburu) lantas ia 
melarangnya seraya 
berkata; "Sesungguhnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
(berburu) dengan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







melempar (batu), beliau 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
melempar dengan batu 
tidak akan mengenai 
bintang buruan dan tidak 
dapat melumpuhkan 
musuh, tetapi ia hanya 
sekedar memecahkan 
gigi dan membuatakan 
mata." Sa'id bin Jubair 
berkata, "Kemudian 
kerabat Abdullah 
mengulangi 

perbuatannya lagi, maka 
Abdullah pun berkata, 
"Aku telah 
memberitahukan 
kepadamu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
perbuatan tersebut 
namun kamu tetap 
mengulanginya, sungguh 
aku tidak akan lagi 
berbicara denganmu 
selamanya." 


3218 


j g — ^ — — ! — — 5—^ J7 — ^ 

Hi la AjIij ^1 (jj Hi 
lxa « j ^ 1_i» m ^jj ' ; 10 
^)ix^ (jj a IL la jllij (jj 
(jc oJllja (jc *Tit ui IjjSk Vli 
(j i jJl| J ir_ (jr. (jl i (j i i i'ar. 
AjIc Atll ^U^i u'j' 1 ^ (J^*-» 
V Lgjl (JlSj ■ a-lLll (jC aWj 

(jLall j (jjjtll 1 Q^'i 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
memberitakan kepada 
kami['Ubaid bin Sa'id]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] keduanya berkata; 
telah memberitakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







['Uqbah bin Shuhban] 
dari [Abdullah bin 
Mughaffal] dia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
(berburu) dengan 
melempar batu, beliau 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
melempar dengan batu 
tidak akan mengenai 
bintang buruan dan tidak 
pula melumpuhkan 
musuh, akan tetapi ia 
hanya sekedar 
memecahkan gigi dan 
membuatakan mata." 


3219 


Halia Ajjaj ^\ (jj ^)Sj jjI iL^a 

iill (^gll-a (^f^l U^O'"' f' O'" 
^Jjj^l JjSj lis Jil ^Wj 4j1c 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abdul 
Hamid bin Jubah] dari 
[Sa'id bin Al Musayyabl 
dari [Ummu S y arik], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan untuk 
membunuh cicak." 


3220 


(jj lilLall ^jc (jj iLa « l' 1 * w 
(jj JjJaJI 1 *"''■«■ L_ljljli]l 
(jc AjjI (jc Jj; i " LiL^a jIILaII 
Ls lLa auI Jjjojj (jc'ojjjA ^1 
Ic Jj Jj3 (ji Jll illuj 4j1c iill 

llSj lis <Ja <jjlb Jjl (J 
aJs Ajjlilll .j l » Ea (jij 4 inn 

lis aJs AjIIjII AjJI^II <J I^JjI 

oJSjl (_jill (j« yj^l ^ liA liSj 


Telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu As 
Syawarib] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin Al 
Muhtar] telah 
memberitakan kepada 
kami [Suhail] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
membunuh cicak pada 
pukulan pertama maka ia 
akan mendapatkan 
kebaikan sekian dan 
sekian, barangsiapa 
membunuh pada 
pukulan kedua maka 
baginya sekian dan 
sekian -kurang sedikit 
dari yang pertama-, 
barangsiapa 
membunuhnya di 
pukulan ketiga maka 
baginya sekian dan 
sekian -kurang sedikit 
dari kebaikan yang di 
sebutkan pada pukulan 
kedua-." 


3221 


i'- > \- - > '■ > 
(J^wjj ^jU uni r. ^jc. ^ijj^II ^jj 


Telah memberitakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Amru bin As Sarh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Urwah bin 
Az Zubair] dari 
[Aisyah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyebut cicak sebagai 
binatang yang merusak." 


3222 


• :~ '-,->' >.° > \ > 

S V j-o 4jJI ui (jC £3Lj (jC j> jLk 
^jic- dJaJ LgilojjiiJI (jJ 4£ll]l 
1 a a J LjjJJ ^ji Clll^j 4 l n'ilc. 
Li (jjllojiJI al lj ' - lll a3 Ic. jjjaji 
ojlA Aj (Jliaj llutS lAgJ (jjajj-aj 

al ^^i-a M ^jj jli ^1 jjV! 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] dari [Jarir 
bin Hazim] dari [Nafi'] 
dari [Sa v ibah] bekas 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





jsja i^jj (ji ij jj^-' ^'"j 

Ji ^ fi jUl! «j 

p jjii jjc. jisii iLULi vj 

^ili Ajic. ^i±j ciiilS l^jll 


budak Al Fakih bin Al 
Mughirah, bahwa dia 
menemui [Aisyah] dan 
melihat di dalam 
rumahnya ada panah 
yang tergantung, maka 
ia pun bertanya, "Wahai 
Ummul Mukminin, apa 
yang kamu perbuat 
dengan benda ini?" 
Aisyah menjawab, 
"Untuk membunuh 
cicak, sebab Nabi Allah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
mengabarkan kepada 
kami bahwa ketika 
Ibrahim di lemparkan ke 
dalam kobaran api, tidak 
ada satupun dari bintang 
melata yang tidak 
berusaha mematikan api, 
kecuali cicak. Bahkan ia 
berusaha 

menghembuskan agar 
api itu tetap menyala, 
maka itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami 
membunuhnya." 


3223 


UUi-ii £-LiLa]| (jj l^a < lij^a 
(jc. ^jVjiJI LrtJ J ! J? LsiJ?^ 

3s jii (jc. ^j^j «Iiij <jic. ili! 
(_5jA^ll (JUtUlJI (j« uli («i 

^llill ■ lila Jl i __i=>. lij-i £auiI p j 


Telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Idris Al Khaulani] 
dari [Abu Tsa'labah Al 
Khutsani], bahwa Nabi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
makan semua jenis 
binatang buas yang 
bertaring." Az Zuhri 
berkata, "Saya tidak 
mendengar (hadits ini) 
sampai saya masuk 
daerah Syam." 


3224 


laa 1 Li] j ^ ^aU-oA (jj Aj^jIjLg 
jjj-aii (jj J^"» i n\j (jllwJ (jj 
^/il (jj jji^jjl Ajc IjjJLa 
(Jjt 'a l n! (jc (_)jijS (jj lillLo UlAa 
(jUiui (jj o-lnc (jc- gj^i i*J (jj 

(fi j 3^ l$ (3^ 4" J W 
f\_P* ^ULJ! (j« i_iu 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
memberitakan kepada 
kami [Ahmad bin Sinan] 
dan [Ishaq bin Manshur] 
keduanya berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] keduanya 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Isma'il bin Abu 
Hakim] dari [Abidah bin 
Sufyan] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Memakan 
binatang buas yang 
bertaring adalah haram." 


3225 


(jjl Uliik ■ ala (jj j5Lj Uli ^ 

CP (j' Jfrf clw ojO* CP- 
(JjjIjc. (jjl (jc ^>4f^ (Jj .lia-ui 
AjIc auI ( -5 l>-a J J^J ^ C ' 
(ffi (JS (J£l (jc ^Jji. »JJ jiij^j 

(_^i (_p (jc j ^UUl (j« t_iu 
j<M j-" ' 


Telah memberitakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Sa'id] dari [Ali bin 
Al Hakam] dari 
[Maimun bin Mihran] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata, "Pada hari 
penaklukan Khaibar, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang memakan 
semua jenis binatang 
buas yang bertaring dan 
setiap jenis burung yang 
mempunyai cakar 
tajam." 


3226 


jjc. i2llLuiV liiuL» jii j jjuij 

^ Jjii La <j£li=J 

i' J<h JIS < iU ! ;\l 
^ J j£i La jiil (J '"'^ 

«'s-; 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Yahya bin 
Wadlih] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Abdul Karim bin 
Abu Al Mukhariq] dari 
[Hibban bin Jaz'i] dari 
saudaranya [Khuzaimah 
bin Jaz'i] dia berkata, 
"Aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku datang 
kepadamu untuk 
menanyakan tentang 
serangga, apa pendapat 
anda mengenai rubah?" 
beliau menjawab: 
"Adakah yang memakan 
rubah?" aku menjawab, 
"Wahai Rasulullah, apa 
pendapat anda mengenai 
serigala?" beliau 
menjawab: "Seseorang 
memakan serigala itu 
baik." 


3227 


(jj jil ^JC- UuSk Vll £-LlLall 
*Ll-al ^jj (J uLajjjj (jC. fg^all C-L^^j 
JJ-aC (^JJ IjjC. (^W ^ L) 1 " 


Telah memberitakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Muhammad bin As 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^JC. jAj jlic ^1 (jjl (jC 

1JC (jj '" l>*^jjI 

■Ju (Jla jA "— SI (jc auI 

dsia lu cJLa LgJSI dia 

auI (^g-Sj-a auI (J^juj^j (j-a clja ajjj 


Shabah] keduanya 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Raja v Al Makki] dari 
[Isma'il bin Umayyah] 
dari [Abdullah bin 
'Ubaid bin 'Umair] dari 
[Ibnu Abu Ammar] - 
yaitu Abdurrahman- dia 
berkata, "Saya bertanya 
kepada [Jabir bin 
Abdullah] mengenai Ad 
Dlabu' (sejenis anjing 
hutan), apakah ia 
termasuk dari binatang 
buruan?" Ia menjawab, 
"Ya." Aku bertanya lagi, 
"Bolehkah aku 
memakannya?" dia 
menjawab, "Ya." Aku 
bertanya lagi, "Apakah 
kamu telah 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" dia 
menjawab, "Ya." 


3228 


Hi la AjIij ^1 (jj ^)fij Hi la 
(jjUJJI ^jl (jj ^j^ll ^jc (jc 

i •-"'C- '.'-.s' • - 
(D^Lj (j-aj cJli ^'u^-ill ^ji cJjii 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Yahya bin 
Wadlih] dari [Ibnu 
Ishaq] dari [Abdul 
Karim bin Abu Al 
Mukhariq] dari [Hibban 
bin Juz'i] dari 
[Khuzaimah bin Juz'i] 
dia berkata, "Saya 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apa pendapat 
anda mengenai Ad 
Dlabu' (sejenis anjing 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







hutan)?" beliau 
menjawab: "Adakah 
yang memakan Ad 
Dlabu'?" 


3229 


ijjJLa Ajaij (jj jfsj jjl ijjJLa 

(JjiUJI t—llLali alLij Ajlc. <>l)l 
l^i/% IjlSls lAjgjp uji S U L *a 
X'i 4 'i ij l »4 1 i . >i I g 'nv i' l u /ill 

^^jj (j-o 4J>I (jl (Jlaa AjLjLLal 

i i" ilj'i i'ii .„!> (JiMj.,,1 

Ia j j'i uil ^a (jjAjll (jl * " ilai 
Ali ^Lla Ia jlSla 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Hushain] 
dari [Zaid bin Wahb] 
dari [Tsabit bin Yazid Al 
Anshari] dia berkata, 
"Kami bepergian 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu orang- 
orang menangkap seekor 
biawak kemudian 
mereka memanggangnya 
di atas api dan 
memakannya, aku juga 
mendapatkan seekor 
biawak dan 

memanggangnya di atas 
api. Kemudian aku 
membawakannya untuk 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
mengambil selembar 
pelepah kurma, 
kemudian beliau mulai 
menghitung jari-jarinya 
dengan pelepah kurma 
tersebut sambil 
bersabda: "Sungguh, 
dahulu ada sekelompok 
Bani Israil yang di ubah 
bentuknya menjadi 
binatang melata di muka 
bumi, dan aku tidak tahu 
barangkali binatang 
tersebut adalah ini." Aku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



berkata, 'Orang-orang 
telah memanggangnya di 
atas api lalu 
memakannya! ' namun 
beliau tidak 
memakannya dan tidak 
pula melarangnya." 



3230 



ijjJla (jJ -^c (jj 

(jj 'u* , (jc AjIc (jjl (J),*.,<uJ 
jl aj i " (jc oJllj3 (jc 4jj^)C ^1 
Ajc. (jj __>J-?. (jc jfi uni I 
alLij -Ulc. illl ^jii-a LrA^ (j^-^ 
<j| j ojjlii (j^lj '* — ^ (»3^ p 
jc- iil (jjj elc jll 4jalc -I » tal 
jl£ JJC Aj £JSiil (J^J 

C5 lcVI ^Jt lij-la. ■ ala (jj j^j 
(jc 4jj^)C (jj 1j» m Hl^a 
(jc jc jLajluJ (jc o5u3 

u^'^* <j4^ Cfi- ' ■ |1 laa SI jj ^)ic 

t jii ^liul J 4jlc Akil 



Telah memberitakan 
kepada kami [Abu Ishaq 
Al Harawi Ibrahim bin 
Abdullah bin Hatim] 
telah memberitakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ulayyah] dari [Sa'id bin 
Abu Arubah] dari 
[Qatadah] dari 
[Sulaiman Al Yasykuri] 
dari [Jabir bin 
Abdullah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak 
mengharamkan daging 
biawak, hanya beliau 
merasa jijik. Biawak 
biasa dijadikan makanan 
oleh para penggembala 
pada umumnya, dan 
sesungguhnya Allah 
Azza Wa Jalla memberi 
manfaat dengannya 
bukan hanya pada satu 
orang saja, sekiranya 
daging tersebut ada di 
sisiku, niscaya saya akan 
memakannya." Telah 
bercerita kepada kami 
[Abu Salamah Yahya 
bin Khalaf] telah 
bercerita kepada kami 
[Abdul Ala] telah 
bercerita kepada kami 
[Sa'id bin Abu Arubah] 
dari [Qatadah] dari 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







[Sulaiman] dari [Jabir] 
dari [Umar bin Al 
Khatthab] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas." 


3231 


jji Sjl^j ^1 <jc. AiA ^1 
^j-o ci^^J <jic. aIiI 

iJ (_£JJ l-a3 A^jjgja LiLbjl 

2ii 2",! <if. JIS < 

2 '«-. 2 T, I\j 4 i jill iU 


Telah memberitakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Daud 
bin Abu Hind] dari [Abu 
Nadlrah] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] dia berkata, 
"Seorang laki-laki dari 
kalangan ahli shuffah 
memanggil Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selepas shalat, 
katanya, 'Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya negeri 
kami adalah negeri yang 
banyak biawaknya, 
lantas bagaimanakah 
pendapat anda mengenai 
(daging) biawak? ' beliau 
menjawab: 'Telah 
sampai kepadaku bahwa 
biawak adalah jelmaan 
dari suatu ummat yang 
telah di ubah bentuknya.' 
Namun beliau tidak 
memerintahkan 
(memakannya) dan tidak 
pula melarangnya." 


3232 


^Ajj^ll Ailjll (jJ ^aa «a UjSa. 

o' S* f f o £ a ^ a, 

jji AjC (jf- LUa (j' (Jj 


Telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] 
telah memberitakan 
kepada kami 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




[Muhammad bin Harb] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Walid Az Zubaidi] dari 
[Az Zuhri] dari [Abu 
Umamah bin Sahi bin 
Hunaif] dari [Abdullah 
bin Abbas] dari [Khalid 
bin Walid], bahwa telah 



di hidangkan untuk 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam daging 
biawak yang di 
panggang, kemudian 
beliau mendekatinya dan 
merentangkan tangan 
untuk memakannya, lalu 
salah seorang yang ikut 
serta berkata kepada 
beliau, 'Wahai 
Rasulullah, 

sesungguhnya itu adalah 
daging biawak.' Maka 
beliau menarik kembali 
tangannya. Khalid lalu 
berkata kepada beliau, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah daging biawak 
itu haram?" beliau 
menjawab: "Tidak, akan 
tetapi di negeriku tidak 
ada biawak sehingga aku 
enggan memakannya." 
Abdullah bin Abbas 
berkata, "Kemudian 
Khalid mendekati 
daging biawak tersebut 
dan memakannya, 
sementara Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
kepadanya." 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3233 


IVvl-v a i^i Ml jji ll^it'nW 
(jj Ajc jc A jjjc (jj jjuajbu 
(Jjjjj (Jlalli ^)-ac. (jjl (jc- jlip 

i u uli i.'i 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Saya tidak 
mengharamkannya. ' 
Yaitu daging biawak." 


3234 


Laa .a Ijj la )LuaJ jo ^ UJ la 
(jj (j-a^jll JJC-J (jJ 
^UioA (jc 4;» ui 1 "K Vla (_J-^-o 
lillLa (jj (jjiji (jc j (jj 
Likijll (jlj^Jall ^)-aJ Ijj^jiHl 
i •* i ii 7„i Ijiili Ig ilc. ljiT„i IVijI 

alluj AjIc 2jI ^jii-a ^j-jIJI ^jil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
dan [Abdurrahman bin 
Mahdi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Hisyam bin Zaid] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata, "Kami pergi 
melewati Marra 
Dzahran, kemudian kami 
di kejutkan dengan 
lompatan seekor kelinci, 
maka orang-orang 
berusaha menangkapnya 
namun tidak 
mendapatkannya. Maka 
aku pun ikut 
menangkapnya dan 
berhasil, lalu kelinci itu 
kuserahkan kepada Abu 
Thalhah, dia 
menyembelihnya dan 
mengirim daging paha 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







depan dan paha belakang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
beliau pun 
menerimanya." 


3235 


(jj Jjlj LjUjI (jjjlA (jj Aljj 
'u-»» « (jc ^jjLlll (jc- AiA ,_J| 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Daud bin 
Abu Hind] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Muhammad 
bin Shafwan], bahwa dia 
lewat di hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
membawa dua ekor 
kelinci yang di gantung 
seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, saya berhasil 
menangkap dua ekor 
kelinci, namun saya 
belum mendapatkan 
senjata tajam untuk 
menyembelihnya, lalu 
kelinci itu aku sembelih 
dengan batu tajam, 
bolehkah aku 
memakannya?" beliau 
menjawab: "Ya, 
makanlah." 


3236 


j ^ — s~o^" ! — ~ — t — jn — ^ — 

.•s-»:-"' . i'- ! ■ - ° - 
(jj j a (jC- ^ i al^a (jj ^ la i 

ii^l V J Alit V (J! «' hrtfl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Wadlih] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Abdul Karim bin 
Abu Al Mukhariq] dari 
[Hibban bin Juz'in] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




sudaranya [Khuzaimah 
bin Ju'i] dia berkata, 



"Saya bertanya, "Wahai 
Rasulullah, saya datang 
kepadamu hendak 



menanyakan tentang 
serangga bumi, apa 
pendapat anda tentang 
daging biawak?" Beliau 
menjawab: "Saya tidak 
memakannya dan tidak 
pula 

mengharamkannya. " 
Khuzaimah berkata, 
"Lalu aku berkata, 
"Sesungguhnya aku 
makan sesuatu yang 
tidak anda haramkan, 
memang kenapa wahai 
Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Sekelompok 
ummat dari beberapa 
ummat telah 
menghilang, dan saya 
lihat makhluk yang 
membuatku ragu." Saya 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
pendapat anda dengan 
daging kelinci?" beliau 
menjawab: "Aku tidak 
memakannya dan tidak 
pula 

mengharamkannya. " 
Aku berkata, 
"Sesungguhnya saya 
memakan sesuatu yang 
tidak anda haramkan, 
memang kenapa wahai 
Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Saya telah 
di beritahu bahwa 
kelinci adalah (hewan) 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang mengalirkan 
darah." 


3237 


lillLa Ijllk jUaC- (jj 11 IjjAi. 

(Jl (j-o (jj Ittjoi (_^C 

" a -*°Jl isf 1 L« »J#*-^' u' tijj^' 
<Ul Ajik jljlll ^jc- 
(J^j^jj (JlAl^ii o^)j^A IjI £auj 
ja^ll ^Unj AjIc M ts Jj-a *&l 

jll (JlSg'i'ili (J-v\l ijl i Jjg l-i\l 
o-lnC ^I (jt i - Atll ^JC. 

JL\| i' JIS i t| 
J^' ts^ J J^ 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
telah menceritakan 
kepadaku [Shafwan bin 
Sulaim] dari [Sa'id bin 
Salamah] dari keluarga 
Ibnu Al Azraq, bahwa 
[Al Mughirah bin Abu 
Burdah] salah seorang 
dari Bani Abdud Daar, 
dia menceritakan 
kepadanya, bahwa dia 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Lautan itu 
suci airnya dan halal 
bangkainya." Abu 
Abdullah berkata, "Telah 
sampai (kabar) dari Abu 
'Ubaidah Al Jawwad 
kepadaku bahwa dia 
berkata, "Ini ibarat 
setengahnya ilmu, sebab 
dunia itu terdiri dari 
daratan dan lautan. Aku 
telah memberi fatwa 
kepadamu mengenai 
hewan laut, tinggal 
hewan darat." 


3238 


uJ^J l^^a e.'ic jjj Xa2l\ \ 'h ' -s 

(j^ J£J^' <J ^1 

^jUl La illjj AjIc 2jI (^glLa 
Laj s 4jt j' _> = ^' 
a jMj lilai Aj3 CllLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sulaim 
Ath Tha v ifi] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami [Isma'il bin 
Umayyah] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir bin 
Abdullah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apa yang 
hempaskan air laut atau 
mati karena surut maka 
makanlah, dan apa yang 
mati di laut kemudian 
mengapung maka 
janganlah kamu 
memakannya." 


3239 


(^}J SI lilla (C jjjLuilill 

^alliA (jC- <aIj^)^u l^A^. (J;"7» 

^JftC. ^jjI ^jc. *Lijl ^jc. "oj^c- 

^Unj Ajlc AUl (J J-ulJ 

l"ll'llUt| j« ji I i j1lljU.,iU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Azhar An 
Naisaburi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Haitsam bin 
Jamil] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata, 
"Barangsiapa makan 
burung gagak -dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
menyebutnya dengan 
fasiq-, demi Allah, dia 
bukanlah makanan yang 
baik." 


3240 


uiall Ujik w-ji r^'i'sfi 

jjj gulali (jj (ji^^ll Alt UjAa 
(jc jjjAuall jSLj ^1 (jj lla « 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mas'udi] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





AjIc alll ^jii-a «uli J JJ^J (JjS 


kami [Abdurrahman bin 
Al Qasim bin 
Muhammad bin Abu 
Bakr Ash Shidiq] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ular adalah binatang 
yang fasik, kalajengking 
adalah binatang yang 
fasik, tikus adalah 
binatang fasik dan 
burung gagak juga 
binatang fasik." 
Kemudian di tanyakan 
kepada Al Qasim, 
"Apakah burung gagak 
boleh di makan?" dia 
menjawab, "Adakah 
orang yang mau 
memakannya setelah 
sabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam (yang 
menyebutkan) bahwa dia 
adalah binatang yang 
fasik?" 


3241 


Jjj (jj _[pic IjUjI (jl jjll ^jc- 
ilLij AjIc auI ^gHa Atll (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Mahdi] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
memberitakan kepada 
kami [Umar bin Zaid] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang makan 
(daging) kucing dan 
harganya." 


3242 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



4jIc- 2jI ^jILa /Liill k& liilll 

aJjs jjjiill Jaajl AjjAaII alluj 
ja «uli (J jj^jj iia ja alLij 4jIc 



(jijll L^ll U Jla j! 4j p£3 



UJI 



kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Auf] dari [Zurarah bin 
Aufa] telah 

menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Salam] 
dia berkata, "Tatkala 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tiba di 
Madinah, maka orang- 
orang bergegas 
menyambut kedatangan 
beliau dengan 
menyerukan, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang! 
Rasulullah datang! 
Rasulullah datang! " 
hingga tiga kali. Maka 
aku ikut berjubel di 
tengah-tengah 
kerumunan manusia 
untuk melihat beliau, 
ketika telah jelas 
kupandang wajahnya, 
maka bisa kuketahui 
bahwa raut muka beliau 
bukanlah raut muka 
seorang pendusta. 
Ucapan pertama kali 
yang aku dengar dari 
beliau adalah: "Wahai 
manusia, tebarkanlah 
salam, berilah makan, 
sambunglah tali 
persaudaraan, shalatlah 
di malam hari ketika 
manusia terlelap tidur, 
niscaya kalian masuk 
surga dengan selamat." 



3243 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jjl (jt l^a a (jj ^ t- a Ijj la 
^j-u^-a (jj (jLojluj (Jl3 ^jji 
(jj <&l (jl (jt lijAa. 
Aill (Jjjjj (jl jjSj (jlS^aC 
1 (Jll ^ 'i >» j Ajic iil ^jij-a 
l^j^Sj al ai Jail I^Jutialj ^»^lLi]l 


kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
Al Azdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj bin 
Muhammad] dari [Ibnu 
Juraij] berkata, 
[Sulaiman bin Musa] 
menceritakan kepada 
kami dari [Nafi'] bahwa 
[Abdullah bin Umar] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tebarkanlah salam, 
berilah makan dan 
jadilah kalian semua 
bersaudara sebagaimana 
kalian telah di 
perintahkan oleh Allah 
Azza Wa Jalla." 


3244 


Clylll LjLjjI (jJ &a < UlLla 
■ . un ^1 (jj Ajjj (jC Jj m (jj 
(jj <&l ^jc- (jc JjaJl ^1 (jc 
jlll (J^aj^j (JLLu ^-^) (j^^)-*^ 

U (Jlla jii^j AjIc- auI _LLa 

(Jll Jja. a^IuVI (Jl <&l J J" J 
^jic- aiLuill 1 Jiij alaJall -» laJ 
^Ll (j-* J dlS^O (j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Yazid bin 
Abu Habib] dari [Abu 
Al Khair] dari [Abdullah 
bin Amru], bahwa 
seorang laki-laki 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
katanya, "Wahai 
Rasulullah, Islam 
bagaimanakah yang 
baik?" beliau menjawab: 
"Kamu memberi makan, 
menebarkan salam baik 
terhadap orang yang 
kamu kenal maupun 
terhadap orang yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







tidak kamu kenal." 


3245 




Telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah Ar Raqqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Ziyad Al Asadi] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Az Zubair] 
dari [ Jabir bin Abdullah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Satu makanan cukup 
untuk dua orang, dua 
makanan cukup untuk 
empat orang dan empat 
makanan cukup untuk 
delapan orang." 


3246 


jir. jji A| lir. jji ;l!..n*n«n 
^ac. jC. *LlJl ^jC. 

gS^l pUL (jlj U^ 1 , cs^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Zaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Dinar Qahraman] dari 
keluarga Az Zubair, dia 
berkata; saya mendengar 
[Salim bin Abdullah bin 
Umar] dari [Ayahnya] 
dari kakeknya [Umar bin 
Al Khaththab] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh, satu makanan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







cukup untuk dua orang, 

I O' 

dua makanan cukup 
untuk tiga dan empat 
orang, dan empat 
makanan cukup untuk 
lima dan enam orang." 


3247 


i. ~ ~, e — 5"^ Je , f ^ 

Lii la Ajlui ^\ (jj uj la 
jlij (^jj lxa « Qlla j ^ (jlac. 
liiiia. Vl3 (jj i* ^ ^ liiiia. 

UT*? ls* l>?3^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Adi bin Tsabit] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang mukmin 
makan dengan satu usus, 
sedangkan orang kafir 
makan dengan tujuh 
usus." 


3248 


■ ljj.la l^a «a (jj Jji^- l&la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[TJbaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Orang kafir 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







makan dengan tujuh 
usus sedangkan orang 
mukmin makan dengan 
satu usus." 


3249 


oik (jc auI jjt (jj JJJJ (jt 
^'j UT*-? cs4 <^ Jfjill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid bin Abdullah] 
dari kakeknya [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang 
Mukmin makan dengan 
satu usus, sedangkan 
orang kafir makan 
dengan tujuh usus." 


3250 


(3 «IjLc- Lilll "a'ji'yt, 
-La UaUi (i Lc j aAIc ^oil 0 ,i , 
IV; ^«<j r ; Vlj J N -j j! 

jjl (JlJ <J!Lo alLlJ Ajlo AUl t^jj-a 

cs - ^ tj c ' UJ^J^J ^ ■ »11 ^ j j5Lj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Hazim] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sama 
sekali tidak pernah 
mencela makanan, jika 
suka beliau 
memakannya, namun 
jika tidak maka beliau 
meninggalkannya. " 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Yahya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas." Abu Bakar 
berkata, "Kami tidak 
sejutu dengan sanad 
tersebut, mereka 
mengatakan 'Dari Abu 
Hazim'." 


3251 


s* s ? ' » i" 

iill JJ^J (j! la 1 (ji illuj 4-jlc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin Sulaim] 
saya mendengar [Anas 
bin Malik] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
ingin supaya Allah 
memperbanyak kebaikan 
rumahnya, maka 
hendaknya ia berwudlu 
jika makan paginya telah 
dihidangkan, atau ketika 
selesai (dari makan)." 


3252 


(jj laa^a ' " la Ajjut-a (jj jjA j 
jlip (jj j_pit IjjAa. S 51 ^ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Musafir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sha'id bin 'Ubaid 
Al Jazari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Mu'awiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Juhadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Dinar 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Al Makki] dari ['Atha 
bin Yasar] dari [Abu 
Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa 
ketika beliau selesai dari 
buang hajat maka 
dihidangkanlah makanan 
untuk beliau, lalu 
seorang laki-laki 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, maukah aku 
sediakan buat anda air 
untuk berwudlu?" Beliau 
menjawab: "Aku ingin 
shalat." 


3253 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin As 
Shabah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Mis'ar] 
dari [Ali bin Al Aqmar] 
dari [Abu Juhaifah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku tidak (pernah) 
makan sambil 
bersandar." 


3254 


SjM-uJ (JJ (j1 ^ 1f- jj j^aC. llj la 

l'l'il-V * Q\ J"^ (j' 

j-tt^^ll .jjc. jj iLa a ulijl ^1 

(JSlj <JJJ^J ^jit allaj <jlc i&l 

£]U»^'.,U\| „Si li a JlSi 
Iljl^jS W V. Al jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdurrahman bin 'Irq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bin Busr] dia berkata, 
"Saya menghadiahkan 
kambing (bakar) kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
beliau makan sambil 
duduk berlutut di atas 
kedua tumitnya. Maka 
berkatalah seorang Arab 
badui, "Duduk apakah 
ini?" beliau menjawab: 
"Sesungguhnya Allah 
meniadikanku sebagai 
seorang hamba yang 
lemah lembut (mulia), 
dan tidak menjadikanku 
hamba yang keras dan 
sombong." 


3255 


IjjSi. 3 ^1 (jj ^}5Lj jjl IjjSi. 

S J l n ; a (jj (Jjij (jc ^jjljluijll! 
jlic (jj AnC (jj (jc 

(3 (j^2la Ajiulc (jc 

Ualiia (JSIj alLlj 4jlc iil ( _ s Jj-a 
ilia 4 J a " a' (j-a <iui ^ 

J jLij <JUa (jjiaaL AJSll ^Ijcl 

AJI Lal jilLij Ajic iil ^jii-a 

lili ^iliil fLu (Jli jl£ ^1 
jil ^Lu (3iila UiUL (JSl 
M ^Lu Jjij jl ^-uij (jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Hisyam Ad 
Dastuwa v i] dari [Budail 
bin Maisarah] dari 
[Abdullah bin 'Ubaid bin 
Umair] dari [Aisyah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam makan 
bersama enam orang dari 
sahabatnya, kemudian 
datanglah seorang Arab 
badui makan dengan dua 
suapan sekaligus, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Sekiranya ia 
mengucapkan 'Bismillah' 
niscaya (dua suapannya) 
dapat mencukupi kalian. 
Jika salah seorang dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kalian menyantap 
makanan, hendaknya ia 
membaca 'Bismillah', 
jika lupa membacanya 
hendaknya ia 
mengucapkan, 
'Bismillahi fi awwalihi 
wa akhirihi (dengan 
nama Allah untuk 
permulaan dan 
selesainya) '." 


3256 


UJ la ^1 u,n\\ (jj lxa « Qj la 
alluj AjIc Akil <_ s -l'-a (« ."^ J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Umar bin Abu 
Salamah] dia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku ketika aku 
sedang makan: 
"Sebutlah nama Allah 
Azza Wa Jalla." 


3257 


(JagJI Ujik jUaC. (jj ^l2uA iL^a 
(ji-LUA. (JJ ^alllA ^13^3 tlw 
^jI (Jc. ^1 pj (jc, 

A^ljj -ULcuIj ( _ r laxjj AJ\ « uti 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hiql bin Ziyad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Hassan] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaknya salah 
seorang dari kalian 
makan dengan tangan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kanan, minum dengan 
tangan kanan, 
mengambil dengan 
tangan kanan dan 
memberi dengan 
menggunakan tangan 
kanannya, sesungguhnya 
setan makan dengan 
tangan kiri dan minum 
dengan tangan kirinya 
serta mengambil 
(sesuatu) dengan tangan 
kiri." 


3258 


Tf-^TT ? — J - ■ 'p ^ ; ^ 

uj la Vl3 ^-LjUI (jj Laa a j 

dijaili AJilui ^1 (jj jic (j^i 
iil ^jii-a ^j-jUI ja-a ^ Usili. 
jjiiJaj ClljlSj ^Iujj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin As 
Shabah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Al Walid 
bin Katsir] dari [Wahb 
bin Kaisan] dia 
mendengar dari [Umar 
bin Abu Salamah] dia 
berkata, "Ketika kecil 
aku berada di pangkuan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, saat tanganku 
memegang piring, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Wahai anak 
kecil, sebutlah nama 
Allah, makanlah dengan 
tangan kanan dan 
ambillah dari yang 
dekat." 


3259 


Clylll Ijllji (jJ &a < HUa 

jt a t*L 1 jiiij ^ <jis ^3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Jjj^ill jit ^1 (jj iLa a Qj la 
j^ac (jc- 4 iiJC. (jj (jl-iiui lil^a 
(jjl (jc. «jUaC. (jc JUJJ (jJ 
AjIc 2jI ^jii-a (^Jjl! (jLuiljC 

(jj ^-aC t J 1» alu (j^3 (Jl ll '* °» Sj 
jlijj (jj j^aC (JLkJJJ L>"^ 
^•i» «j 'V «-UaC llll-la Clyl jl 

i}X± (JjAjC (jjl (jC (JlS (jic 
al ilaia (Jlij jAa. (jc sUiiii. 
(jl (jjibC (jjl (jC s-UaC (ja 
<jllaC (^11 Lijlj Ljjic ^Jjl». jiiij 



kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kamu makan dengan 
tangan kiri, 
sesungguhnya setan 
makan dengan tangan 
kiri." 



3260 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al Adani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Amru 
bin Dinar] dari [Atha] 
dari [Ibnu Abbas], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang selesai makan 
maka janganlah ia 
mencuci makanannya 
terlebih dahulu sampai ia 
menjilatinya atau 
menjilatkannya kepada 
orang lain." [Sufyan] 
berkata; Saya 
mendengar [Umar bin 
Qais] bertanya kepada 
Amru bin Dinar, "Apa 
pendapatmu dengan 
riwayat Atha, (yaitu) 
'Janganlah salah seorang 
dari kalian mencuci 
tangannya sebelum 
menjilatinya atau 
menjilatkannya kepada 
orang lain', dari siapakah 
riwayat haditsnya?" 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'Atha menjawab, "Dari 
Ibnu Abbas." Sufyan 
berkata, "Kami 
mendapatkan cerita 
bahwa itu riwayat dari 
[Jabir]." Sufyan 
melanjutkan, "Kami 
menghafalnya dari 'Atha 
dari Ibnu Abbas, 
sebelum Jabir datang 
kepada kami. Dan Atha 
bertemu dengan Jabir 
pada tahun ketika ia ke 
Makkah." 


3261 


i iU IVoil'i "i i.Vi iv'wl iCVi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Abdurrahman] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Daud Al 
Hafari] dari [Sufyan] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
salah seorang dari kalian 
mencuci tangannya 
terlebih dahulu sebelum 
menjilatinya, sebab dia 
tidak mengetahui pada 
makanan yang manakah 
terdapat 

keberkahannya." 


3262 


j g — S - ^-" 1 — 71 ^ p — -r 3 

^J^a Aj*ijjj 1 i i\r-. V:\l 3 g , <**. 

^jill <Jls jUa kilas ^ 

,j JSl (ji illnj AjIc- auI «-i 

2 i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman Al Barra v ] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







nenekku [Ummu 
'Ashim] dia berkata, " 
[Nubaisyah] bekas 
budak Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
menemui kami ketika 
kami sedang makan di 
dengan tempayan, dia 
lalu berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa makan di 
atas piring kemudian ia 
menjilatinya, maka 
piring tersebut akan 
memintakan ampun 
untuknya." 


3263 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin KhalafJ dan 
[Nashr bin Ali] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'ali bin 
Rasyid Abu Al Yaman] 
telah menceritakan 
kepadaku [Nenekku] 
dari seorang laki-laki 
penduduk Hudzail yang 
di sebut [Nubaisyah Al 
Khair], ia berkata, 
"Nubaisyah datang 
menemui kami ketika itu 
kami sedang makan di 
atas piring milik kami, 
maka dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menceritakan kepada 
kami, beliau katakan: 
"Barangsiapa makan di 
atas piring kemudian ia 
menjilatinya, maka 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







piring tersebut akan 
memintakan ampun 
untuknya." 


3264 


Jgi^Uuiirll i ala (jj lxa < Ijj 
^JSula oJLiLall i " ia l >-i j lij alLij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalaf 
Al Asqalani] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari ['Urwah bin Az 
Zubiar] dari [Ibnu Umar] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila makanan telah 
di hidangkan maka 
makanlah yang terdekat 
darinya, dan jangan 
mengambil (makanan 
yang berada) di tengah- 
tengah teman 
duduknya." 


3265 


Lii la jLi-i jjj Laa < 1 "i ' -s 
AVaW Ip. (jJ (JjJaaJI Iji iiUJI 
Al '* \i 2 ij > „tl 'i j< 
jj ^jil^jSc. A-ajI jc. (ji!^)5Lc. (jj 
Mil (^jl-a ^iill cr^^ Sry3^ 
. ^ j^j \ \ o^jjS aILu^j 4 li& 

^LiJa .la.lj (j£l 
(j-o (jij>!i ^ l3.' .' p 
Aill (J jjuij JJ '"'^ aj ■ ■ < UjU 

Clya. (j^i (j£ (jSl^c Ij tjlij 
.laJj (jjj JJC Ajll ' " '*' *■ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Ala' bin Fadll 
bin Abdul Malik bin 
Abu As Sawiyah] telah 
menceritakan kepadaku 
['Ubaidullah bin 'Hcrasy] 
dari ayahnya ['Ikrasy bin 
Dzu v aib] dia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dibawakan 
semangkuk roti dan 
lemak, lantas kami 
datang dan 
memakannya. Aku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







meletakkan tanganku di 
sisi-sisi makanan 
tersebut, maka beliau 
pun menegur: "Wahai 
'Ikrasy, makanlah dari 
satu tempat! 

Sesungguhnya makanan 
ini hanya satu macam." 
Kemudian kami di 
bawakan satu nampan 
yang bersisi beberapa 
macam kurma basah, 
maka tangan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam merambah 
nampan itu sambil 
bersabda: "Wahai 
'Ikrasy, makanlah dari 
mana saja yang kamu 
senangi, karena makanan 
ini bukan satu macam." 


3266 


1 '* \i ,^'^\\ J\v\ ^, j *\ j , 

-tiil lir. 1 . (jjf- (j' 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
'Irq Al Yahshabi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Busr], bahwa 
dihidangkan semangkuk 
makanan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Makanlah 
bagian sampingnya dan 
biarkan yang tengah, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







semoga akan memberi 
keberkahan." 


3267 


^jli l^Ljlj l^ac.lj LgJl^a. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hafsh Umar 
bin Ad Darafsi] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin Abu 
Qasimah] dari [Watsilah 
bin Al Asqa' Al Laitsi] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengambil 
bagian atas bubur sambil 
bersabda: "Makanlah 
kalian dengan menyebut 
nama Allah dari 
sampingnya dan 
hindarilah bagian 
atasnya (tengahnya), 
sesungguhnya 
keberkahan datang dari 
bagian atas." 


3268 


jjj iUac- liiiii. (Jll<a3 (jj 
jjC. JJfa. (jj Ij» l n jjt ' ■ uLaill 

jil J jjujj tjlalll (_>uuc. (jj! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Mundzir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Atha bin As 
Sa^ib] dari [Sa'id bin 
Jubah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 
"Apabila makanan telah 
di hidangkan maka 
ambillah dari pinggirnya 
dan tinggalkan 
tengahnya, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sesungguhnya barakah 
itu turun di bagian 
tengahnya." 


3269 


^ 1 j \ 1 V* 'w llaUbM jj ^j^' 1 V* w 
jit=J| j£. jc. £Jjj (jJ 
jA LallJll _jLLuJ jj (JsLxi jC. 

2 iat A i* i-iUa'., il , ^ ^il'i 

j-a Ljja jl£ La JaLali L$J jUiia 
(jjaUill 4j j-al*ila ^ii 
eVjA jl JJ-aVl iiil ^tiLa) djjaa 
(diliati j^> jj^alijj (JjalA^ll 
Jll iUJall IjlA jjj^ liMl! 
(j-a Clli-aLi La j£l £j 

UiaJ jiilj US U) aa.lc.Vl aigj 

UizmJ IVlil'i jl AV«a\ i'iUa'., |M 
Vj LjKLjJj CS^I (j"? Ljj3 jlS La 

jl u° , : ;,U Vi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Yunus] dari [Al 
Hasan] dari [Ma'qil bin 
Yasar] dia berkata, 
"Tatkala dia sedang 
sarapan pagi sesuap 
makanan jatuh dari 
(tangannya), dia lalu 
mengambilnya seraya 
membersihkan kotoran 
yang menempel pada 
makanan tersebut. Maka 
para pemimpin kabilah 
saling berisyarat dengan 
matanya, lalu dikatakan 
kepada Ma'qil, "Semoga 
Allah memberi kebaikan 
kepada Amir 
(pemimpin), para 
pemimpin kabilah saling 
berisyarat mata karena 
kamu mengambil sesuap 
makanan yang jatuh, 
padahal di depanmu 
banyak makanan." 
Ma'qil menjawab, 
"Sesungguhnya aku 
tidak ingin 

meninggalkan apa yang 
aku dengar dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam karena 
orang-orang asing ini. 
Sungguh, jika ada 
sesuap makanan terjatuh, 
maka kami akan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







memerintahkan untuk 
mengambilnya 
kemudian membersihkan 
kotoran yang menempel 
pada makanan tersebut 
lalu memakannya, dan 
janganlah 

meninggalkannya untuk 
setan." 


3270 


J jj^j (Jlalli jAi. (jt (jUiuj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mundzir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Sufyan] dari 
[Jabir] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila 
sesuap makanan jatuh 
dari tangan salah 
seorang dari kalian, 
hendaknya ia 
membersihkan kotoran 
yang menempel padanya 
kemudian 
memakannya." 


3271 


(jc. ^jlAi^JI 'i Ja (jc. 'o ji> (jj 

4-*-ajlc. (J- ^ q U-^"^ "ol^)J<il 
LS Jc- AjjSlI J°'-°^ pllalll ^jic- 
J ■» Uli 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Amru bin Murrah] dari 
[Murrah Al Hamdani] 
dari [Abu Musa Al 
Asy'ari] dari Nabi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Kaum laki- 
laki yang sempurna 
banyak jumlahnya, 
sedangkan tidak ada 
kaum wanita yang 
sempurna kecuali 
Maryam binti 'Imran dan 
Asiyah isteri Fir'aun. 
Sesungguhnya 
keutamaan Aisyah atas 
semua wanita seperti 
keutamaan bubur atas 
semua makanan." 


3272 


-}JC Ujik (jj Aii^i, Hj^a 
-JLk jj j»J i oJa uLuI <— 1& j (jj Alll 
4jl (ja^.^11 IjC (jj ^JC- (jC 

(Jlaljij lillLi (jj (jjijl ^ Aul 

-1 » tali __>jLui ^jic Ajjiil! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
memberitakan kepada 
kami [Muslim bin 
Khalid] dari [Abdullah 
bin Abdurrahman] 
bahwa dia mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Keutamaan Aisyah atas 
semua wanita seperti 
keutamaan bubur di atas 
semua makanan." 


3273 


^jj^j, A > n (jj liaa ^ Lu la 
^JC Ujik ^Jjl jaII tlljLkll jjI 
(jj Laa < (jc i_lA j (jJ 

(jj 1j» UI (jC (jC J 

Jh\ 1JC. (jj __>Ai. (jc ClljliJ! 
Aljl ^U^i jil (J jj^ij (jl-a j usili 
-1 ' lall A^j La (JJ3j ^'"J ^jlc 
UI (j£j suAkj (jaj lili 

UitljLij UaSI V) 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Maslamah Al Mishri 
Abu Harits Al Muradi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] dari 
[Muhammad bin Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jc VI s-y,^ \""- jjI 


Yahya] dari [Ayahnya] 
dari [Sa'id bin Al Harits] 
dari [ Jabir bin Abdullah] 
dia berkata, "Pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jarang 
sekali kami menemui 
makanan, jika kami 
mendapatkannya maka 
kami tidak memiliki 
tissue (sapu tangan) 
kecuali telapak tangan 
kami, lengan-lengan 
kami dan telapak kaki 
kami, kemudian kami 
shalat tanpa berwudlu 
terlebih dahulu." Abu 
Abdullah berkata, "Ini 
adalah hadits gharib, 
tidak ada yang 
meriwayatkan kecuali 
dari Muhammad bin 
Salamah." 


3274 


j g — S - ^-" 1 — 71 '"T p — 'ii ^ 

Hl la Ajlki ^1 ^jj Hi la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Hajjaj] dari 
[Riyah bin Abidah] dari 
[bekas budak Abu Sa'id] 
dari [Abu Sa'id] dia 
berkata, "Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selesai makan, 
beliau mengucapkan: 
AL 

HAMDULILLAHILLA 
DZII ATH'AMANAA 
WA SAQAANAA 
WAJALANAA 
MUSLIMIIN (Segala 
puji bagi Allah Dzat 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang telah memberi 
makan dan minum kami, 
serta menjadikan kami 
sebagai orang-orang 
yang berserah diri) '." 


3275 


ajAljjl (jj jjC- Lu ^ 

jjj Luja gl i dJa (jj Ailjll Luik 
qC (jlaaJa ^jj a]LL ^jc. jj^j 

l _ s ^\ jjajj&tjll <LaLa! ^1 
1 j! i^jij (jlS AjS illjjj Ajic- alll 
(Jll 4jjj (jjj La jl AJaULia £3j 
l£jlia LuJa 1 jjj£ IjLai. laaJl 

Luj Alc. u Wum 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsaur bin Yazid] 
dari [Khalid bin Ma'dan] 
dari [Abu Umamah Al 
Bahili] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa ketika 
makanan telah di angkat 
atau masih di 
hadapannya, beliau 
mengucapkan: AL 
HAMDULILLAH 
HAMDAN KATSIIRA 
THAYYIBAN 
MUBAARAKAN 
GHAIRU 
MAKFI'IYYIN 
WALAA 
MUWADDI'IN 
WALAA MUSTGHNA 
ANHU RABBANI 
(Segala puji bagi Allah 
dengan pujian yang 
banyak dan baik serta 
membawa keberkahan. 
(Dzat) yang tidak setara 
dan bukan yang terakhir 
serta tidak 

membutuhkan (kepada 
sesuatu pun), wahai 
Rabb kami) '." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3276 


(jj \i» ui ^^iil (_JA j (jj «di! 
JlJC. gji ji (^Jl (jc. CjjjS (^Jl 
(jj jlii (jj (J^Li (jc. gJa.j3l 

(JSl (ji ^ILij 4j1c. 'Jii\ C5 Jj-a 

ij£ La Aj jic. oj3 ^ j ( _ s j^i (Jji. 
(jx 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id bin Abu Ayyub] 
dari [Abu Marhum 
Abdurrahim] dari [Sahi 
bin Mu'adz bin Anas Al 
Juhani] dari [Ayahnya] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
makan makanan 
kemudian mengucapkan 
'Segala puji bagi Allah, 
yang telah memberiku 
makanan ini dan 
memberiku rizki ini 
dengan tidak ada daya 
dan kekuatan dariku'. 
Maka akan diampuni 
dosa-dosanya yang telah 
lalu." 


3277 


(jj J jl^J ^jUaC. (jj aL-oA IjJ la 
Ijlli ^LiLall (jj lxa a j Aikij 
1 Vi 'w g ljaija (jj i il^all 1 V* 'w 

o-li. (jc- AjjI (jc S-i^>i. 

(j'Jib t ^uti (jii ^ v j (jib 

jil ^1 1 jjSjllj aS ala-L ^jic. 

4 [g a£] liljljj 4j]c. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan [Daud 
bin Rusyaid] dan 
[Muhammad bin As 
Shabah] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahsyi bin Harb 
bin Wahsyi bin Harb] 
dari [Ayahnya] dari 
kakeknya [Wahsyi] , 
sesungguhnya para 
sahabat bertanya, 
'Wahai Rasulullah, kami 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







makan namun tidak 
pernah merasa 
kenyang?" Beliau 
bersabda: "Mungkin 
kalian makan dengan 
berpencar (tidak 
bersama-sama)." Mereka 
berkata, "Ya, benar." 
Beliau bersabda: 
"Berkumpullah pada 
makanan kalian (untuk 
makan bersama) dan 
sebutlah nama Allah, 
niscaya kalian akan di 
berkahi." 


3278 


J!>UJI ^Ic (jj {yjik 11 Ullk 
l'' la j-o /jj ^laa 11 u5 ^ 
jjj jjJaC Uj Al j (jj ±lx m 
JU jll J (jU j^l jlijj 
jir. jji ^tll lir. ^ji ill.«i*'»/i... 

(J j'<i'l il (Jls 
(J J "'J L?°' j" ' itltitl jji jir. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Zaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Dinar Qahraman] 
keluarga Az Zubair, dia 
berkata; saya mendengar 
[Salim bin Abdullah bin 
Umar] berkata; saya 
mendengar [Ayahku] 
berkata, "Saya 
mendengar [Umar bin Al 
Khaththab] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Makanlah 
bersama-sama dan 
jangan berpencar, 
sesungguhnya barakah 
itu bersama jama'ah." 


3279 


'' t-. 1 V' 'w t ' ' 1 V' w 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^Jt (jc ii5j_^uj ^ ;jl a all 
(jjl (jt <La^)fic. (jc ^jSlI 
( _ s lLa A)jl (J JJ-aj (jf^J »1113 (_> u 4^' 
V J jalila ^ji ^llaj AjIc iil 
^ (J"°"\; 'Vj <_ll^jij 


Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Abdurrahman Al 
Muharibi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Abdul Karim] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
pernah meniup pada 
makanan dan minuman, 
dan beliau juga tidak 
bernafas dalam bejana." 


3280 


jjaj (jj *d)l ^Jt (jj < UjJLa 
^1 (jj (Jjt « l nl Uj-li. ^1 Uj-li. 
ojjjA UI t"l»«ui4_ul (jt JLk 

AjIc- auI A\ (3 jLij Jlaljii 

AjoLk ^ikl iU> b) ^3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari 
[Ayahnya] saya 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika 
pembantu salah seorang 
dari kalian datang 
dengan membawa 
makanan, hendaknya dia 
meminta pembantunya 
untuk duduk dan makan 
bersama, jika 
pembantunya enggan 
hendaklah ia berikan 
(sedikit) makanan itu 
kepadanya." 


3281 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





ijj _)°* ? (jj ciyiii ijiiji 

^^cVI (ji^jll ^jc (jc 4jtJJj 
jil cJj^JJ (Jlalla '*Jj3* cs^ L^" 

oliS ia UUL A£ jika AjJ) 

Sial *iif'iU (Jia', :\ jU 


kepada kami [Isa bin 
Hammad Al Mishri] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Ja'far bin 
Rabi'ah] dari 
[Abdurrahman Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika budak salah 
seorang dari kalian 
mendekat dengan 
membawa makanan 
yang telah dimasak dan 
terasa lelahnya, maka 
hendaklah ia panggil 
budak tersebut untuk 
makan bersama, jika 
budak tersebut enggan 
hendaklah ia ambil 
sesuap makanan dan 
memberikan dalam 
genggamannya." 


3282 


^ Uj jAlill (jj ^jic Ujik 
^^j^JI ijAl jjj Uli (JlLiaS (jj 
Atll IJC (jC (_^aja^/l ^1 (jC 
AjIc auI ^jij-a J JJ-aj Jlalll 

5 \j1 *i it jl 5 i i i v. S vti JaUUi 

s^)i. (^Jj (_j3]l jA 4iU <la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mundzir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim Al Hajari] 
dari [Abu Al Ahwash] 
dari [Abdullah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika pembantu salah 
seorang dari kalian 
datang membawa 
makanan, maka 
hendaknya ia 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







perintahkan kepada 
pembantunya untuk 
duduk (makan bersama), 
atau memberinya makan 
dengan makanan 
tersebut. Sebab dialah 
yang telah memasak dan 
mematangkannya. " 


3283 


jlJLo j jail /jj lla « l' 1 * w 

lasi i> ^liLvi oijai ,J 

^_ijj! £JS| LaJli lilLa (jj (_>ujI (Jt 
(jlja, (.s^ (^"J '^^ C ' ^ u^'^* 

1 jjli ^ !>Ui Jli ^kjlL, (J V j 

jLJI Juz. Jl (JjKIj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Yunus bin Abu Al furat 
Al Iskaf] dari [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] 
dia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
makan dengan 
menggunakan Khiwan 
(tempayan besar) atau 
dengan sukurrajah 
(mangkuk kecil)." Dia 
berkata, "Lantas dengan 
apa mereka makan?" 
Anas menjawab, 
"Dengan menggunakan 
sufar (piring yang 
terbuat dari kulit)." 


3284 


' ° i a jj /jj Alll InC 1 ''V ia 
HuAk jzlJ jjS Ujik fgjjjaJI 
o-jlja IjjJLk Ajj^)t ^1 (jj 1j» lji 
CjjIj Lalli lillLa (jj jjia\ (jC 

<J1L (jlji. ^jlc lJSI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Yusuf 
Al Jubairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bahr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Arubah] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata, "Saya tidak 
pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam makan 
di atas Khiwan 
(tempayan besar) sampai 
beliau meninggal dunia." 


3285 


jlll (J ^jj^) jW >Vilr. ^jc. (J ^a£La 

^liSj (jl ( _ s ^-j |»^J ^J'' ^ u 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ahmad bin Basyir 
bin Dzakwan Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Munir bin 
Az Zubair] dari 
[Makhul] dari [Aisyah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
meninggalkan makanan 
sehingga (makanan 
tersebut) diangkat." 


3286 


J_jiliLc*_]l ' ala (jj ^aa « l' 1 * w 

'i , , i ^ «'b ; * 

£3jj V j sAiliJI £3jJ ( _ s 2a. 34- J 
g. jjj ( _ s 2a. jj3 oJj 

a L«tU. 1 j\l (jU ji» i\j 
a' UJ u' " ,r -j »-^' (j>>i«ii 

A^ia. -U UI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalaf 
Al Asqalani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdul A'la] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari ['Urwah bin Az 
Zubair] dari [Ibnu Umar] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila makanan 
diletakkan maka 
janganlah seseorang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bangkit sehingga 
makanan itu diangkat, 
dan janganlah ia 
mengangkat tangannya 
meski dia sudah kenyang 
sehingga orang-orang 
selesai makan lalu 
meminta izin. Sebab 
seseorang merasa malu 
kepada teman duduknya 
hingga ia menahan 
tangannya, bisa jadi dia 
masih mempunyai hajat 
terhadap makanan 
tersebut." 


3287 


Vil-s. <Jll-v\! jjl Iur. 

(J _jj^J 4JaJala 4jol (jC. 
Cjjjj 4 la jj V) J^>«l L>*J^i ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallas] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaid bin Wasim 
Al Jammal] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Hasan bin Al Hasan] 
dari ibunya [Fatimah 
binti Husain] dari [Al 
Husain bin Ali] dari 
ibunya [Fatimah] puteri 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketahuilah, jangan 
sekali-kali seseorang 
menyalahkan kecuali 
pada dirinya sendiri; dia 
bermalam sementara di 
tangannya masih ada 
minyak sisa makanan 
(yang belum 
dibersihkan)." 


3288 


^jj jj jail ^Jt lAj^a 


Telah menceritakan 
kepada kami 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^jj (jc (jc 

oli (Jj ^ikl iU Ijj <Jla ^Li^ 
AjLLala oi (Jljitj jLla ^»c ^jj 


[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin Al 
Muhtar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 'Apabila salah 
seorang dari kalian tidur 
sedang di tangannya 
masih menyisakan 
aroma masakan dan dia 
tidak mencuci tangannya 
kemudian mengenainya, 
maka jangan sekali-kali 
ia menyalahkan kecuali 
pada dirinya sendiri." 


3289 


Jjic- j Allki ^1 (jj ^)5ij jjl IjjAi. 
(jc UjAk Vla ^aa 'a (jj 
(jc jjjlia. ^1 (jjl (jc (jUslu 

V/ USa lilc ^yayik J » kj alLij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Ibnu Abu 
Husain] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Asma 
binti Yazid] dia berkata, 
"Dihidangkan makanan 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
beliau menawarkannya 
kepada kami, namun 
kami mengatakan, 
"Kami tidak selera." 
Maka beliau pun 
bersabda: "Janganlah 
kalian mencampur rasa 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







lapar dengan kedustaan." 


3290 


— — — & — ; — — r- J7 — ,~ ^ — 1 

^jit j AjIij ^1 (jj ^)^J ujAk 
(jc £J^j Ijjik Vla &a ^ (jj 
oilj^i (jj jlll AjC (jc (J5lA ^1 

Lsf! O'? 34 J ^l- 0 t_^' L^- 
^jlLa (^Jjll ClluVVS J g uiVI ^JC 

C i^j Ua pLLa duaa dpia j^l 

^lila (j« dia» la ' " liS iU> ^ mg 'i 
illoj AjIc auI ^U^i auI (J jjoij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Abu 
Hilal] dari [Abdullah bin 
Sawadah] dari [Anas bin 
Malik] seorang laki-laki 
dari Bani Asyhal, dia 
berkata, "Saya datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di saat beliau 
sedang makan, beliau 
lalu bersabda: 
'Mendekatlah dan 
makanlah.' Aku lalu 
menjawab, Aku sedang 
berpuasa.' Duh. . .betapa 
menyesalnya aku! Andai 
saja aku dapat mencicipi 
makanan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


3291 


t—LulS (jj ' j^-s (jj Ijlla 
Ijc ullk Vla j^j (jJ Ali^kj 

(jj j^ac ^^ji.! j (jj <&l 
jUj (jj (jLojiLi " ciijLkll 

(ji -ttit ^ir. ^alu <j| " «j.^ll 
( _ s lLa alil Jjjoij -1$C <->^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] dan 
[Harmalah bin Yahya] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
memberitakan kepadaku 
[Amru bin Al Harits] 
telah menceritakan 
kepadaku [Sulaiman bin 
Ziyad Al Hadlrami] 
bahwa dia mendengar 
[Abdullah bin Al Harits 
bin Juz v Az Zubaidi] dia 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







berkata, "Pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kami 
pernah makan roti dan 
daging di dalam masjid." 


3292 


Ajjc. (jc ( - i jr- (jj (j aaa Uiiik 
(j^jj (J£lj jii^j 4j1c u^'^* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu As 
Sa v ib Salm bin Junadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Ghiyats] dari 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata, 
"Pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kami pernah 
makan sambil berjalan 
dan minum sambil 
berdiri." 


3293 


AjIo Ji^i (jl^Jll 
^ jail l. laj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abidah bin 
Humaid] dari [Humaid] 
dari [Anas] dia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menyukai 
buah labu." 


3294 


(jjijl (jC- ^1 
4j3 (JjS aj gjj ■ a al ls *-a Cliixj]ll 

'3 ' * 3 ''f f i ^ ' t 

illl (J J-^J J) ' ; Uaj 
3* lili Jli £ j3j gaij oijjJ 

4i-/>-li Jis cjSli i '-v i' 

i i j 4 l* \ li.U \1U 4 'l ^ 4 1*1 M 5 

^jnj'i^^ll i"'i» i >ijj \ j'ii \l 
^ j3 ( _ s ik ^ l ji'ljj (JSU Jiia AjJj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Humaid] dari 
[Anas] dia berkata, 
"Unimu Sulaim 
mengutusku kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
memberikan keranjang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



yang di dalamnya ada 
buah kurma muda, 
namun aku tidak 
menjumpai beliau. 
Sebab saat itu beliau 
sedang pergi ke tempat 
mantan budak yang ia 
merdekakan, budak itu 
mengundang beliau 
makan dan telah 
menyediakan makanan 
untuknya. Kemudian aku 
menemui beliau ketika 
sedang menyantap 
makanan." Anas berkata, 
"Beliau lalu 
memanggilku supaya 
makan bersamanya. 
Mantan budak beliau 
tersebut membuatkan 
bubur dari daging dan 
buah labu. Dan sungguh 
beliau sangat menyukai 
buah labu." Anas 
melanjutkan, "Maka aku 
pun mengumpulkan 
(mencari-cari) potongan 
buah labu dan aku 
berikan kepada beliau. 
Selesai makan beliau 
kembali pulang, aku lalu 
meletakkan keranjang 
kurma di hadapan 
beliau, beliau lalu 
memakannya sampai 
selesai." 



3295 



UjJLa Ali£i ^1 (jj j51j liiiJLa 

IjlA aAic j Ain ^ 

IjlA (Jll IjlA (.^2i l$\ CjM £LjS]I 

liaUJa Aj 'J£n iljlll jA ^ jail 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Isma'il bin Abu Khalid] 
dari [Hakim bin Jabir] 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dari [Ayahnya] dia 
berkata, "Saya menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di rumahnya 
dan di sisi beliau 
terdapat buah labu." Aku 
bertanya, "Buah apa 
ini?" beliau menjawab: 
"Ini adalah buah labu 
yang kami jadikan untuk 
memperbanyak makanan 
kami." 


3296 


cJ^LLll jJjil (jj (jjAj*JI ^^=>- 

f.\ lir. jji jjtiitiu Ww 

lir. jji4ili.ii Vil-v (Sjj^'l 

<&l jioj (JllJli jllij^II (Jc 
-1 ■ l- \U" ^'»J AjJC. AUl ^liii 

(LiSlI 2d=Jl JaIj lili! J*' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Al Walid Al Khallal 
Ad Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Shalih] 
telah menceritakan 
kepadaku [Sulaiman bin 
Atha Al Jazari] telah 
menceritakan kepadaku 
[Maslamah bin Abdullah 
Al Juhani] dari 
pamannya [Abu 
Masyja'ah] dari [Abu 
Darda] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Makanan 
istimewa penduduk 
dunia dan penduduk 
surga adalah daging." 


3297 


(^glla «lili J JJ-aj 

gUJ VI la jij Jj ^Lj AjS^ 
Aia VI il <J £jit Vj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Al Walid Al Khallal 
Ad Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Shalih] 
telah menceritakan 
kepadaku [Sulaiman bin 
Atha Al Jazari] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami [Maslamah bin 
Abdullah Al Juhani] dari 
pamannya [Abu 
Masyja'ah] dari [Abu 
Darda] dia berkata, 
"Tidaklah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diundang 
untuk makan daging 
kecuali beliau akan 
memenuhinya, dan tidak 
pula beliau diberi hadiah 
berupa daging 
melainkan beliau akan 
menerimanya." 


3298 


l^ia ^ i3 ^''T'** ClljlSj ^Ijlll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr Al Abdi], (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hayyan Atha 
At Taimi] dari [Abu 
Zur'ah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Pada suatu hari pernah 
dihidangkan daging 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
beliau diambilkan 
daging paha -dan beliau 
sangat menyukainya- 
lalu menggigitnya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dengan gigi serinya." 


3299 


jjJij jji ■ ala (^jj jfLi UliAa. 
^j» m-fl ^jc. ^ ^ ia ] llj ^ 

*-a^ 4jl Alll AiC (jj ^aa < ^ <u a i 
(jj! ' '^JJ" 1 *? - (JJ *0J1 \"~- 

( _ s lLa A)jl (Jjjoij £auj 4jl 1 JJ«J 
(jj^lj ^jallj £J\j ^llaj AjIc- 2jl 
illuj AjIc- auI ^U^i auI (J JJ^3^ 
iaj ^aill C 'J^' cjj^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bakar bin 
Khalaf Abu Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Mis'ar] -seorang 
Syaikh dari Fahm 
menceritakan kepadaku, 
(Mis'ar) berkata; dan 
menurutku ia bernama- 
[Muhammad bin 
Abdullah] bahwa dia 
mendengar [Abdullah 
bin Ja'far] menceritakan 
kepada Ibnu Zubair - 
ketika itu dia sedang 
menyembelih unta-, 
bahwa dia mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda ketika ada 
sekelompok orang 
memberi daging kepada 
beliau, sabdanya: 
"Sebaik-baik daging 
adalah daging 
punggung." 


3300 


^Uoa uii.ia. ^^-o ^ (jjaa.^11 

AjIc J&I (jlla «uli (J jluj 1 
(Ja.j 3^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, "Aku 
tidak pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
kambing panggang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







(guling) hingga beliau 
bertemu dengan Allah 
Azza Wa Jalla." 


3301 




Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin Sulaim] 
dari [Anas bin Malik] 
dia berkata, "Tidak 
pernah diangkat sisa 
daging panggang dari 
hadapan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan tidak pula 
tikar dibawa 
bersamanya." 


3302 


^ 1 \ »1iliui\T,ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Bukair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sulaiman bin Ziyad Al 
Hadlrami] dari 
[Abdullah bin Al Harits 
bin Juz v Az Zubaidi] dia 
berkata, "Kami pernah 
makan daging panggang 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di dalam 
masjid, kemudian kami 
membersihkan tangan 
kami dengan kerikil lalu 
mengerjakan shalat 
tanpa berwudlu terlebih 
dahulu, " 


3303 




Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





g jtk i^i (jJ J^ l£ L?^ 
ts^ <J*$& ^jila-a , 
4 aKi (JrO gila j 4j1c «Uli ^U^i 
AJ JUa 4 ■ ajtjl .JC. ji l3«ai 
LojI lillaj CjU ^jll i21j1c. jjA 

jjl JllipaJI JsIj Sljil jj! UI 

j j (J ttJiml jlll .jjC 


Asad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 'Aun] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari [Qais 
bin Abu Hazim] dari 
[Abu Mas'ud] dia 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mengajaknya berbicara 
dan tiba-tiba dia gemetar 
ketakutan, maka beliau 
bersabda: "Tenangkan 
dirimu, sesungguhnya 
aku bukan seorang raja, 
aku hanyalah anak 
seorang wanita yang 
memakan dendeng, " 


3304 


&a ^ UjAk Ja-J jj j^aa a Ijlla 
.jjc. je jl j i u Ijlla ' '"' jj jj 

£3 jj U£ VaWU <lijlc. jc. 
(^iLa <dll jlaj <KUa ^1 jill 
o jiic ■j.^'v ju ^»Lc j <Liic ^oil 
^ILa^l ja 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abdurrahman bin 
Abis] telah 

mengabarkan kepadaku 
[Ayahku] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Kami 
menyediakan daging 
betis, lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memakannya 
setelah lima belas hari 
dari hari Idul Adlha, " 


3305 


l'*. 'w i li.^Jv j'l l'*.Ni 
AjjI jc ^iiull jj •Jjj jj ji^jll 
(Jjj^jj jl jaC jj A)jl .jjc jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





Lili (jl-oij (jl « dua.) 
Uil j jl^kllj di j^Jli jUjlill 


menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Zaid bin Aslam] dari 
[Ayahnya] dari 
[Abdullah bin Umar], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Telah dihalalkan buat 
kalian dua jenis bangkai 
dan dua jenis darah, dua 
jenis bangkai adalah; 
bangkai ikan paus dan 
bangkai belalang, 
sedangkan dua jenis 
darah adalah darah hati 
dan limpa." 


3306 


^ \ a ir- Llj ^ AjjliLa (jj (jlj^)-^ 

»' j' y^-j Cf- is^r ^ j! 1 

(Jialia lillLa (jj (jc (^jjoijji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Abu Isa] 
dari [seorang laki-laki] 
yang sepertinya Musa, 
dari [Anas bin Malik] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Lauk teristimewa kalian 
adalah garam." 


3307 


(^jjljjijl ^1 (jj laa 1 uj la 
UiiSi. i* ^ « (jj (jl liiii. 
(jj ^al2dA (jC- (J^J (jj (jUuLal 

(JlaSJll 4 ?ji'ilc (jc AjjI (jc ajjc 
allaj <jic iil (^Il-a (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abu Al Hawari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Marwan 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Ayahnya] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dari [Aisyah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik lauk adalah 
cuka." 


3308 


gj t_l jUJi (jc. WJjll (jJ (J^JS 

Jlalla ^jc. (jj jA»- (jc. jliij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallis] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais bin Ar Rabi'] 
dari [Muharib bin 
Ditsar] dari [Jabir bin 
Abdullah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
lauk adalah cuka, " 


3309 


1 ^ 'w j \ . u ^ ^jj ^ \\^\\ \ '\\ 'w 
(jc. (j-a^^]l ^JC (jj 4 i tUJC- 
(Jll Aji (j|j| j (jj i* ^. ^ 
(Jj'"J (J-^l''^' .^»»« ^1 vftw 
( _ s ic -^ljij 4jlc iil ^jJj-a 

(j-o Ja <Jlaa Iaajc UIj Aj^iic. 

^>«jj ^ *— ^ «.lic. 

<uic. 2jI iglLa M (3 j^j Jl^a 
<iJjU #Sll £1^1 -Lj 

(Ji 4j3 Clyj fJj (c-ffi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Utsman Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anbasah bin 
Abdurrahman] dari 
[Muhammad bin 
Zadzan] bahwa dia telah 
menceritakan 
kepadanya, dia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ummu Sa'd] 
dia berkata, "Saat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menemui Aisyah aku 
sedang berada di 
sampingnya, beliau 
bertanya: "Apakah ada 
makanan?" Aisyah 
menjawab, "Kita hanya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







memiliki roti, kurma dan 
cuka." Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik lauk adalah 
cuka. Ya Allah, 
berkahilah cuka, 
sesungguhnya cuka 
adalah lauk para nabi 
sebelumku, dan tidak 
dikatakan fakir rumah 
yang di dalamnya 
terdapat cuka." 


3310 


IjJja (jJ (jiuiaJI IjJJa 
Al j (jc jAiLa UUjl (jl 

(Jlalla (jt (jt aliul (jj 

4_^U-o o (j-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Zaid bin Aslam] dari 
[Ayahnya] dari [Umar] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jadikanlah minyak 
(zaitun) sebagai lauk 
paukmu, dan minyakilah 
(rambut) kalian 
dengannya, 

sesungguhnya ia berasal 
dari pohon yang 
berkahi." 


3311 


Hl la g (jJ <Uac Hi la 

Atll jjc- Uj.la ^ unr- (jj (jl jiLa 

UI «ul (Jll oik (jC JLUtLl (jj 

^jiLa auI (J jjoij (Jllljij 'i jj jA 
CllJ jll 1 jlS alLlJ Ajlc 'M 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Uqbah bin 
Mukram] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin Isa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] dari 
[Kakeknya] dia berkata; 
saya mendengar [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Makanlah 
dengan minyak dan 
berminyaklah 
dengannya, 
sesungguhnya minyak 
itu diberkahi." 


3312 


4 ui'llc i'itlS ^' l.nljll 
Ajlc alll ^jii-a «Uli J (j^ 

jl Jli jjL ^21 13] ^3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Hubbab] dari [Ja'far bin 
Burd Ar Rasibi] telah 
menceritakan kepadaku 
bekas budak 
perempuanku [Ummu 
S alim Ar Rasibiyah] dia 
berkata; saya mendengar 
[Aisyah] berkata, 
"Apabila Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi susu, 
maka beliau akan 
mengatakan: "Satu 
berkah." Atau, "Dua 
berkah, " 


3313 


Lu la jLao ^jj ^UiA Qj la 
(jjl LuSi. (juLjC (jj (J j» n! 
Ajjc. (jC uJ (jjl ^jc. rcj 

'e a, & * e ^ 'a'* e ~ * e ? 

(jjl (jC 4jjc (jj AUl ^JC (jj Alll 
itll ^jii-a (3 (JLjJta (JjAjC 
Laliia iill A ia ^ qa ~Xx^ j Ajic. 

(Jijla UjI auI el g ui (jij 4_La 1 jji. 

(JU Ala U3 jj <U3 ll iMjU ipl 

S * 'e / o '/' ' e r ' 

J » lall (j« La aiC.) V 

^1 VI ^Ij^SIj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
dianugerahi makanan 
oleh Allah, maka 
hendaklah ia 
mengucapkan, 'Ya Allah 
berkahilah kami di 
dalam makanan ini, dan 
berilah kami rizki 
kebaikan darinya.' Dan 
barangsiapa dianugerahi 
minuman susu oleh 
Allah, hendaklah ia 
mengucapkan, "Ya 
Allah, berikanlah kami 
keberkahan padanya dan 
tambahkanlah kami 
darinya.' Sesungguhnya 
aku tidak mengetahui 
makanan dan minuman 
yang bermanfaat kecuali 
susu." 


3314 


'* La-j alLlj a!Ac 'Jh\ t^\*si 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
dan [Abdurrahman bin 
Ibrahim] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyukai 
manisan dan madu, " 


3315 


^l2uA Ijjik JJ^J (jJ O^Ji ^ 
A uni r. ^jc. A-ljI ^jc. (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





A Muill "'f SI «j djlSulll 

(Jjjoij (_5-lc ala V' (jl Ajjj 
^1 'a i 'J LaS aiuij 4 M r. jill ^lin 

*t!i!l cJSl £S 


Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] dia 
berkata, "Ibuku 
mengobatiku agar aku 
kelihatan gemuk, saat 
dia hendak 
mempertemukan aku 
dengan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan usaha itu 
tidak membuahkan hasil 
sehingga aku memakan 
timun dengan kurma 
basah. Kemudian aku 
menjadi gemuk dengan 
bentuk yang ideal." 


3316 


(— LuA£ /o jjj i_ijaxj uj 
^JC- (jc (jt 1» la (jj ^jaI^jjJ 
s-Uiall (J£U ^luij AjIc- Aill ^jii-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] dan 
[Isma'il bin Musa] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ayahnya] dari 
[Abdullah bin Ja'far] dia 
berkata, "Saya melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam makan 
mentimun dengan kurma 
basah, " 


3317 


JJAt j ^-LjjLall ^jj .a llj ^ 

AjIc Mil ( _ s i-a aill c] ji"J cJ^^ 
^cjajSI 1 C i'Ujll dJSlj ^llaj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] dan [Amru bin 
Rafi'] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Al Walid bin Abu Hilal 
Al Madani] dari [Abu 
Hazim] dari [Sahi bin 
Sa'id] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam makan 
kurma basah dengan 
semangka." 


3318 


(_5jlJjiJI ^1 (jj laa 1 1 Si^a 

^ (jj (jlj^)-<i ^gAi-o-a^ll 
(jC (JiU (jj (jLojiul IjjSi. 
4_*-ajlc. jC A-ljl (jC ftjjt jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abu Al Hawari Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Rumah yang tidak ada 
kurma di dalamnya, 
maka akan membuat 
penghuninya lapar." 


3319 


^sjAI^jJ (jj (ji^^ll ^JC Hl ^ 
iiljJl3 (jj) UliSi. ^iAilll 

Alll ' ; 10 jC 1» l n (jj ^aUioA 1 Vi ' ^ 
(jl i«U» (jc £Slj ^\ (jj 
(JlJ ( aiulj AjSc 'M ( _ s i-a (^J^l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Fudaik] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin Sa'd] 
dari ['Ubaidullah bin 
Abu Rafi'] dari neneknya 
[Salma], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Rumah yang tidak ada 
kurma di dalamnya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







seperti rumah yang di 
dalamnya tidak ada 
makanan." 


3320 


(_jjSxjj ^l±La]l (jj ^aa < 1 * la 
Ulia. "yla L-lui\£ (jj ,1j«-% (jj 
^jjja.) 1 5»^, i> jjj jj^ill Ajc. 
jjc. 1 (jc. jdU-a ^1 (jj (Jj^ui 

(JjLl (^Jil IjJ (jl£ jiiLiJ "Cile. iill 

liAi IjjLoJ ' " 'j la 

jlil ^ojl (j-o. ^''^j i iaa J (ji ^ji-wal 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] dan [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Suhail bin Abu Shalih] 
dari [Ayahnya] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi buah 
yang masih kecil beliau 
mengucapkan: "Ya 
Allah, berkahilah kami 
di negeri kami ini, buah- 
buahan kami, pada mud 
dan sha' kami, dengan 
keberkahan yang 
berlanjut dengan 
keberkahan yang 
lainnya." Kemudian 
beliau mengambilkan 
untuk anak-anak yang 
paling kecil yang berada 
di dekat beliau, " 


3321 


— 7T~ — ~ — > a ^ 'P — ~< 4 * 

(jjiiS (jj l<La < (jj J'* J OS^a 
(jc. aj^)C (jj ^al2oA Ijj^a. ^jAaII 

^iii J jjuij cJuilii Ajijic. (jc. ajjI 

j'' ' "' J J*"'J * ' j' ll* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Muhammad bin Qais Al 
Madani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Ayahnya] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dari [Aisyah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Makanlah kurma 
mentah dengan kurma 
matang, dan makanlah 
kurma usang dengan 
kurma baru, 
sesungguhnya setan 
akan marah dan berkata, 
'Anak Adam akan tetap 
sehingga dia memakan 
yang usang dicampur 
dengan yang baru'." 


3322 


■llC. \ Vi ' -s jljij iLa « 1 "'y, ' -s 
^ji i u UJ ^a (jj (j-aa.^)]l 
t " w ^ , ^ - la i u (jj 4 ua (jc 
( _ s lLa jSlI (Jjjoij y^jljij ^)ic 
(Ja/)^ (j^)£j (jl alLij 4j1c illl 
(jjlljjjiJ (^^Ja. (jjJ^ijll (jjj 
4jla_Lal 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Jabalah bin Suhaim] 
saya mendengar [Ibnu 
Umar] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang seseorang 
makan kurma dua biji- 
dua biji sekaligus hingga 
ia minta izin pemiliknya, 


3323 


jjl lijAa. jljij (jj l^aa < 1 'ii w 
(jC jl_)aJI ^olc jjl Ujia. 

^gJ^o H > p (jc (j Lua 11 
illl (gila (^J^l (*^^J ^ '" U^J 

jili^j 4j1c Alll (_gl>-a £fj^\ 

^ u'^y 1 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir Al 
Khazzaz] dari [Al 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Hasan] dari [Sa'd] bekas 
budak Abu Bakar -dan 
Sa'd adalah pelayan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan ia sangat 
kagum dengan 
riwayatnya-, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang iqran 
saat makan buah 
kurma." 


3324 


<klJa ^1 (jJ (jj (j-^ ■ "j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalafj telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qutaibah] 
dari [Hammam] dari 
[Ishaq bin Abdullah bin 
Abu Thalhah] dari [Anas 
bin Malik] dia berkata, 
"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi kurma 
yang telah usang, beliau 
lalu memeriksanya 
terlebih dahulu." 


3325 


Atll d]_)j' J tl> u ^ a lila <! 

ulu igi (^^jll Ajlc (J^j _3 c - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shadaqah bin 
Khalid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Jabir] telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaim bin Amir] dari 
kedua anaknya Busr As 
Sulami ([Abdullah bin 
Busr] dan [Athiyah bin 
Busr]) keduanya berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masuk 
menemui kami, lantas 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami meletakkan selimut 
milik kami yang kami 
hamparkan untuk beliau, 
kemudian beliau duduk 
di atasnya. Kemudian 
Allah menurunkan 
wahyu kepada beliau di 
rumah kami. Lalu kami 
menyediakan keju dan 
kurma untuk beliau, 
sungguh beliau sangat 
menyukai keju." 


3326 


-jjJjjjj r\ li-all jj lla < 12 ja 
jj jaJI .JJC. Ijjii ^ll \;t ui (JjJ 

CjjIj (Ja.H i» (jj (Jg-ui Cjjliu 
^jik ^S5l| CjjI j U (Jll ^jull 

Jilli ciiliia ^lloj 
iiil ^Ui-i Jh\ J jj^jj j^& ^^ic- 

CjjIj La Jli ^ILij Ajlc. 
iVi< i ii^i r*iK ;\T„j 4 i\r-. 

jl ii l_ia A 'i julajj 4 ~^ Q 1 1 1 " f** -1 
olijjj ^jiij Loj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin As 
Shabah] dan [Suwaid bin 
Sa'id] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abu Hazim] 
telah menceritakan 
kepadaku [Ayahku] dia 
berkata, "Saya bertanya 
kepada [Sahi bin Sa'd], 
Apakah kamu 
mengetahui alat pemutih 
(alat pembersih)?" dia 
menjawab, "Aku tidak 
pernah melihat alat 
pemutih sampai 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
meninggal dunia." Maka 
aku bertanya, "Apakah 
mereka (para sahabat) 
melihat alat pengayak 
tepung pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" dia 
menjawab, "Tidak, aku 
tidak pernah melihat alat 
pengayak tepung sampai 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'alaihi wasallam 
meninggal dunia." Aku 
bertanya lagi, 
"Bagaimana kalian 
memakan gandum yang 
belum ditapis?" dia 
menjawab, "Ya, kami 
meniupnya hingga 
kotoran yang ada 
padanya terbang, lalu 
yang tersisa kami basahi 
dengan air, " 


3327 


jjl i'ii i-vi 4 l 'i. 1 4» n^'i 11» li 

"Uij Jlaa liitj lili "LLo £iLal 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
['Amru bin Al Harits] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Bakr bin 
Sawadah] bahwa 
[Hanasy bin Abdullah] 
menceritakan kepadanya 
dari [Ummu Aiman], 
bahwa dia sedang 
mengayak gandum, 
kemudian ia 
membuatnya menjadi 
roti untuk Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Beliau lalu 
bertanya "Apakah ini?" 
dia menjawab, 
"Makanan yang aku buat 
dari hasil bumi (negeri) 
kami, aku senang 
menjadikannya roti 
untuk anda." Kemudian 
beliau pun bersabda: 
"Kembalikan ia pada 
tempatnya, lalu buatlah 
menjadi adonan, " 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3328 


jjjuij 1j» m lil^a j^l ^ 11 
(Jj^J ^ jljC (j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Al Walid Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Utsman Abu Al Jamahir] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Basyir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
sama sekali melihat roti 
adonan (meskipun) 
dengan salah satu 
matanya hingga beliau 
bertemu Allah, " 


3329 


s - j ' > - ' , ' >\ •,-.:.'» - 

'A^j ^ . %i 1 V' w ^AJa^ll ^uLLjII 
U Jllj JjVI Jjll j Cy? 

JaS 4 'J» 3 HA ^iLu J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Umair Isa bin 
Muhammad An Nahas 
Ar Ramli] telah 
menceritakan kepada 
kami [Dlamrah bin 
Rabi'ah] dari [Ibnu 
Atha] dari [Ayahnya] 
dia berkata, " [Abu 
Hurairah] mengunjungi 
kaumnya, yaitu 
kampungnya. Aku 
mengira dia berkata, 
"Yunaa." Lalu mereka 
membawakan roti 
empuk dari roti yang 
paling bagus kepadanya, 
Abu Hurairah lalu 
menangis dan berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sama 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sekali tidak pernah 
melihat ini dengan kedua 
matanya, " 


3330 


AjC- lijik Vla ^ajllll (JJ 
fJ)JLl\ ^Ij oiljl Ujik £U>A 

^jla s jliLj (ja 1 «I ijta lillLi ^ 

^^ia^o AJl^^j ^-ajl^l (Jliij 

jiiU Jj^J ^ jl» j laa^a liit j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] dan [Ahmad 
bin Sa'id Ad Darimi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus Shamad 
bin Abdul Warits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] dia 
berkata, "Kami menemui 
Anas bin Malik." Ishaq 
menyebutkan, 
"Sementara tukang roti 
berdiri." Ad Darimi 
berkata, "Sedangkan 
meja makannya telah 
tersedia." Lalu suatu hari 
[Anas] berkata, 
"Makanlah oleh kalian, 
sungguh aku tidak 
menyaksikan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah melihat 
roti halus sampai 
bertemu dengan Allah, 
dan juga tidak pernah 
melihat daging kambing 
guling, " 


3331 


,■«11 . ut) ^j* 1 1°?-.. \t\\i. 

^ llj ^a ^j^Uic. ^jj (Ju„ift,k^l 
\ 'l» n La (Jj^li (JjAjC- (jjl (jC 

Luill j-a ~^_^<~- ial 3j3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahab bin Adi Dlahak 
As Sulami Abu Al 
Harits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





jLa ^ill (JU jJlSJl jJj&Uj 
(Jll £JS jlllll La} plloj <jic- 'A\ 
^» (Jtil»llj (jJaLill (J ajala i 


kami [Muhammad bin 
Thalhah] dari [Utsman 
bin Yahya] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Pertama kali aku 
mendengar faludzaj 
(sejenis makanan) 
adalah ketika Jibril 
'Alaihis salam 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sambil 
berkata, "Sesungguhnya 
bumi akan ditaklukan 
untuk umatmu, oleh 
karenanya mereka akan 
dibanjiri kenikmatan 
dunia, sampai-sampai 
mereka memakan 
faludzaj." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
'Apakah faludzaj itu? ' 
Jibril menjawab: 
'Mereka mencampur 
minyak samin dan madu 
bersama-sama.' Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tercengan 
karena berita itu." 


3332 


LUla j]l .lift jjj 4j-iA LUla 
^jliiUl (^jjojji ^jj (J i iaall 

(j-o ci?-j £Auia Jla 

JUi (jJaLJI Ijsa jlS t-lgJ* (j\ ^ 

AMj (jl ^Jl! (Jll t' lla A£t -J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hadiyyah 
bin Abdul Wahhab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadll 
bin Musa As Sinani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Waqid] dari [Ayyub] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata, 
"Pada suatu hari 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku ingin 
sekali, sekiranya kita 
memiliki roti putih dari 
gandum Samra v yang 
dipolesi dengan minyak 
samin, lalu kita 
memakannya." Ibnu 
Umar menuturkan, 
"Ternyata salah seorang 
sahabat Anshar 
mendengarnya, sehingga 
dia mengambil (roti 
yang dipolesi minyak 
samin) dan datang 
membawanya kepada 
beliau. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Dari mana minyak 
samin ini didapat?" laki- 
laki itu menjawab, "Dari 
daging biawak." Ibnu 
Umar berkata, "lalu 
beliau enggan 
memakannya." 



3333 



l^jj (Jj»l2aj S jja. illuj AjIc 
^gilo ^jjJI s.L=J l^jjlkU 

^Jc. (Ui.il U (JLaa <jjU 

(3^Jl <-ilJ j La3 lJIs a j uif. a j i * r. 
^'i-y l^clSla a^j^c- a^j^c- A-iic- 
(jjijLaJ I jjl^j I j)» u') 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid Ath 
Thawil] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, 
"Ummu Sulaim 
membuatkan sepotong 
roti yang diberi minyak 
samin untuk Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian dia 
berkata, "Pergilah 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
undanglah beliau untuk 
makan." Anas berkata, 
"Maka aku mendatangi 
beliau dan aku katakan, 
"Ibuku mengundang 
anda makan." Anas 
berkata, "Maka beliau 
berdiri dan berkata 
kepada orang-orang 
yang bersamanya: "Mari 
kita berangkat! " Anas 
melanjutkan, "Aku lalu 
segera mendahului 
mereka untuk menemui 
Ummu Sulaim dan 
memberitahukan 
kepadanya (perihal 
kedatangan Rasulullah 
dan para sahabatnya). 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang dan 
bersabda: "Hidangkanlah 
apa yang telah kamu 
buat." Ummu Sulaim 
menjawab, "Aku hanya 
membuatkan untukmu 
saja." Beliau bersabda: 
"Hidangkanlah." 
Kemudian beliau 
bersabda lagi: "Wahai 
Anas, suruhlah mereka 
masuk sepuluh orang- 
sepuluh orang." Anas 
berkata, "Aku terus saja 
memasukkan bersama 
dengannya sepuluh 
orang- sepuluh orang, 
sehingga mereka makan 
semua sampai kenyang, 
dan waktu itu mereka 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







berjumlah delapan puluh 
orang." 


3334 


t— LuAS (jj ' j^-s /o uj.la 
^1 Ifi. gjU. Jc. L» 

3 l*W\| jiA. Ir.l i'i J il -4 i »i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] dari [Yazid 
bin Kaisan] dari [Abu 
Hazim] dari [Abu 
Hurairah] bahwa dia 
berkata, "Demi dzat 
yang jiwaku di tangan- 
Nya, sesungguhnya Nabi 
Allah tidak pernah 
kenyang dengan roti 
gandum selama tiga hari 
berturut-turut hingga 
Allah Azza Wa Jalla 
mewafatkannya. " 


3335 


S-iJlJ UjAi j^aC. ^jj AjjIjLo 
(jC- ^aJA (jC ^Jjt M ^jc. 

ur^ J** J! Jf*- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Mu'awiyah bin Amru] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zafidah] 
dari [Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Keluarga 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
pernah kenyang dari roti 
gandum selama tiga hari 
berturut-turut, semenjak 
para sahabat tiba di 
Madinah sehingga beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meninggal 
dunia, " 


3336 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





Oj^jC. ^al2d& ljj.la. AJolLuI ^ftjl 
^jJ VanlU 4_£}[c. jjc. ( jc. 

iika £ie JiL <L tLkU 


kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Sungguh 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
meninggal dunia dan 
tidaklah di rumahku ada 
sesuatu yang dapat 
dimakan oleh orang 
yang memiliki hati 
(manusia) kecuali hanya 
sekantung gandum di rak 
piringku, lalu aku 
memakannya sampai 
sekian lama, barulah 
gandum tersebut habis, " 


3337 


l^aa .a llj la jllij /o l<^a ^ Ijj la 
L5 j\ (jc- 4 ;» l7i 1 * la j°» ^ jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq] saya 
mendengar 
[Abdurrahman bin 
Yazid] menceritakan 
dari [Al Aswad] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Keluarga Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
merasa kenyang dengan 
roti gandum hingga 
meninggal dunia, " 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3338 


A ijt»i jji a"\\\ 1>r. t'i'vl-v 
(jj (J5lA (jc Jy jj (jj Cjjlii uj la 
(jjiuc (jj! (jc- <i^)Sc. (jc * . 'l 
Ajlc. Aill ^jii-a «lili (3 jjuJJ (jlSJli 
UjUa JUlll '''J .'J ^'"J 
(jlSj »1 l n» 11 (jjAaj ^/ 4Jilj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 
Jumahi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit bin Yazid] 
dari [Hilal bin Khabbab] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bermalam beberapa 
malam berturut-turut 
dalam keadaan lapar, 
sementara keluarganya 
tidak mendapatkan 
makan malam. Dan 
kebanyakan roti yang 
biasa mereka konsumsi 
adalah roti gandum." 


3339 


■la l n (jj (jLiiic. (jj jaJ Ll] la 

(jl^j " l^2w\I jl""^ (j' (j' 

UjSk AjSJ Ijjia. (JIjuVI (j-a A*J 

(jJ £>i lJ*- csri' L« ^-i^jJ 
(jj (jjijl (jc. (jLikJI (jc. (jlj£j 

V'^ 1^ t 'a ^iLu^e «Llic 
(_>uJ j ^Iwjj <Liic «&ll 

JIS • , ! ;.''\l 1 ;> jj'..iu £]io«1 ''."''.^ 

Vj ^»J'"J (jlS La Jj» inll Lajlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] -dan dia 
termasuk di antara Al 
Abdal (perawi yang 
melompati jalur 
periwayatannya dari 
syaikh karena ketinggian 
derajatnya dari pada 
syaiknya) - telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusuf bin abu 
Katsir] dari [Nuh bin 
Dzakwan] dari [Al 
Hasan] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memakai wool dan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







memakai sepatu kasut 
yang ditambal." Dia juga 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam juga memakan 
basyi' dan memakai baju 
yang kasar." Al Hasan 
ditanya: "Apakah basyi' 
itu apa? ' dia menjawab, 
"Gandum kering yang 
keras, yang tidak bisa 
ditelan kecuali dengan 
seteguk air." 


3340 


1*1..»»» 1 j 'il Ijil jjr. i! VUw 
("i» «uil jij ^ati (jj rl '''■«'l 

A ljiV) ^-oiVI duit (jli <jL-a 

t " UJjj t 'l^?M\ t " al ■ a!3 dllils 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Abdul Malik Al 
Himshi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Harb] telah 

menceritakan kepadaku 
[Ibuku] dari [Ibunya] 
bahwa dia berkata; saya 
mendengar [Al Miqdam 
bin Ma'dikarib] berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
anak Adam memenuhi 
tempat yang lebih buruk 
daripada perutnya, 
ukuran bagi (perut) anak 
Adam adalah beberapa 
suapan yang hanya dapat 
menegakkan tulang 
punggungnya. Jika 
jiwanya menguasai 
dirinya, maka sepertiga 
untuk makanan, 
sepertiga untuk minum 
dan sepertiga untuk 
bernafas." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3341 


1 jg. 2ja t 'a^ (Jli9 alluj) 4-iic. 

Uilll jli ,J lii'i ^jjii 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Rafi'] telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah Abu 
Yahya] dari [Yahya Al 
Bakka'] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata, 
"Seorang lelaki 
bersendawa di samping 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau pun 
bersabda: "Tahanlah 
sendawamu itu di 
hadapan kami, 
sesungguhnya orang 
yang paling lapar di 
antara kalian pada hari 
kiamat adalah orang 
yang paling banyak 
kenyang ketika di 
dunia." 


3342 


^j^ljitII (jLojlui (jj .Hjljs 1 * la 
UJ la Vla ^LiLall (jj Aaiiij 

JIS * ','„4.11 j J r-, j, 2 iL<-. 
al 31 ^ ^5-^ a j£l^jUaL^j dia a ■ " 

laiki (_)j:Ull JJ-^I (j) (J_a9J 

«Colliall ^jj Ic- j-> jL^JjJal UiUl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Daud bin 
Sulaiman Al Askari] 
dan [Muhammad bin 
Ash Shabah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Muhammad As Tsaqafi] 
dari [Musa Al Juhani] 
dari [Zaid bin Wahb] 
dari [Athiyah bin Amir 
Al Juhani] dia berkata, 
"Aku mendengar 
[Salman] dipaksa untuk 
memakan makanan, 
maka dia berkata, 
"Cukuplah bagiku, 
sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya manusia 
yang paling banyak 
kenyang di dunia adalah 
manusia yang paling 
lapar di hari kiamat." 


3343 


■ll» lu J_)J (jLolic. Ia ;j ^j* lu 

(jljSO (jj £ jj (jC. JJj£ ^1 (jj 
lIIILa (jj (JJijl (jC (jlaa 11 (jc 

AjIc. auI Ji^i A\ (3 j^j jLallJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] dan 
[Suwaid bin Sa'id] serta 
[Yahya bin Utsman bin 
Sa'id bin Katsir bin 
Dinar Al Himshi] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyah bin Al 
Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusuf bin Abu 
Katsir] dari [Nuh bin 
Dzakwan] dari [Al 
Hasan] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Termasuk 
berlebih-lebihan adalah 
kamu memakan semua 
yang kamu inginkan." 


3344 


(jj laa a (jj ^»jA l^>jj Lii la 

lW £^"J ^ " ^ L^i-J^ ' ° ' " j.: 

jjj aJjII Ujik lW ^ 7°*"- 

(J^Jlj]L9 4_i"ujlc (jt OJ^)C (jt 

Clmll alLij 4j1c iiil /L jill 
I'„ ^'..ii Ia.v^.1« »1oli ij. „< , ji 

Ja3 ^jS jc Cll^ij Li Ljjli LaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Muhammad bin 
Yusuf Al Firyabi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wassaj bin 'Uqbah 
bin Wassaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muhammad Al 
Muwaqqari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zuhri] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke 
dalam rumah dan 
melihat remukan roti 
yang terbuang, maka 
beliau mengambilnya 
lalu mengusap dan 
memakannya, beliau 
bersabda: "Wahai 
Aisyah, muliakanlah 
sesuatu yang mulia, 
tidaklah remukan roti itu 
pergi dari suatu kaum 
kecuali ia akan kembali 
kepada mereka." 


3345 


^j^A Ijj^k ^jj. ala ^jj ^jj^ ■ "j 
^1 (jt ■ ■ a£ (jC CLlil (jC 
Ls lLa auI (J jjjjJ ojJjA 
^jj) igill (JjSJ alLij Ajlc <iill 

'i 'i T— iU i"s',/,, 1 j ',1 i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Huraim] dari 
[Laits] dari [Ka'b] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdo'a: "Ya 
Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu 
dari kelaparan, karena 
kelaparan adalah 
seburuk-buruk teman 
tidur. Dan aku 
berlindung kepada-Mu 
dari khianat, karena dia 
adalah seburuk-buruk 
sesuatu yang 
tersembunyi." 


3346 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





jjc (jj __>Ai. (jc j in iMI 
f Jfci ^ ul^ (j? 


Abdullah Ar Raqqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Abdussalam bin 
Abdullah bin Babah Al 
Mahzumi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Maimun] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
meninggalkan makan 
malam meski dengan 
segenggam kurma, 
sesungguhnya 
meninggalkannya itu 
akan mempercepat tua." 


3347 


^aliul ^1 0^)ik!i]l ^ ulin 


Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallis] telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin Sulaim] 
dari [Anas bin Malik] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kebaikan itu lebih 
cepat masuk ke dalam 
rumah yang di dalamnya 
tamu dijamu, dari 
cepatnya pisau ke punuk 
unta, " 


3348 


^jj jji^jll ^jc- l'* w ^jjl^Jall 
J J^J (3^3 (JjAjc- (jjl jje 
<J3 <_S^' '"'j. t J) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallis] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami [Abdurrahman bin 
Nahsyal] dari [Adi 
Dlahak bin Muzahim] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kebaikan itu lebih 
cepat masuk ke dalam 
rumah yang di dalamnya 
tamu dijamu, dari 
cepatnya pisau ke punuk 
unta, " 


3349 


tJo^ jjiui (jj Jc Ujik 

(jt (j-a^^ll ^JC (jj (jl «V. uiiAk 

lillill ^JC (jC oj^)C (jj Jc 

Jlalla ojjjA (-j! (jc s-lkc (jc 

alluj AjIc jlll auI (3 J^J 
£i (J^jJI £ J^ u' (j* (j! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Maimun Ar Raqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Abdurrahman] dari [Ali 
bin 'Urwah] dari [Abdul 
Malik] dari [Atha] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya 
termasuk dari perkara 
yang sunnah adalah 
seseorang keluar 
bersama tamunya 
sampai ke pintu rumah." 


3350 


(jc £J^j Ijjii j£ UAla 
(jC o51j3 (jC (^jIjluAlI jalliA 

\r_ (jr. i in.ii\| (j i 
(Jj ■ »J ' " 'j 1 "- « 1 *1 i U i " i- (T^tlS 
illuj AjIc alll Jj-a «Uli 

c^?-j^ jj J' ' '"'j.^ <J <_s' j* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam Ad Dastuwa v i] 
dari [Qatadah] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Ali] dia berkata, 
"Aku membuat makanan 
kemudian mengundang 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



'alaihi wasallam lalu 
beliau pun, tetapi beliau 
kembali pulang setelah 
melihat gambar yang ada 
di rumah." 



3351 



Atll llC- (jj (jia/)JI £c Ujik 

Sll ( _ s ii-a ^jlll Ijjti <-aiali 
plaj sjC-ia liLa (JSli alLij 
i_jU1I J^'iM T'— r-. oJy £jjaj2 

ClJUa 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Abdullah Al Jazari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Jumhan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Safinah 
Abu Abdurrahman], 
bahwa seorang laki-laki 
bertamu kepada Ali bin 
Abu Thalib, lantas Ali 
membuat makanan 
untuknya. Fatimah pun 
berkata, "Bagaimana 
kalau kita undang juga 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan makan 
bersama kita?" Lalu 
beliau dipanggil, beliau 
datang lalu dan 
meletakkan tangannya di 
tiang pintu. Ketika 
melihat tabir tipis di 
bagian rumah, maka 
beliau pun kembali 
pulang. Fatimah lantas 
berkata kepada Ali, 
"Kejar dan tanyakanlah 
kepada beliau Apa yang 
membuatmu bergegas 
pulang wahai 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



^j^j Ijj^i is^a 

. re* o'» 

(ja^pl JUC 
AjJl (jC J^jSaJI ^1 (jj (JJijjJ 
^>-aC 4 jlc. (3a.jJlS ^aC (jjl (jC 
(jc <] ^uijll AjJLiLa <_ s ic 3* J 

( ixL a^.V (gjj (_)la £j 

JJC jla^ »■>■ UI ^udJJ jA La ^julJ 

'"'7- (jjiojAlI JJ-al Lj 

(jjAuill ■ ■ UJal (JjjjiII 

t " * i ^j j .'M g 1 j\l c 4jj^3^ ^ Jj 3 uj V 

4_lic dlla^j (J j^g-a]l (ja ^AjJJ 
5jJJJ (j I CllJjU 1 Min j»A JJJ 
La j-aC (Jla3 UJaC LalaC JLjC 
jlll ( _ s i-a (J J^J 
LaAikl (JSl VI 1=3 ^LiJ 4jIc 
ii. JJC Jll __>=>.VL) (JJj-aJj 
I » ajaj (jla (jiiajjJI JJ-al Lj 

■ Li (Jla Ciki VI (^jjc 
cJ*aV 



Rasulullah? ' beliau 
menjawab: 
"Sesungguhnya tidak 
layak bagiku untuk 
masuk ke dalam rumah 
yang dihias (lukisan), " 



3352 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Abdurrahman Al 
Arhabi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Abu Al 
Ya'fur] dari [Ayahnya] 
dari [Ibnu Umar] 
mengatakan, bahwa 
Umar datang kepadanya 
saat ia berada di meja 
makannya. Ia lalu 
memberi tempat duduk 
kepadanya, Umar lalu 
mengucapkan 'Bismillah' 
seraya mengambil satu 
suapan dan mengambil 
lagi. Kemudian Umar 
berkata, "Sesungguhnya 
aku merasakan rasa 
lemak, tetapi bukan 
lemak daging." Abdullah 
berkata, "Wahai Amirul 
Mukminin, tadi aku 
keluar ke pasar untuk 
membeli minyak samin, 
namun aku mendapatkan 
harganya terlalu mahal, 
maka aku membeli 
tulang yang ada sedikit 
daging dengan harga 
satu dirham dan 
mencampurnya dengan 
sedirham samin, karena 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







aku ingin anak-anakku 
bergantian mendapatkan 
satu tulang-satu tulang." 
Maka [Umar] berkata, 
"Tidak pernah sama 
sekali Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendapatkan 
ini kecuali beliau 
memakan salah satunya 
dan bersedekah dengan 
yang lainnya." Maka 
Abdullah berkata, 
"Ambillah wahai Amirul 
Mukminin, sekali-kali 
tidak akan menjadi satu 
di hadapanku kecuali 
aku akan melakukan 
seperti itu." Umar 
berkata, "Aku tidak akan 
melakukannya." 


3353 


^olc jj) IjjA^ ^)aC (jj (jLoJC 

^1 (jt ClLaLlall (jj <&l IjC (jC 
alluj A jlc Aljl ^U^i /L lili (jC jj 
Uili jiSll Alj-o CllLc lil (Jll 
l^la liljljjaj L_SjjcIj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Khazzaz] dari [Abu 
Imran Al Jauni] dari 
[Abdullah bin Ash 
Shamit] dari [Abu Dzar] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jika kamu 
masak sayur 
perbanyaklah kuahnya, 
lalu bagikanlah kepada 
tetanggamu, " 


3354 


Ijlla Ajliij ^1 (jj jLi jjI Ijlla 
(jj ^« i " (jc <Gic (jjl (J),*.,<uJ 

|JLul (jC o51j3 (jC AjJ^C ^jJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jc. * 'l «uitl ji^JI (jj 
(jU^-anJI "LaJJa ^1 (jj (jl^aJo 

(jJMsfili <ylsti4| u jii 

jjUU'i S/l li&ljl V (jl'j-v'i 

' ' Jalj J'^;^l liA j i jiill IjsA 
iil JjLj J^c ^Jc l5?0^ lS J' 

Akjj jiiLij 4j1c iill (_glji-a 

Si v u4J£T (jii & J&\ Jj 


menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] dari [Sa'id bin 
Abu 'Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Salim 
bin Abu Al Ja'd Al 
Ghathafani] dari 
[Ma'dan bin Abu 
Thalhah Al Ya'mari], 
bahwa [Umar bin Al 
Khaththab] berkhutbah 
pada hari Jum'at, setelah 
memuji Allah dan 
mengagungkan-Nya dia 
berkata, "Wahai sekalian 
manusia, sesungguhnya 
kalian kerap memakan 
dua pohon yang aku kira 
keduanya adalah pohon 
yang buruk. Pohon 
tersebut adalah bawang 
putih dan bawang 
merah. Dan aku pernah 
menyaksikan seorang 
laki-laki pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
tercium darinya aroma 
pohon tersebut, sehingga 
ia ditarik dan 
dikeluarkan dari Baqi'. 
Oleh sebab itu, 
barangsiapa hendak 
makan keduanya, 
hendaknya ia 
memasaknya terlebih 
dahulu hingga keduanya 
benar-benar masak, " 


3355 


Ijlla AjAui ^1 (jj ^}5Lj _jjl IjAla 
(jj jlll AjJC (jc A JJJC (jj (jl i a 

t_ijj| ^1 (jc (jc Jy jj ^1 

4 ,\<~. A) \r^. * <ii\ i'i.ir^."\is 

(J ^Sj]I (j «aa J (j-a <Li9 \ja\itJa ^all^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





La.'?' 


'Uyainah] dari 
['Ubaidullah bin Abu 
Yazid] dari [Ayahnya] 
dari [Ummu Ayyub] dia 
berkata, "Aku 
membuatkan makanan 
yang di dalamnya ada 
beberapa kubis untuk 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun beliau 
tidak memakannya. 
Beliau bersabda: 'Aku 
tidak ingin menyakiti 
sahabatku (yaitu Jibril), 


3356 


-}JC 1 j ^ j (jj Aii^i, llUa 
(C^^^il (jj (j-a^^}ll ^JC. 

<Jlaa ciil j£JI ^jj ^ L» ikja 

s j -s l'MI ojlA (J^i (jc A Vng *1 (jSl 

(jUiyi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Syuraih] dari 
[Abdurrahman bin 
Nimran Al Hajri] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Jabir], bahwa 
sekelompok orang 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas beliau 
mendapati aroma 
bawang bakung (barang 
perai) dari mereka, 
beliau lalu bersabda: 
"Bukankah aku telah 
melarang kalian untuk 
memakan pohon ini? 
Sesungguhnya para 
Malaikat terganggu 
sebagaimana manusia 
terganggu dari bau 
aromanya, " 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3357 


Pj^ill Jla p J T ajll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Lahi'ah] dari 
[Utsman bin Nu'aim] 
dari [Al Mughirah bin 
Nahik] dari [Dukhain Al 
Hajri] bahwa dia 
mendengar ['Uqbah bin 
Amir Al Juhani] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada para sahabatnya: 
"Janganlah kalian makan 
bawang merah." 
Kemudian beliau berkata 
dengan suara lirih: 
"Yang mentah." 


3358 


e-l^jillj gj ia ii^g (j<<u uli ^)C. alm^g 
4 V. l«r. \i* 'y'* 4*«-. r*i<7„ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa As Suddi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Saif bin Harun] 
dari [Sulaiman At 
Taimi] dari [Abu 
Utsman An Nahdi] dari 
[Salman Al Farisi] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya 
tentang minyak samin 
dan keju serta bulu 
binatang, beliau 
menjawab: "Yang halal 
adalah apa yang 
dihalalkan Allah di 
dalam kitab-Nya, dan 
yang haram adalah apa 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang diharamkan Allah 
di dalam kitab-Nya, dan 
apa yang Dia diamkan 
adalah sesuatu yang Dia 
maafkan." 


3359 


l'l'il-v * jl"ll1 jjl J"^ (j' 

(j-a^^ll ^jt (jj lla « Hi la ^1 
gj (jUiill (J^- l3J?- 

t 'a M U>\l t i'ir-. aiLj jg *Llic- 

U J Jll JU1 iij (jli Uji IaIjI 
jic. ^1 «ini V 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdurrahman bin 'Irq] 
dari [Ayahnya] dari [An 
Nu'man bin Basyir] dia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi hadiah 
anggur dari negeri 
Tha v if, kemudian beliau 
memanggilku dan 
bersabda: "Ambilah 
setangkai ini, dan 
berikan kepada ibumu." 
Maka aku memakannya 
sebelum aku 
menyampaikan kepada 
ibuku. Setelah lewat 
beberapa malam, beliau 
bertanya kepadaku: 
"Apa yang terjadi 
dengan setangkai anggur 
itu? Apakah sudah kamu 
berikan kepada ibumu." 
Aku menjawab, "Belum, 
" maka beliau pun 
menyebutku Ghudar 
(penghianat), " 


3360 


ll-v i jjl (Jl»il,.l IVvl-v 

(jt ■ ■ '7-1 (jj ■ ■ uS 1-Ll.la 

B ^ - B* ' 8 ' B l' B 

(jC <1SJJJ_}^ liSLttll ^JC (jt 1_1» ih 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Muhammad At Thalhi] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(Jlj3 Ali. jiLl sAlJj allaj AjIc. Mil 


telah menceritakan 
kepada kami [Nuqaib 
bin Hajib] dari [Abu 
Sa'id] dari [Abdul Malik 
Az Zubairi] dari 
[Thalhah] dia berkata, 
"Aku menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan di 
tangannya ada buah 
safarial (sejenis jambu), 
beliau lalu bersabda: 
"Ambillah buah ini 
wahai Thalhah, 
sesungguhnya ia 
membuat hati bahagia." 


3361 


liiiik (jj * i "'^ 

(jlSjJ jj j°» a Uliik aLliA (jj 
Ajjl (jC- jJLul (jC. jll (jC. 
Ajic iil ^jij-a Mil J >^J u 'j SM 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin Burqan] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Saliml dari [Ayahnya] 

L J L. J J J 

dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
seseorang makan sambil 
telungkup." 


3362 


(jLi^JI (jj j ilua 11 uj la 

J- (^Jc. ^1 jjl Ujik i jjj-all 

■la l n (jj ^jAl^)jJ 1 ""'^ j 

a ^jl A^ulj (jc Ulia^ 
' . ''''j;^ (jJ tjc- /a ^ ^ ^ 
eljjSlI ^1 (jc etejlll £| (jc 
AjIc Mil C5 i-a (illa ^jjLLajVla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Al Hasan Al 
Mawarzi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] . 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Wahhab] semuanya dari 
[Rasyid Abu 
Muhammad Al 
Himmani] dari [Syahr 
bin Hausyab] dari 
[Ummu Darda] dari 
[Abu Darda] dia berkata, 
"Kekasihku, shallallahu 
'alaihi wasallam, 
memberi wasiat 
kepadaku: "Janganlah 
kamu meminum khamer, 
sesungguhnya khamer 
adalah kunci semua 
kejahatan." 


3363 




Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Utsman Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Munir bin Az 
Zubair] bahwa dia 
mendengar ['Ubadah bin 
Nusai] berkata; saya 
mendengar [Khabbab 
bin Al Art] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kamu mendekati 
khamer, sesungguhnya 
kesalahannya akan 
bercabang dengan 
kesalahan (yang lain), 
sebagaimana pohon 
memiliki cabang dengan 
pohon-pohon (yang 
lain)." 


3364 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





Jj^j ujj^ lh' l£ tip 
(j-o (Jlii illuj AjIc. 'M (^glla 

uji (jl VI Sji.VI 


Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
meminum khamer di 
dunia maka ia tidak akan 
meminumnya di akhirat, 
kecuali jika dirinya 
bertaubat, " 


3365 


mJ^J lAj-^a jUio (jj ^UxA Hjja 

l»l l-ijiJI ^ j'"^ SI C-ijJii (j-i <Jls 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Hamzah] dia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Zaid bin 
Waqid] bahwa [Khalid 
bin Abdullah bin 
Husain] menceritakan 
kepadanya, dia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
minum khamer di dunia, 
niscaya dia tidak akan 
meminumnya di 
Akhirat." 


3366 


? ~ B - ^ Jl ^ 

Uj.la Vla ^LiLall (jj l!aa aj 
^ j1 g J i a V 1 {j± a u i " ^jj ^ 
^ AjjI (ji J^L ^c- 

M (^giia ^iii di jIjij (Jiiiii ojjja 

ajLiS II (j-o-lA ^ill^j A-iic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin As 
Shabah] keduanya 
berkata; telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





f-Hj 


menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sulaiman bin Al 
Ashbahani] dari [Suhail] 
dari [Ayahnya] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pecandu khamer seperti 
penyembah berhala." 


3367 


Uli la jUao jjj ^Li* 1 * la 

(j' J "''J' "* '' ,r - (j' (J' i"»" 

(jjijjil ^1 (jc. (j^il"» (jj a j i aj « 

Aikll V (jLl ^Lj^ 4jIc. &l 
J-<^ (j-aAA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
'Utbah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Yunus bin Maisarah bin 
Halbas] dari [Abu Idris] 
dari [Abu Darda] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak akan 
masuk surga seorang 
pecandu Khamer, " 


3368 


^aJAljjj (jj (ji=>,jll ^Jt 1 Vi s -s 
gl i dJa (jj -lii^il UliAk ^'»'■'■''11 

auI -Ijc (jc ^j-aLJI (jjl jc. -iijj 
^^iLa auI (3 jiaj (jlalla jj^ac (jj 
j'"^ 11 ^-sjjj (ji ^i^j ^J'- ^ 

(jajjl o^/LLa (JjSj jl! j^uij 
jli jlill (3=lJ1 <^-» (j) J La.tlLa 
5lc. (jj j <jlc <j&I <_jIj 
r ^-i (Jjii ^Ll ^j^m3 1 i^j ^ 

(J^Jl ClsLo (jli laliLa (j)*J jl 
jjj 4j1c. iill (_iIj <_jIj jli jlill 

Aj (JjflJ ^1 J^JOifl i 1J udfl jlc. 

dlLi jli LallLa (jjajjS o5LLa 

ajIc. auI Ciij jli jlill (3=0 
ji ^iii ^glc. lii. jiS 3ic. (jj3 

^jj (JllLJI <C.3j (j« AjLoiJ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Rabi'ah bin Yazid] dari 
[Ibnu Dailami] dari 
[Abdullah bin Amru] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa minum 
khamer hingga mabuk, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





La} M <J jLij U 1 jlLS A-oUall 

jllll 


maka shalatnya tidak 
akan diterima selama 
empat puluh pagi (hari). 
Jika meninggal dunia 
maka ia akan masuk 
neraka, dan jika ia 
bertaubat maka Allah 
akan menerima 
taubatnya. Jika ia 
kembali minum khamer 
lalu mabuk maka 
shalatnya tidak akan 
diterima selama empat 
puluh hari, dan jika ia 
mati maka ia akan 
masuk neraka. Dan jika 
ia bertaubat maka Allah 
akan menerima 
taubatnya, dan jika ia 
kembali mengulanginya 
lagi maka Allah sangat 
layak memberinya 
minuman dari Radaghah 
Al Khabal di hari 
Kiamat." Mereka 
bertanya, 'Apakah 
maksud dari Radaghah 
Al Khabal wahai 
Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Keringat 
penghuni neraka." 


3369 


e > f o jk a S ' ' 
OJJjA (jt i - «l'** '"^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Abdullah Al Yamami] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ikrimah 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Katsir As 
Suhaimi] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bersabda: "Khamer itu 
terbuat dari dua jenis 
pohon ini; kurma dan 
anggur, " 


3370 


Clylll Ullji clW * 
■ . un ^1 (jj Jy jj jjc H l n (jj 
^ "'l la^j 11 JJJ^ (jJ -lila. (jl 

(jl <JA^ (J UtAUij (jj jUl (jl 

(jj (jLaajll £aui 4i! ' i» l'i'iII 

| jJa^ 4 lalla 11 (j-a (jl ^al^Jj <jic. 
C_Lljj]l (j-aj 'j-*^- J )* ^"1 tj^J 
(j-o^ 1 J-ft^ J-alJI L) -0 ^ 1 

1 jJl^ (Jtil»ll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Yazid bin 
Abu Habib] bahwa 
[Khalid bin Katsir Al 
Hamdani] meriwayatkan 
bahwa [As Sari bin 
Isma'il] menceritakan 
kepadanya, bahwa [Asy 
Sya'bi] menceritakan 
kepadanya, bahwa dia 
mendengar [An Nu'man 
bin Basyir] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya pada biji 
gandum (dapat dibuat) 
khamer, tepung gandum 
dapat dibuat khamer, 
anggur dapat dibuat 
khamer, kurma dapat 
dibuat khamer dan madu 
juga dapat dibuat 
menjadi khamer." 


3371 


(jj ia j ^ (jj ^Ac- Ijj ^ 
Hlla Uiiik Vll (Jjt n i nj 
■lic. (jj j-ic (jj jj jail ^JC 
^Jt (jj (j-a^jll ^JC- (jc jjjill 

r.» J, , > , 'J ' " " , si 

(jliljil J-4t (jjl \ H A 1 1\ 1 'l 

jilujj AjIc iill (^Ha *&l (J_jjoij 
A-^jl ojjic. (^Ac. J^ 11 t " Ua 1 
Uj' aoa ^ j U J i a1 & j 1 g luu 

1 3 j aJ (J£l j 4j]J "UjA^aJI j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin Isma'il] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Umar bin Abdul Aziz] 
dari [Abdurrahman bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Abdullah Al Ghafiqi] 
dan [Abu Thu'mah] 
bekas budak mereka, 
keduanya mendengar 
[Ibnu Umar] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Khamer 
dilaknat atas sepuluh 
bagian; dzatnya, yang 
memerasnya, yang minta 
diperaskan, penjualnya, 
yang minta dibelikan, 
yang membawanya, 
yang minta 
dibawakannya, yang 
memakan hasil 
penjualannya, 
peminumnya dan yang 
menuangkannya, " 


3372 


Aj^j Ala lu ^ ^^"^ ^ Iv'v^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sa'id 
bin Yazid bin Ibrahim 
At Tustari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Syabib] saya 
mendengar [Anas bin 
Malik], atau telah 
menceritakan kepadaku 
Anas bin Malik dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaknat 
sepuluh perkara dalam 
khamer; "Orang yang 
memerasnya, yang minta 
diperaskan, alat untuk 
memeras, orang yang 
membawanya, orang 
yang minta dibawakan, 
penjualnya, orang yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dibelikan, yang 
menuangkannya, yang 
minta menuangkannya." 
Beliau menyebutkan 
hingga sepuluh perkara 
dari permisalan ini, " 


3373 


Jdl! ^ i '^^J 4 uJ ll T- ^)C. 

(j-o dlj^l UJilli 1 \ 

* ' ? i i'' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Muslim] 
dari [Masruq] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anha, dia berkata, 
"Ketika turun beberapa 
ayat dari penutup surat 
Al Baqarah tentang riba, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
dan mengharamkan jual 
beli khamer, " 


3374 


Ia jc-Ua Ia jl^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru bin Dinar] dari 
[Thawus] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Telah sampai berita 
kepada Umar bahwa 
Samrah sedang menjual 
khamer, maka [Umar] 
berkata, "Semoga Allah 
melaknat Samrah! 
Apakah dia tidak tahu 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam telah bersabda: 
"Semoga Allah melaknat 
orang-orang Yahudi, 
lemak babi telah 
diharamkan kepada 
mereka, namun mereka 
tetap saja mengemas dan 
menjualnya, " 


3375 


^Liiill Ali jll (jj (jjiuaJI Ljj.la 

^Vlj Jlili 4*j5 V ^3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Al Walid Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus salam bin 
Abdul Quddus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsaur bin Yazid] 
dari [Khalid bin Ma'dan] 
dari [Abu Umamah Al 
Bahili] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Malam dan 
siang tidak akan berlalu 
(menghilang) sehingga 
sekelompok dari umatku 
akan meminum khamer, 
mereka memberi nama 
dengan nama selainnya, 


3376 


O 3 ^. lW iff Cf- Is^f^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Abu As Sirri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'd bin Aus Al 
Absi] dari [Bilal bin 
Yahya Al Absi] dari 
[Abu Bakr bin Hafsh] 
dari [Ibnu Al Muhairiz] 
dari [Tsabit bin As 
Simth] dari [TJbadah bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







As Shamit] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Beberapa 
orang dari umatku akan 
meminum khamer 
dengan nama yang 
mereka sematkan 
sendiri, " 


3377 


(jc- <_£jA_^l (j& ^ \°;.';r- (jj (jUsjj 
JS jLa illij <jlc auI t^ij-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Aisyah] 
dan sampai kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Setiap 
minuman yang 
memabukkan adalah 
haram, " 


3378 


IjjAa jUoc (jj ^>UxA HlJJ» 
(jj Hjja aJLk (jj 4i.lLa 
(jj altui ("w «ih (_jjLoij| ClljLkJI 

f e - \, * ~ > '> e f , ' e - 
4 lll jjl-. I l^-VI j5>r-. ^ji jul ^r-. 

Ajic 2ll ^jii-a «lili l) jjjj (JUJll 
^1^^ i aJa (JS almjg 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shadaqah bin 
Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Al 
Harits Ad Dzimari] saya 
mendengar [Salim bin 
Abdullah bin Umar] 
menceritakan dari 
[Ayahnya] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap 
sesuatu yang 
memabukkan adalah 
haram." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3379 


< _ s AcS?l (jj L>"jjJ Ijjia. 
(jjl ujiil ' ■ J tlw' Uili 

gjl .Jj)* i il A (jjl (jC (j^^)jui-<i 
jj i ij. l"°li 1-v 1 li> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Abdul Ala] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Ayyub bin Hani v ] dari 
[Masruq] dari [Ibnu 
Mas'ud], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap 
sesuatu yang 
memabukkan adalah 
haram." Ibnu Majah 
berkata, "Ini adalah 
hadits orang-orang 
Mesir, " 


3380 


jjiji (jj C?^ ^=>- 
jl aJJ i a (jc (jui (jJ JLi lilja 

( _ s i*j (jt (jl^^>jj' ^ V'"' (jj 

Aj^liLa djjuajjj (_^u^l (jj (jj 
iill . tr>« J _jjLuj ("w «ini jSli 
^j^ui^ (JS tjjij f^^J <j!c 

i ! *ti^ Wiij'i^jjjv (J< 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Maimun Ar Raqqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Hayyan] dari [Sulaiman 
bin Abdullah bin Az 
Zabriqan] dari [Ya'la bin 
Syaddad bin Aus] saya 
mendengar [Mu'awiyah] 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Setiap yang 
memabukkan adalah 
haram bagi setiap 
mukmin." Ini adalah 
hadits penduduk 
Raqqiyin. 


3381 


(jjjlA (jj jj Ujik (JjA" l_uik 
A-oiic. (jj jjaC- (jj 'i ^ (jC 
^jJftC. jjl (jc. 4 «K ii ^jl (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sahi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





l 3^ ^ i> 


dari [Muhammad bin 
'Amru bin 'Alqamah] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap yang 
memabukkan adalah 
khamer, dan semua jenis 
khamer adalah haram." 


3382 


lt"J^ CP CJP <f? 
AjIc- 'M ^jli-a «lili J jjuij lJujLS 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sa'id bin Abu Burdah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Abu Musa] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap 
sesuatu yang 
memabukkan adalah 
haram, " 


3383 


gj M IjC. (jc. gjla. ^jj (jc. 
Atll ^jILa (3 jl^'j (Jlllll J^C 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Yahya 
Zakaria bin Mandlur] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Abdullah bin Umar] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Setiap yang 
memabukkan adalah 
haram, dan sesuatu yang 
banyaknya memabukkan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







maka sedikitnya pun 
haram, " 


3384 


ajAljjl (jj (jA^}]l .1UC Ubj ^ 
W Y». jj>il ir. jji IWw 

• S - ■ - >- * • * t l' 
(jj lAA^a (_)C (jj J JU 

(jl j S1I -uc (jj __>A-> (jc j -Siali 

jilLij 4j1c *dil ^il (Jj^j 
£1 ji. ^iilaa jSlil La Jli 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Iyadl] 
telah menceritakan 
kepadaku [Daud bin 
Bakr] dari [Muhammad 
bin Al Munkadir] dari 
[Jabir bin Abdullah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesuatu yang 
banyaknya 
memabukkan, maka 
sedikitnya pun haram, " 


3385 


^ijAl^j) (jj (j«^»^]l Luik 
-luc Luik (_paUc (jj (jjiii Luii. 

*d)l (Jjjjj (jLoik (jt 4_ljl (jc 
j^uil La (Jli aluij 4j1c Atll t^^lj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Iyadl] 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [ Amru bin Syu'aib] 
dari [Ayahnya] dari 
[Kakeknya], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesuatu yang 
banyaknya 
memabukkan, maka 
sedikitnya pun haram, " 


3386 


Clylll Ljlijl ^aj (jJ < LlUa 

Jjj**- J£J^ cs^' ,L>^ ^* Cm 
^jiLa <d)l (Jj^J ijV^' 
^)Jaj]l Aji; (jl ^^^-j ^aALuja 4-ilc *)I)I 
Alii (jl ^*J"^ t— yj_)ll j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





i) ji ^.l lir. iiW 1»i„ ji 
IjC. (jj __>J-a. (jC ^SLil! C^-^ 
jilLij 4j1c au! (^jjII (jc 


bin Sa'd] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir bin 
Abdullah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang membuat 
minuman dari perasan 
anggur kering dan 
kurma, juga dari perasan 
kurma muda dan kurma 
matang, " [Al Laits bin 
Sa'd] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Atha' bin Abu Rabah 
Al Makki] dari [Jabir bin 
Abdullah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


3387 


^1 (jc. jUaC (jj <Co^£c 11] la 
1 *^aa jauJIj 1 j-liJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Abdullah Al Yamami] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ikrimah 
bin Ammar] dari [Abu 
Katsir] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian membuat 
minuman dari perasan 
kurma matang dengan 
kurma muda menjadi 
satu. Tetapi buatlah 
minuman dari perasan 
pada masing-masing 
jenisnya, " 


3388 


Ailjll 1 * la jUic jj ^UiA 1 * la 
(jc (^cl lilia gluiJa (jj 
Aill ^JC. (jc JJJ^ ^jjl (jJ uJ^J 
^ui AjI^jjI (jc o31j3 (^jjl (jj 
illuj AjIc auI ( -5 it-a (J J^J 
* . uajll (jij 1 j» <aj i (Jjij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari 
[Ayahnya], bahwa dia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
mencampurkan kurma 
matang dengan kurma 
pentil, atau anggur 
kering dengan kurma, 
tetapi buatlah perasan 
nabidz dari masing - 
masing jenisnya, " 


3389 


2 l v; - ; w Jj^v/l ; . ^.l r-, l v; n-s. 

4 . 4 r. ^}C. 4 1 <ajjj m 11 J l^J 1 < " U 1 
'M ^ji-a J ^f" uaSSll 

;1 A \r. " if^.'i 4 ,4 1 

iGl jl 4jj uni Ijl^j AjjUti 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] . 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdul Malik bin Abu As 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim Al Ahwal] 
telah menceritakan 
kepada kami [Bunanah 
bini Yazid Al 
Absyamiyah] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Kami membuat 
minuman untuk 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bejana minum; kami 
ambil segenggam kurma 
atau kismis dan 
memasukkannya ke 
dalam bejana tersebut 
kemudian menuangkan 
air ke dalamnya. Kami 
membuatnya di waktu 
pagi lalu beliau 
meminumnya di waktu 
sore, dan jika kami 
membuatnya di sore hari 
beliau meminumnya di 
waktu pagi." Abu 
Mu'awiyah berkata, 
"(membuatnya) di waktu 
siang dan meminumnya 
di malam hari atau 
(membuatnya) di malam 
hari dan meminumnya di 
siang hari." 


3390 


(jj (J j» a l J (jC <_JJ j5i Ujik 
^1 (jc (JjjI __jjluI (^jI (jc gtjjLa 

lw' <y 3^ 

<1« (jla clillilll ^jjll j iillj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] dari [Isma'il bin 
Shabih] dari [Abu Israil] 
dari [Abu Umar Al 
Bahrani] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
dibuatkan minuman dari 
perasan anggur, beliau 
lalu meminumnya di hari 
itu juga, keesokan 
harinya dan hari 
ketiganya. Jika (di hari 
ketiga) masih tersisa, 
maka beliau 
membuangnya atau 
memerintahkan untuk 
membuangnya." 


3391 


(jj i^l'UlI Juc (jj &a \\\\^. 
(jc 4jljC jjl uj la 


Telah menceritakan 
kepada kami 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





Aill IjC (jj __>jta. (jC JJJ^ll 
5^1 a a (j-a cs^ 4jlc 


[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu As 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [ Jabir bin Abdullah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
dibuatkan minuman dari 
perasan (anggur) dalam 
wadah yang terbuat dari 
batu, " 


3392 


Lii la Ajlui ^1 (jj uj la 
^j-aC. l<aa ^ j >^J (jJ * 
ojjjA ^1 (jt <iiui ^jjl liiikj 
AjIc jil ^jJj-a *&l l} y^'j es-fr^ 
.••<ajMlj jJijll (jl allaj 

£lja. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] dari [Muhammad 
bin Umar], dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
membuat perasan nabidz 
dalam An Naqir, Al 
Muzaffat, Ad Duba dan 
Al Hantam. Beliau lalu 
bersabda: "Semua yang 
memabukkan adalah 
haram." 


3393 


Clylll Ulljl ^aj (jJ l^aa « Ub.la 
^■aC (jjl (jC £3u (jt .lini (jj 
AjIc 2jI ^jJj-a *&l c] y^J erfr^ 

^ jill j cIis^aII ^ Aijj (jl pLij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







melarang membuat 
minuman dari perasan 
nabidz dalam Al 
Muzaffat dan Qar'." 


3394 


L5 j\ lij^a £jit (jj ^«aj 1 

\;t lji ^1 (jc- (JSjiiAlI 
Ajic iill ,_«Jj-a J >^J '3 '<"* 
ajia 11 t_J^)jill (jC alLlj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
dari [Al Mutsanna bin 
Sa'id] dari [Abu Al 
Mutawaki] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
minuman yang berada 
dibuat dalam Al 
Hantam, Ad Duba dan 
An Naqir." 


3395 


AjC. (jj (jjAjillj ^jjl 1 

(jc. e-UaC (jj ^>J^J (jc 4 w (jc 

gjlai SI j s-uill (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] dan [Al Abbas 
bin Abdul Adzim Al 
Anbari] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] dari 
[Syu'bah] dari [Bukair 
bin Atha] dari 
[Abdurrahman bin 
Ya'mar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang Ad duba dan 
Al Hantam." 


3396 


(jin jji lir. lVil-v 
' S 1 " jj (jj (ja 1 "j UJ.la ^ U, „1 jll 
(jc tdLajuj (jc tdj^jjj (jc 
(jC f>JJ^)J (jJl (_)C ajai-t « (jJ 

«jV.jSfl /ji-. p*v"u^*i r*r,< JIS 
j^ma 3^ ^ j. "'T' ^3 ^£ ' j^fljli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Bayan Al 
Wasithi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yusuf] 
dari [Syarik] dari 
[Simak] dari [Al Qasim 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bin Mukhaimirah] dari 
[Ibnu Buraidah] dari 
[Ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Aku telah 
melarang kalian 
menggunakan bejana- 
bejana, sekarang 
gunakanlah untuk 
membuat perasan, dan 
jauhilah setiap sesuatu 
yang memabukkan." 


3397 


(jjl Ulijl ( . lA j (jj auI ^jc ' 
Cg\ Cf- L3JJ-"" 1 

\\ JIS i\r„j ^ 

V s-lc- j (jjj Vl <Jt jV! Anj (jc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Abdul Ala] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Ayyub bin Hani] dari 
[Masruq bin Ajda'] dari 
[Ibnu Mas'ud], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh, aku 
telah melarang kalian 
membuat perasan dalam 
bejana-bejana. 
Ketahuilah, bejana tidak 
bisa membuat sesuatu 
menjadi haram, dan 
setiap yang 
memabukkan adalah 
haram." 


3398 


1 jj w ^jj ^ i j ' a t jj ^ 
Atll C5 -lj-a J J-^J (j^-j Clllls 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
[Ayahnya] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepadaku 
[Rumaitsah] dari 
[Aisyah] bahwa dia 
berkata, "Tidak 
mampukah salah 
seorang dari kalian 
setiap tahunnya 
membuat bejana dari 
kulit binatang kurban?" 
Kemudian dia berkata 
lagi, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
membuat perasan dalam 
bejana yang terbuat dari 
tembikar, dan dalam 
bejana begini dan bejana 
begini, kecuali cuka, " 


3399 


jljaJI ,J Aijj (j| ^iLij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Khathmi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
membuat perasan dalam 
bejana yang terbuat dari 
tembikar, " 


3400 


(jC Ajjliii ^1 «li'U.-i (jC .lilj^ 
«dll 1JC. ^jj JLL (jt Jilj (jj Jjj 

al^jj^j «Liic- Alll ^ 1 L «a 
iajLkJI lijj iLijlbl j\aa (jSajj 
ail\j jj-ajJ V (ji tljl JjuS IjlA (jll 

j^vi e ilij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mujahid 
bin Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid] dari 
[Shadaqah Abu 
Mu'awiyah] dari [Zaid 
bin Waqid] dari [Khalid 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bin Abdullah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
dibawakan perasan 
dalam sebuah bejana 
tembikar (guci) yang 
telah menguap 
(mengalami fermentasi), 
maka beliau pun 
bersabda: "Lemparkan ia 
ke tembok, 

sesungguhnya ini adalah 
minuman orang yang 
tidak beriman kepada 
Allah dan hari akhir." 


3401 


Clylll lilijl (jJ a ImK 
1 jlaC. Jll flluj "Uli ill! 

Jla t_iUll 1 jiilc.)j ^! jlall 
Vj J-*-'< V Jl'U°,. : ;\l 
=1 Jli JU! i' i As'i ^3 IjU 

cimll JaI ( _ s le 1 j ■ '—" AALajjaSl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir bin 
Abdullah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa 
beliau bersabda: 
"Tutuplah tempat minum 
kalian, rapatkan bejana, 
matikan lampu dan 
tutuplah pintu kalian, 
sesungguhnya setan 
tidak akan membuka 
bejana, membuka pintu 
dan tidak dapat 
menyingkap tempat air 
minum, jika salah 
seorang dari kalian tidak 
dapat (melakukannya) 
kecuali hanya dengan 
merentangkan sebatang 
kayu di atas tempat 
minumnya, maka 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







lakukanlah dengan 
menyebut nama Allah. 
Sesungguhnya tikus 
dapat merusak pemilik 
rumah dengan 
membakar rumahnya." 


3402 


jj1 1 1 jj i 1 i^-v W 1 ir. 1 Vi 1-v 

Jii\ ^JC- (jj JLL Ujii. i-Jajailjll 

<J^' O'", ^ U^- J^-" 1 t>- 

e tfyi e %lj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Bayan Al 
Wasithi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Abdullah] dari [Suhail] 
dari [Ayahnya] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami 
menutup tempat air, 
merapatkan tutup bejana 
dan tempayan." 


3403 


(jjl Ijlijl Cl±J^)i. (jj (jil^i. LIl la 
Ajlc AUl ^li/l <&l (J J^J^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Tshmah 
bin Al Fadll] telah 
menceritakan kepada 
kami [Harami bin 
'Umarah bin Abu 
Hafshah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Harisy bin Khirrit] 
telah memberitakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Mulaikah] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Aku selalu 
meletakkan tiga bejana 
untuk Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di setiap 
malamnya, satu bejana 
untuk bersuci, satu 
bejana untuk siwak dan 
satu bejana untuk 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







minum." 


3404 


ijlylll UUii ^-*J (jJ 'o ' 

.jjc. (jj j (jc £3u (jt ,H lu (jj 

ijc. auI ^jc. (jc (jj 

fj CP ur^ u^j^I 

ih\ (J jjjj (jc tfrjU <J l ji 
(jl (Jla alluj Ajic- Aill ( _ s i-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Nafi'] dari 
[Zaid bin Abdullah bin 
Umar] dari [Abdullah 
bin Abdurrahman bin 
Abu Bakr] dari [Ummu 
Salamah], bahwa dia 
mengabarkan kepadanya 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Orang yang 
minum dari bejana yang 
terbuat dari perak, 
sungguh ia telah 
mendidihkan api neraka 
di dalam perutnya." 


3405 


(jc AjIjC jjI Ljj^a 

jjc (jc- jAI f < (jc jjju ^1 

Ajlc 2jI (^Ha «ill J JJ^J 3 Sla 

i—iAill Ajjl t_j__)2i3l (jc ilLij 

UiJI (J 1^3 /-A tJVlj j Jaili j 
?J?^ CS^ L?* J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu As 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Mujahid] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Hudzaifah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
minum dari gelas yang 
terbuat dari emas dan 
perak, beliau bersabda: 
"Ia (gelas dari emas dan 
perak) untuk mereka di 
dunia dan untuk kalian 
di akhirat." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3406 


(jj ,H ia (jc A n m (jc ^Aic. 
(jjl ol^Jal (jc £3Lj (jc ^jAljjj 
jlll (J ^wJJ (jcAjiojlc (jc ^ysC 

1 aji ^Q A r - — 3 p Uj i_ i^jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] dari 
[Syu'bah] dari [Sa'd bin 
Ibrahim] dari [Nafi'] dari 
[isterinya Ibnu Umar] 
dari [Aisyah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
minum dari bejana yang 
terbuat dari perak, ibarat 
seseorang yang 
mendidihkan api neraka 
Jahannam ke dalam 
perutnya." 


3407 


IjC (jj A-aLoJ (jc 

/ j (jlii Aji u) ii (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Azrah bin Tsabit 
Al Anshari] dari 
[Tsumamah bin 
Abdullah] dari [Anas], 
bahwa dia bernafas ke 
dalam bejana (tempat air 
minum) sebanyak tiga 
kali, dan Anas mengaku 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam juga bernafas 
tiga kali dalam bejana 
(saat minum)." 


3408 


(jj laa ^jj jUaC (jj ^aU-uA QJ 

i_jj^5i (jj (jjAiij tilik AjjULi 
^jjlil (jLulljC (jjl (jC Ajj! (jC 

(jjj^i Aj3 (jAiia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] keduanya 
berkata; telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Risydin bin 
Kuraib] dari [Ayahnya] 
dari [Ibnu Abbas], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam minum 
dan bernafas di 
dalamnya (bejana) dua 
kali." 


3409 


(jj J^)JaC (jj Iaa i Lu ^ 

(jc (_>ujjJ (jc ^-lAj (jjl Luii. 
:uc (jj auI Jjjc- jc t . |1 'g lVi (jjl 
■la l n (jc- Ajjc- jj jlll 
Ls lLa ^ill (JjjjjJ ^gfr^ £jJ.l=JI 

LgAljal (j-o (j! AjiiLiVl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb] dari [Yunus] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang langsung dari 
mulut bejana air 
minum." 


3410 


^o-ii LuSi. jLuij (jj laa a LuSi. 
jc ^JLLa jj 4j«Ji j UjA^ ^)-olc 
(jC 4Jo^jflc jc ^^^^5 ^ **" fc " 

jil Jjjjj ^g^-illa (_>uuc (jjl 

CliUikl (jc ^iuJj 4aic iill u^'^* 
La -1*J ^?.J (j) J Ajiui^l 

S-lIul ^Jl (Jjill (j-0 ^ll (jC 

4 la <Liic t " ia )a S 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zam'ah bin 
Shalih] dari [Salamah 
bin Wahram] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang minum 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







langsung dari mulut 
bejana. Setelah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang perbuatan itu, 
ada seorang laki-laki 
bangun di waktu malam 
dan minum langsung 
dari mulut bejana, tiba- 
tiba keluar seekor ular 
dari mulut bejana 
tersebut ke arahnya." 


3411 


i al^f^U (J^Ia (jj ^ 

^jjl (jC 4J>j5Lc (jC 

Ls lLa M JjJ^JJ ^friM °lHJ* 

(j-o l_l__^jual! jC jilj^J ^-llc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Waris bin 
Sa'id] dari [Ayyub] dari 
[Ikrimah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang minum 
langsung dari mulut 
bejana (ceret)." 


3412 


T 7= rT~ 71 — ^ a " — -r 3 

yj 1 t a\-v jj 1 

JLL lijik £j j j (jj jj lil^a 
(jjl (jc (jc pl-lkil 

Ajlc Akil (J J-^J U^ uAjC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf Abu Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid Al 
Haddza v ] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
minum langsung dari 
mulut bejana (ceret)." 


3413 


1 jj 'w ^ l n ^jj ^ * ^ , n 1 V* 'w 

(j,;» L '^' jc- f'- 3 ^- u^- uJ 1 

i*nSt«tlS (j.<1 (jil jr-. 

^a^A^ (j-o ^iljj <iic jlll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami [Ali bin Mushir] 
dari ['Ashim] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Saya menuangkan air 
zamzam kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
meminumnya sambil 
berdiri, lalu hal itu aku 
ceritakan kepada 
Ikrimah, maka dia 
bersumpah dengan nama 
Allah atas apa yang di 
lakukan oleh 
Rasulullah." 


3414 


clw CM~ a clw u j a • " 

(JliJ Ai oik (jC «jit ^1 (jj 

(J JJ^J (jl^JjLLaj^l A LjJ 
tgjlc aIImj ^jic iill (_gl^a 

8 - "t'? ' 2 e - - e 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Yazid 
bin Yazid bin Jabir] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Amrah] dari neneknya 
yang bernama [Kabsyah 
Al Anshariyah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
masuk menemuinya, lalu 
beliau minum dengan 
berdiri dari bejana yang 
tergantung di sisinya. 
Kabsyah lalu memotong 
mulut bejana guna 
mengharap berkah dari 
bekas mulut Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


3415 


S-lUS l jc 1 1 1' llUa (J i aaJall ^jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'udah] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Al 
Mufadlal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang minum sambil 
berdiri." 


3416 


lillLa 1 Vi ' -s jUao (jj ^UiA Luja 

p™ 6^ C5 J* 6^ O^' LW 
( _ s li-a *&l (J _j*0 QL^]La pJ 
?LaJ 'J *■ JIS (jjL (^jl allaj AjIc 
fijLLaJ (jCj ^jl^)C-l 4_ilAJ (jC-j 
U laci ^j t_j^)jia j£j jjl 

O-^VLa pi$ 1 £$Sj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Anas bin Malik], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
di suguhi susu yang 
telah di campur dengan 
air, di sisi kanan beliau 
ada seorang Arab badui 
dan di sebelah kirinya 
Abu Bakar. Kemudian 
beliau meminum susu 
tersebut lalu 
memberikan (sisanya) 
kepada orang Arab badui 
itu seraya bersabda: 
"Dari yang sebelah 
kanan dan seterusnya." 


3417 


Lu la jLoc jj ^LxA Lu la 
(jjl LuAa. (JjjLjC- (jj ^JjJtiulI 
.JJJC (jC. C—lLj UJ (jjl (jC. TU }i 
(JjAjE. (jjl (jC jlll JJC (jj 
Ajic. iil ^jiLa jill (3 jLij (^j'Vli 
(_^uLiC. (jjl A J La i (jC-^fl (jjij alm^a 
(JLsa .jJj^ LW -^Li ojLjj (jC j 

jilLij aJc <jSiI ~l (Jj-^j 

<^H Ci) <J llP"' l>"4C- lH^ 
(jl L. la 1 La (_)jAjC. (jjl (Jls IjJLa. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





Aili li=J maj ( _ s ic. alLlJ 4j1c 
JLk (_J^)j1j C_l^)jia (JjAjC (jjl 


Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di beri 
susu, sedangkan di sisi 
kanan beliau ada Ibnu 
Abbas dan di sisi kiri 
beliau Khalid bin Walid, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda kepada Ibnu 
Abbas: 'Apakah kamu 
mengizinkanku 
memberikan minuman 
ini kepada Khalid?" Ibnu 
Abbas menjawab, "Aku 
tidak suka sekiranya aku 
memberikan sisa 
minuman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selain kepada 
diriku." Lantas Ibnu 
Abbas mengambil dan 
meminumnya, baru 
kemudian dia 
memberikan sisa 
minuman itu kepada 
Khalid." 


3418 


jj jaJI ^JC- (jt ^JC- (jj Jjljl 

AjIc. alll Ji^i J j^»J JlallJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Daud bin 
Abdullah] dari [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Harits bin Abu 
Dzubab] dari 
[Pamannya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila salah 
seorang dari kalian 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







minum maka janganlah 
ia bernapas dalam 
bejana. Jika ingin 
mengulanginya, maka 
hendaknya ia 
menjauhkan bejananya 
sebentar lalu 
meminumnya jika ia 
menginginkan." 


3419 


— r . 7* 7T~ — ~ — > J - & 

yj ' t a\-v ^jj 1 '*' 

JLL (jC £JJ j (jj Al jj UJ ^ 

(jjl (jC <La^)fic (jC s-l^iJI 

^ (ji.aVill (jc alluj Ajic AUl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf Abu Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Khalid Al 
Hadzdza"] dari 
[Tkrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang bernafas dalam 
bejana (ketika minum)." 


3420 


^JaUII jdll (jj ji3 J\ iVjk. 

(jC ^aJ^jSjl ^C (jC (jUiul Ujik 
^^IJ (_>uUC (jjl (jC <-i jSc 
alLlj 4j]c AUl (^1^ (J _JJJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Khallad Al Bahili] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abdul Karim] dari 
[Tkrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang meniup dalam 
bejana (saat minum)." 


3421 


^ t-. 1 V' 'w t ' ' j^. 1 V' w 
(j-a^^ll AjC (jj ^J^^ll 
■lic. (jc liliku (jc i- ^ all 
(jjl (jC <Lo^)fic (jC ^aJ^)Sjl 

<_ltj2al! ^ijj ^luij AjIc iill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Abdurrahman Al 
Muharibi] dari [Syarik] 
dari [Abdul Karim] dari 
[Tkrimah] dari [Ibnu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
pernah meniup dalam 
bejana." 



3422 



oik (jt AjjI (jc jic (jj 



I -IA 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Baqiyah] 
dari [Muslim bin 
Abdullah] dari [Ziyad 
bin Abdullah] dari 
[ Ashim bin Muhammad 
bin Zaid bin Abdullah 
bin Umar] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang kami minum 
langsung dengan mulut 
dalam bejana dan 
melarang mengambil air 
dengan tangan. Beliau 
bersabda: "Janganlah 
salah seorang dari kalian 
menjilat sebagaimana 
anjing menjilat dan 
jangan minum dengan 
tangan satu sebagaimana 
kaum yang Allah 
murkai. Janganlah 
minum dalam bejana di 
malam hari sehingga ia 
menggoyang-goyangnya 
terlebih dahulu, kecuali 
jika bejananya tertutup. 
Barangsiapa minum 
dengan tangannya 
padahal ia mampu 
minum dengan bejana 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







karena rasa tawadlu', 
maka Allah akan 
menuliskan setiap 
bilangan jarinya dengan 
kebaikan, dan itu adalah 
bejana Isa bin Maryam 
'Alaihimassalaam, ketika 
dia melemparkan gelas 
dan berkata, 'Ah, ini 
adalah dunia'." 


3423 


B Js ^ S — — 5 — 7~~% 

jAj jLLajV (j« (_!=>■ J (_s-1c- 
allaj AjIc iill ^U.-i auI (3 J^J 

1Vo\U',Ij jjiLili j. - ';, i i'il'i 
I.-. »1 A a \ i' j' iji II II 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Manshur Abu Bakar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Fulaih bin 
Sulaiman] dari [Sa'id bin 
Al Harits] dari [Jabir bin 
Abdullah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendatangi seorang 
laki-laki Anshar yang 
sedang membenahi 
aliran air di kebunnya. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda kepadanya: 
"Jika kamu memiliki air 
yang yang ada dalam 
wadah maka berilah 
kami minum, jika tidak 
memiliki maka 
biarkanlah kami 
meminumnya langsung 
dari dalam aliran air 
yang ada." Laki-laki itu 
menjawab, "Aku 
memiliki air yang ada 
dalam wadah." Laki-laki 
itu kemudian berlalu dan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami mengikutinya 
menuju sebuah gubuk 
(tempat berteduh), lalu 
ia memerah susu domba 
sebagai ganti air yang 
ada dalam bejana, beliau 
lalu meminumnya. Dan 
laki-laki itu juga 
melakukan hal yang 
serupa untuk sahabat 
yang bersama beliau." 


3424 


(jc CLyl (jc- (Jj l iai ujia. 

C- 'j<\ \ \\mZji 2<j, \r. 1 'Jl S 
Sll (^glla .ai! J jjoij Jlla l^jj 

Jjll (j^i C lilai pul (jajj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Washil bin 
Abdul Ala] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Fudlail] dari 
[Laits] dari [Sa'id bin 
Amir] dari [Ibnu Umar] 
dia berkata, "Saat kami 
melewati suatu kolam, 
maka kami pun langsung 
minum dengan mulut ke 
dalam kolam tersebut. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Janganlah 
kalian minum langsung 
dengan mulut (ke dalam 
kolam), tetapi cucilah 
tangan-tangan kalian 
kemudian minumlah 
dengan tangan. 
Sesungguhnya tidak ada 
bejana yang lebih baik 
daripada tangan." 


3425 


(jj ^J_JJ^ j saJC (jj laa 1 ' 11 la 
(jt j (^jj jUai. lilai Vli Jja m 

Jjjjj (JlSlLa S Jua ^1 p^j 

^ILi illoj AjIc <Ull ^jii-a <&l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] dan [Suwaid 
bin Sa'id] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Tsabit Al 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Bunani] dari [Abdullah 
bin Rabah] dari [Abu 
Qatadah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
memberi minum kepada 
suatu kaum, maka ia 
adalah orang yang 
terakhir minum dari 
mereka." 


3426 


j^ic (jj (jAli IjjJLa ' . itja 11 (jj 

(jc. (_g~^ i ul (jj ^ (jc 

M\\ ^JC (jj Jjjc (jc £5 jA^ll 

jilil (J o^£- 0^ o*- 

(j-o ^llaj 4j1c *d)l t^jlj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Hubbab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mandal bin Ali] 
dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Az Zuhri] 
dari ['Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memiliki gelas dari kaca 
yang digunakan untuk 
minum." 


3427 


$~~^7 7 ~ B - ^ ^ 

Ajjjui ^1 (jj j£j jjl LiiAk 

(j\j °'" liiiii. VlS jljaC (jj ^aLicA J 

(jc Ai5lc (jj jlj j (jc Ajjjc (jj 

1*1.^ AtIS i^ij'M jji ai1t,,| 

iil ^jii-a (^jill (jjllljJ t_lljC^I 

|iS ^ '.°: f^'"j 4 4^ £ ' 
5Uc ^ (Jlla lis ^ ^3^- 1 . 
(ji V) £ j=>-^ ^ 

1 ';■'' <L±^I (_^a^)C (j^ (j^a^jlial 

J jLj U 1 jlUa ^ j^- <_s^' 
<_Sjl.iij lj' * \°- ' ^ 
iil (jji jil 5Uc Ij^lij cJii 

£jJaj V) J 15 ^ <aJ ^\ 4 'l a.lui 
U | jlli ^J^JI Vj elLi 4ii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ziyad 
bin 'Ilaqah] dari 
[Usamah bin Syarik] dia 
berkata, "Saya 
menyaksikan beberapa 
orang Arab badui 
bertanya kepada Nabi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^jaJI f. Laci La Jji. Li aiil J y^J 


shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Berdosakah 
kami jika melakukan 
ini? Berdosakah kami 
jika melakukan seperti 
ini?" Beliau lalu 
bersabda kepada 
mereka: "Wahai hamba 
Allah, Allah akan 
menghapus dosa kecuali 
orang yang 

menyebarluaskan (aib) 
saudaranya, itulah dosa." 
Mereka bertanya lagi, 
"Wahai Rasulullah, 
berdosakah kami jika 
kami tidak berobat?" 
beliau menjawab: 
"Wahai hamba Allah, 
berobatlah kalian, karena 
sesungguhnya Allah 
Subhaanahu tidak 
menurunkan penyakit 
melainkan kecuali Dia 
juga menurunkan 
obatnya, kecuali sakit 
pikun." Mereka 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah 
kebaikan yang paling 
baik di berikan kepada 
seorang hamba?" beliau 
menjawab: "Akhlak 
yang mulia." 


3428 


(jc <^ja_3^' o'" ^ ui r * clw u^" 1 
(Jla I»}'* j3a (j^ Jjj (Ja 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari [Ibnu Abu 
Khizamah] dari [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Khizamah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya, 
"Bagaimana pendapatmu 
terhadap obat-obatan 
yang kami gunakan 
untuk berobat, ruqyah 
yang kami amalkan dan 
ketakwaan yang kami 
jalankan, apakah ia 
dapat menolak dari 
ketentuan Allah?" beliau 
menjawab: "Itu semua 
termasuk dari takdir 
Allah." 


3429 


■llC. \ Vi ' -s jLij JjJ iLa « 1 "'y, ' -s 
Jji i u UJ (_£.lg-a JjJ Jj-a^^)]l 

pljj <J <Jj^l V) 1 13 &l Jj^l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Atha bin As Sa v ib] dari 
[Abu Abdurrahman] dari 
[Abdullah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Allah tidak 
akan menurunkan 
penyakit kecuali Allah 
juga akan menurunkan 
baginya obat." 


3430 


(jj ^j-aC (jC Xer\ \ jjl Ijjik 

eUnC UjjLa 1 ■ i' -s JjJ IjT UI 

M. cJj^j tJLaJLa Sjj^* <_s^ Cf~ 
JjjI VI 1.13 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ibrahim bin Sa'id Al 
Jauhari] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] dari 
[Umar bin Sa'id bin Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Husain] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Atha] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah tidak 
menurunkan suatu 
penyakit kecuali 
menurunkan obat 
baginya." 


3431 


\l ['liViU j' j,-^ J.V,<-. jl< 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin 
Hubairah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Makin] dari 
['Hcrimah] dari [Ibnu 
Abbas], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjenguk 
seorang laki-laki, beliau 
lalu bersabda 
kepadanya: "Apa yang 
kamu inginkan?" laki- 
laki itu menjawab, "Saya 
menginginkan roti 
gandum." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memiliki 
roti gandum, hendaknya 
ia memberikan kepada 
saudaranya." Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika ada salah seorang 
di antara kalian sakit dan 
menginginkan sesuatu, 
hendaknya ia 
memberinya makan apa 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang ia inginkan." 


3432 


Ujik jJ (jl 3 ■ " Lli la 
jc (jSaicVI jc ^jljaaJI ts J»J 
lilSLa jj (Jjijl jC ^illiijll ijjj 

jll ^. g'ntl Jla Uli luSl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Yahya Al 
Himmani] dari [Al 
A'masy] dari [Yazid Ar 
Raqasyi] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjenguk 
seseorang yang sakit, 
beliau bersabda: 
"Apakah kamu 
menginginkan sesuatu?" 
orang itu menjawab, 

O J' 

"Aku ingin kue." Beliau 
bersabda: "Baiklah." 
Kemudian orang-orang 
mencarikan kue 
untuknya." 


3433 


Ujii. ^ jj jfij jj! Ujik 
jj ^yla Ujik Iasi ^ jj (_)j^jJ 
ijC jj jC jLojlul 

LS J\ (jj ijc. ^ j^^jll 

jj l»aana I li j r- ^ » ■ ^i* ■ ^ 
Jljlj jjl j jaIc jjl Uiiii. jllij 

jjC. jia>j]| ^JC jj 
jil jc t-Jjaaj ^1 jj t-Jjaaj 
4 jjl l a "'V 1 J.liall 
( _ r lLa <>ill J JJ^J 1 "'J l'"- (3=>~^1^ 

jj ^jic AjLoj ^ikJJ ^Jc ^ 
Ulj j^aj-a jy> Ailj ^ic j ' ■ 'H la 

Jl^ ji£3 Aaki 

(J jUja 1 3 la (JSlj alLlj 4jlc Alll 

iii Jl» *J& jua aib ^Jc 

Aalj ^c U ^luij <jlc 
(J afl lj a j 1 q l 1 n ~l'"j A-iic 

^c U saLij <j!c iil ^U^i ^jill 

lilJ £ajS 4ili (li-ali IjlA (j/s 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Fulaih bin 
Sulaiman] dari [Ayyub 
bin Abdurrahman bin 
Abdullah bin Abu 
Sha'sha'ah]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] dan 
[Abu Daud] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



(jc lSIjIIaII (jjl ulla (J j» jiI 



kami [Fulaih bin 
Sulaiman] dari [Ayyub 
bin Abdurrahman] dari 
[Ya'qub bin Abu 
Ya'qub] dari [Ummu Al 
Mundzir binti Qais Al 
Anshariyah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengunjungi kami 
bersama Ali bin Abu 
Thalib, saat itu Ali baru 
saja sembuh dari 
sakitnya. Dan kami 
memiliki hasil petikan 
buah kurma yang masih 
menggantung, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam makan 
beberapa buah darinya. 
Kemudian Ali juga ikut 
mengambilnya dan 
memakannya, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan wahai Ali, 
sebab kamu baru saja 
sembuh." Ummu Al 
Mundzir berkata, 
"Kemudian aku 
membuatkan makanan 
dari ubi dan gandum 
untuk Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Wahai Ali, makanlah 
makanan ini, karena ia 
sangat bermanfaat 

bagimu." 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





J U'" ' (j' ' , '-"" v ^ ^' r - 
i i 'g ' — 1 » ^ jj r - ^ 1 >! jj r - ' 1 'g > -» 
2jI Ls ii-a ^411 ^jlc- dijaili 

jJoJj jii tlW^J (^""J Ajlt 

alluj AjIc. 'M ^jii-a ^jjII (Jlaa 
dlaa (Jla lij Y'Jel JsLj 

4 ,\r-. jtlj V, ^ jul J j.. 'j i... 'i"» 


Abdul Wahab] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Al 
Mubarak] dari [Abdul 
Hamid bin Shaifi] salah 
seorang anaknya 
shuhaib, dari [Ayahnya] 
dari kakeknya [Shuhaib] 
dia berkata, 'Aku datang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
sedangkan di hadapan 
beliau terdapat roti dan 
kurma, lalu beliau 
bersabda: "Mendekat 
dan makanlah." Maka 
aku mengambil kurma 
dan memakannnya, 
lantas Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kamu memakan kurma 
sedang kamu lagi sakit 
mata?" Shuhaib berkata, 
"Aku menjawab, "Aku 
mengunyah dari sisi 
yang lain." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
tersenyum 
mendengarnya." 


3435 


c j .i j' "3 j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Yunus bin Bukair] dari 
[Musa bin Ali bin 
Rabah] dari [Ayahnya] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dari ['Uqbah bin 'Amir 
Al Juhani] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian paksa orang- 
orang sakit di antara 
kalian untuk makan dan 
minum. Sesungguhnya 
Allah telah memberi 
mereka makan dan 
minum." 


3436 


Ifrg-^ J U^" ^--^j^ LH^"^] jj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
As Sa v ib bin Barakah] 
dari [Ibunya] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Apabila dari keluarga 
beliau ada yang sakit, 
maka beliau 
memerintahkan supaya 
di buatkan sup." Aisyah 
berkata lagi, "Beliau 
mengucapkan: 
"Sesungguhnya sup 
tersebut akan 
menguatkan hati orang 
yang sedang bersedih 
dan akan menghilangkan 
hati orang yang sakit 
sebagaimana salah 
seorang dari kalian 
menghilangkan kotoran 
(debu) dari wajahnya 
dengan air." 


3437 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





ail (^glLa (-lili jUftJls <iulc. (jc. 

alluj Ajlc. Alll Aill (3 J^J 
(3jJ £ <1a! (j* *■! iSl 
csf-^ cs-^ J^' er^ - ^J^l 


Abu Al Khashib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Aiman bin Nabil] dari 
seorang wanita dari suku 
Qurasiy yang bernama 
[Kultsum] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Makanlah adonan 
tepung hangat yang 
bermanfaat, yaitu sup." 
Aisyah berkata, "Apabila 
salah seorang dari 
keluarga Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sakit, maka 
periuk akan senantiasa 
berada di atas tungku api 
hingga salah satu dari 
keduanya habis, 
maksudnya sembuh atau 
meninggal." 


3438 


(jj Aa^-oj ^""O * ^ ^ 
Ujik Vla jljjla-ttll dlljUJI 
(jjl (jc. (Jjsc (jc H l ji (jj Clylll 

.llC (jj 4Jalm ^jjl ^^Jiil t ■ i g in 

l J (jl 1 llmlill jl ^H.iij ji^jH 

(jl tJjSJ ^Uiij AjIc auI ^U.-i <j!)I 
(JS (j^ s-IjijUl <Ltk]l («i 
Cjjill ilUlj alUl VI eli 
jjljjill $.13 jLill AliJIj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
dan [Muhammad bin Al 
Harits Al Mushriyan] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari ['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dan 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
bahwa [Abu Hurairah] 
mengabarkan kepada 
keduanya, bahwa dia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya dalam 
habbatus sauda' (jintan 
hitam) terdapat obat dari 
segala jenis penyakit 
kecuali as saam, dan as 
saam adalah kematian, 
dan habbatus sauda' 
adalah Asy syuniz." 


3439 


' ala (jj J^J jji lilAa 
(jj (jlilic (jC ^aj-alc- jjl lljAa 

(Jj"'J Cfi (j r - 1 ""'l ' 1,r - 

(Jll alLl j "Cile. 'M (^U^l JLl 

alUl V) «-Ia l>° p^*" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Salamah Yahya bin 
Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Utsman bin Abdul 
Malik] dia berkata; saya 
mendengar [Salim bin 
Abdullah] menceritakan 
dari [Ayahnya], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaknya 
kalian menggunakan Al 
Habbah As Sauda (jintan 
hitam) ini. 
Sesungguhnya dia 
mengandung penawar 
dari setiap penyakit 
kecuali kematian." 


3440 


(jc (JjjI^uiI Ijuil M Ajjc- 

(Jla Axlu (jj a!LL (jC. 
__>^jl (jj <_JIe. HjLoj li^^i 
1 j a 1«< (JJ^)Jall (jJa^ia 
(jjl oJllia (_paj^)i jA j "LjjAaII 

oAjj *^j^ f *- liS (Jlaj (jjjt (_yjl 
Ia jjiaal £j Ia jSa mil UuLi j\ 

IjlA ^ji Cjj j Cll jiail ,j 
(jll ' -ijla SI lift ^jij C-jjLaJ1 
(J_^iJ dia a ■ " 31 la <L*»ujlc. 
(jj (Jjij alLij Ajic- jlll (^gll-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Israil] dari 
[Manshur] dari [Khalid 
bin Sa'd] dia berkata, 
"Kami pergi bersama 
Ghalib bin Abjar, 
kemudian di tengah jalan 
ia menderita sakit hingga 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami sampai di Madinah 
dan dia masih menderita 
sakit. Lalu [Ibnu Abu 
'Atiq] datang 
menjenguknya seraya 
berkata kepada kami, 
"Gunakanlah Al Habbah 
As Sauda (Jintan hitam), 
ambillah darinya lima 
atau tujuh butir, 
kemudian tumbuklah 
sampai halus dan 
teteskanlah beberapa 
tetesan ke dalam 
hidungnya di sisi ini dan 
ini. Sesungguhnya 
[Aisyah] pernah 
menceritakan kepada 
para sahabat bahwa dia 
mendengar dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: 
"Sesungguhnya Al 
habbah As Sauda (jintan 
hitam) ini adalah 
penawar dari semua 
penyakit, kecuali 
penyakit As Saam." Lalu 
aku bertanya, "Apakah 
yang di maksud dengan 
As Saam?" beliau 
menjawab: "Kematian." 


3441 


Sll ^jij-a J jjjj (JlUla ojjjA 
cLl^lj (J la» 11 (JjaJ (ji jiluij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Khidasy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Zakaria 
Al Qurasyi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zubair bin 
Sa'id Al Hasyimi] dari 
[Abdul Hamid bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Salim] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
minum madu dalam tiga 
pagi (tiga kali) dalam 
setiap bulannya, maka ia 
tidak akan ditimpa bala' 
(penyakit) yang berat." 


3442 


p i Cllikll Alk! Alkl Ujjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin KhalafJ telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Sahi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hamzah Al Aththar] 
dari [Al Hasan] dari 
[Jabir bin Abdullah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi hadiah 
madu, lalu beliau 
membagikannya di 
antara kami satu sendok- 
satu sendok. Lalu aku 
mengambil dua sendok 
seraya berkata; "Wahai 
Rasulullah, aku nambah 
lagi." Beliau menjawab: 
"Ya." 


3443 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Salamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Hubbab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu Al 
Ahwash] dari [Abdullah] 
dia berkata, "Rasulullah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Gunakanlah dua jenis 
terapi penyembuhan; 
madu dan Al Qur'an." 


3444 


JJAJ Ql Atll llC (jj t' ^. '» 1 '"fi.\i. 

(J-all (j^i oUoSill jiiljij 

Aic- ^jj Aa^-aj j),a La ^jj ^ic- 

Al M alLij 4 j V. iil ( _ ? i»-3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Asbath bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Ja'far bin 'Iyas] dari 
[Syahr bin Hausyab] dari 
[Abu Sa'id] dan [Jabir] 
keduanya berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Al Kanfah 
(sejenis tanaman) adalah 
dari Manna, airnya bisa 
untuk obat dari sakit 'ain. 
Dan (kurma) Ajwah 
adalah dari surga, ia 
adalah obat dari jin." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Maimun] dan 
[Muhammad bin 
Abdullah Ar Raqqayan] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Maslamah bin Hisyam] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ja'far bin Iyas] dari 
[Abu Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu." 


3445 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





U' ^0 U' '" u' J° ' 


kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abdul 
Malik bin 'Umair] bahwa 
dia mendengar ['Amru 
bin Huraits] berkata; 
saya mendengar [Sa'id 
bin Zaid bin Amru bin 
Nufail] menceritakan 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, Al 
Kanfah (sejenis 
tanaman) adalah dari 
surga, (makanan) yang 
Allah turunkan kepada 
bani Israil, airnya 
sebagai obat untuk 
penyakit 'ain." 


3446 


j^jll IjjAa AaLall Alt 

U j^A3 allaj AjIc. auI ^jij-a <&l 
(j^aj^l <«jA* 3* 1 _jlUa SUiill 

"oUi£JI Jlaa ^luij AjIc. 2jI ^U^i 

aj uli U-a c-l_SUl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Abdush 
Shamad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mathar Al 
Warraq] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Kami berbincang- 
bincang di sisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
kami menyebutkan 
tentang Al Kaufah, 
sebagian sahabat 
mengatakan, "Kanfah 
adalah penyakit cacar di 
bumi." Ternyata 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







pembicaraan tersebut 
sampai kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau bersabda: 
"Kanfah (sejenis 
tumbuhan) adalah dari 
Al Manna dan Ajwah 
adalah (kurma) dari 
surga, ia merupakan 
penawar racun." 


3447 


JJ^ urD^' O"^) 
(J^cwjj dja aLulfl ^^j^all j^)JaC. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Musyma'il bin 
Iyas Al Muzani] telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin Sulaim] dia 
berkata; saya mendengar 
[Rafi' bin Amru Al 
Muzani] berkata, "Saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"(Kurma) Ajwa dan 
Shahrah (kubah yang 
berada di Baitul Maqdis) 
adalah dari surga." 
Abdurrahman berkata, 
"Lafadz Ash Shahrakh 
aku hafal dari mulut 
beliau." 


3448 


^jj laa < j^jj iiA lu] IAj la 

lP*J gO^ f' lW c?j' $ 

ii)! (^glila (J JJ-JJJ £-a u^'^* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Muhammad bin 
Yusuf bin Sarh Al 
firyani] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




kami ['Amru bin Bakr 
As Saksaki] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Abu 
Ablah] dia berkata; aku 
mendengar [Abu Ubay 
bin Ummi Haram] -dan 
dia ikut serta shalat 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menghadap 



dua kiblat- dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaknya 
kalian menggunakan 
pohon sanaa (sejenis 
pohon yang di gunkan 
untuk obat) dan sanuut 
(madu atau sari buah 
yang kental), karena 
keduanya mengandung 
penawar dari semua 
penyakit, kecuali As 
Saam." Beliau ditanya, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah As Saam itu?" 
beliau menjawab: 
"Kematian." Amru 
berkata, "Ibnu Abu 
Ablah berkata, "As 
sanuut adalah asy 
syabitu (sejenis 
tumbuhan)." Dan yang 
lain berkata, "Dia adalah 
madu yang terdapat pada 
sela-sela minyak samin. 
Seperti yang di sebutkan 
dalam sya'ir: 'Mereka 
seperti as saanut yang 
berada di sela-sela 
minyak samin, tiada 
khianat atas mereka, 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



mereka menghalangi 
tetangga mereka untuk 
melakukan 
kebohongan'." 



3449 



ijjJLa (jj j'»^ iVi w 

(jc ^AliJi (jt cLyl (jc AjIc 



j j3 t'i«Si*l iJua pljj Ajic. auI 

^LjAI^j) Ujik (jUakll (jluaJI jji 
1 Vi 'w ^ . a ^ajl 1 V* 'w ■ a i jj 

sj^j ^Sja AjIc (jj jj 

Ij^a u uli <1aV 3=0 ^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Musafir] telah 
menceritakan kepada 
kami [As Sari bin 
Miskin] telah 
menceritakan kepada 
kami [Dzawwad bin 
'Ulbah] dari [Laits] dari 
[Mujahid] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar ketika 
matahari sedang terik, 
lalu aku datang dan 
shalat. Setelah itu aku 
duduk dan menoleh ke 
arah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
pun bersabda: "Apakah 
kamu sakit perut." 
Jawabku, "Benar wahai 
Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Shalatlah, 
karena dalam shalat 
terdapat kesembuhan." 
Telah menceritakan 
kepada kami Abu Al 
Hasan Al Qatthan telah 
menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Nashr 
telah menceritakan 
kepada kami Abu 
Salamah telah 
menceritakan kepada 
kami Dzawwad bin 
'Ulbah kemudian dia 
menyebutkan hadits 
semisalnya. Dan dalam 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







haditsnya ia 

menyebutkan, "Isykamat 
dard maksudnya adalah 
'Apakah perutmu terasa 
sakit? ', yaitu dalam 
bahasa Persi." Abu 
Abdullah berkata, 
"Seorang laki-laki 
menceritakan hadits 
kepada keluarganya, lalu 
mereka bersiap atasnya." 


3450 


j g — ^ — — : — — 5-^ p — ^ 

Hi la AjIij ^1 (jj ^)fij Hi la 
ojjjA ^1 (jt A&LiJi (jc 

'i» i i'iiin'I cljM| (jr. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Yunus bin Abu Ishaq] 
dari [Mujahid] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang menggunakan 
obat yang buruk, yaitu 
racun." 


3451 


UjAa AjAui ^1 (jj ^}5Lj UlAa 

(jc (jii&VI (jc ^3 
Jlalla ojjjA ^jj! (jc ^JLLa 

^ A T nQ i (jjjj3 1 ^ . Li i .'m 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dari 
[Waki'] dari [Al A'masy] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa minum 
racun lalu membunuh 
dirinya, maka ia akan 
merasakan kelak di 
neraka Jahannam. Ia 
akan kekal selama- 
lamanya." 


3452 


UjJLa Ajaij ^1 (jj Hl^a 

(j i J J ir. (jr. 2 il Lu] j il 
(jA^^]| ^jc (jj <Lc (jC ^J^T* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jC. (^-«J^l J-«-al cs^J-° (j^ 
Cluj fil AiA (jc. ^ a uli 

■ " m IjlLaJ allaj AjIc A)jl t^jJj-a 
jl£ Clljill (j<> ^ «-^5-^ j^ 

dipoli jua c-li-l j fgAi all 


menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Abdul Hamid bin Ja'far] 
dari [Zur'ah bin 
Abdurrahman] dari 
[Bekas budak Ma'mar At 
Taimi] dari [Ma'mar At 
Taimi] dari [Asma binti 
'Umais] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: 
"Dengan apa kamu 
minum untuk 
menyembuhkan sakit 
perutmu?" Aku 
menjawab, "Dengan 
Syubrum." Beliau 
bersabda: "Panas." Aku 
berkata, "Kemudian aku 
meminum obat sakit 
perut dengan 
menggunakan sanaa. 
Lantas beliau bersabda: 
"Seandainya ada sesuatu 
yang bisa 

menyembuhkan mati, 
maka itu adalah sanaa, 
dan sanaa adalah obat 
dari kematian." 


3453 


(jc- (_S^jA_)^ (jc- 4 n V- (jJ j^jij-a 
(_jjy3 ^1 (jc (jj auI Ajjc 

i ^ji1 1 1' v;\i 5 j r ^.^ i'i'n 

Jlaa SjAkJI j-» <ulc. Clialcl A93 
Iajj (jSiVjl (jjc-^J 

j; *"» 11 A jaJI lAgj j»Sjlc (jpbJI 
(j^ 4j U» , aj 4 ,TJ A i u n 4_i3 jll 
CjIa (j« 4j aLj ojAaJI 
(jj jjit (jj Ai^l Hl la-jlaJl 
auI AjC- lljAk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah] dari 
[Ummu Qais binti 
Mihshan] dia berkata, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




"Aku mengunjungi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama 
anakku yang baru saja 
saya obati 



kerongkongannya 
dengan tanganku, maka 
beliau bersabda: 
"Dengan maksud apa 
kamu mengobati 
penyakit tenggorokan 
anakmu dengan 
memasukkan jemari 
tangan? Gunakanlah 
kayu India, karena 
padanya terdapat tujuh 
ragam penyembuhan, 
dan dapat di masukkan 
sebagai obat tetes hidung 
untuk dapat 

menyembuhkan penyakit 
kerongkongan dan dapat 
pula menjadi 
penyembuh dari 
penyakit radang selaput 
dada." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 'Amru 
bin As Sarh Al Mishri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ubaidillah] 
dari [Ummu Qais binti 
Mihshan] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas, Yunus 
mengatakan, "Arti 
a'laqtu adalah menusuk 
dengan jari." 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3454 


KA w /jl • aa /o ^.UlA 1 Vi ^ ^ glmJa 
^jj ^.flu) Aji ^J^iwj (J^J (JjuI 
. tt.^ auI Jjjjj i>"a.xikul JLi lillLo 

ilii (Jj^J (^-"J Ajlc. illl 

t_ilii Ajjl^)tl oUi AjII Knill 

<_ s ic <-_ijaIuj el j^l Aj51j l^?-^ 

* j4 e-^ ^ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] dan 
[Rasyid bin Sa'id Ar 
Ramli] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Hassan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Sirin] 
bahwa dia mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Obat penyakit encok 
adalah buntut (ekor) 
kambing kampung 
betina yang di 
keringkan, kemudian di 
bagi menjadi tiga 
bagian, lalu di minum 
dengan air bersih satu 
bagian setiap harinya." 


3455 


(Jj jjjiJI ilC. Ujik Vli £-ULa]l 
gj (J^Li (jc. AjjI (jc. ^ jLk ^jI 

*&l (J ^^?Jla (_5^tlUl ,>in 

^.1 ^,V,,i j 4 Vlo 2ill 
iTaiati j AjjcIjj Cllj l n^j 

Clllj UJa (ji-alb pLall aAIc. 

VI jiit! ijjj V iUJI (j1 liUs 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim] dari 
[Ayahnya] dari [Sahi bin 
Sa'd As Sa'idi] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terluka pada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







waktu Perang Uhud 
hingga gigi depannya 
pecah, dan topi besinya 
pun pecah. Saat itu 
Fatimah mencuci darah 
yang keluar sementara 
Ali menuangkan air 
dengan menggunakan 
perisai. Ketika Fatimah 
melihat bahwa air tidak 
dapat mengurangi 
keluarnya darah bahkan 
(hanya membuatnya) 
kian deras, maka ia 
segera mengambil 
sobekan tikar dan 
membakarnya, ketika 
telah menjadi abu ia 
menempelkannya pada 
luka tersebut, dan darah 
pun berhenti." 


3456 


ijAljjl (jj (j&^}]l .IjC \m ^ 

sik (jc 4jjI (jc (_5^clUl H ia 
£ j4>- (ji ivl ^jj i_ijcV (^VU 
AjIc auI ( _ s i-a A>jl (J J^J ^-?-J 
(j-o pSil ^JJ jlS (jij ploj 
4j1c Ai\ (_5-lj-a <&l (J J^J ^?>J 
£.U»JI (J ] (j-0^5 allu^j 
al^SI 4j (J jjJ LaJj ;ja all (_j3 
tlU^J (jlS (ji Uil (Jls Uj ^jik 
(j-o Uilj [Jail (jf all ^ «.UJI 

da^Li AjJalia ( iKll <e jI3j '{]&. 
j), —i 5iU5 ISji I\ /ji^ <i\ 

fkji 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
dari [Abdul Muhaimin 
bin Abbas bin Sahi bin 
Sa'd As Sa'idi] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] dia berkata, 
"Sungguh saya 
mengetahui kejadian 
para waktu Perang 
Uhud, siapa yang 
melukai wajah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
siapa yang membuat 
darah pada luka di wajah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berhenti 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dan yang mengobatinya, 
serta siapa pula yang 
membawa air dengan 
menggunakan perisai 
dan dengan apa lukanya 
di obati hingga berhenti 
mengalirkan darah." 
Sahi melanjutkan, 
"Adapun orang yang 
membawa air di dalam 
perisai adalah Ali dan 
yang mengobati lukanya 
adalah Fatimah. Dia 
membakar potongan 
tikar usang ketika 
(melihat) darahnya tidak 
juga berhenti mengalir, 
lalu meletakkan abunya 
pada luka tersebut, 
setelah itu lukanya pun 
mengering." 


3457 


jjaC ^jC. ^J^)^ IjjA^ aj i aji 

'a' ' ' "V ? * i J ''-'-i 

ala J ^ j 1 ■ Ujaj (j-a ^allu j 
jj-oLija jgj lillj (Jjii L. Ja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Rasyid bin Sa'id Ar 
Ramli] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[ Amru bin Syu'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya], Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa mengobati 
sedangkan ia tidak tahu 
mengenai pengobatan, 
maka dia harus 
bertanggung jawab." 


3458 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





'p °J Q> ts^^- 


kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Abdul Wahab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin Ishaq] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Maimun] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayahku] dari [Zaid bin 
Arqam] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyebutkan wars 
(sejenis tumbuhan), 
qusth (kayu hindi) dan 
minyak zaitun bahwa itu 
semua dapat mencegah 
penyakit lambung." 


3459 


.InC- l^-ll^ ^ol /jc ^jiaLALa 

^1 (jc ^ jjc (jj <&l lj& (jj 

(J jj^J (JlAilll ^j' aa ^ dljj (_>Jii3 

i"i..,<\) ^ i w'i ^ 'i *^ \| Ij.Hi 
Cllljl 1 « la 4 ja ,* 1 AjLjLi 4j3 (jll 

aji ^7,, Jla i iVi.ll 
A 'm i'„ /j,, ;U. ! ;, 4 ,a jla < ! *t^i.\l 
i iVi.t| r*iU 1^ i* ^IjM 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Thahir Ahmad bin 
Amru As Sarh Al 
Mishri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus] dan [Ibnu 
Sam'an] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah] 
dari [Ummu Qais binti 
Mihshan] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Gunakanlah 
dahan kayu India (Al 
Kust) karena 
sesungguhnya ia 
terdapat tujuh macam 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







penyembuh, di antaranya 
adalah sakit lambung." 
Ibnu Sam'an 
menyebutkan dalam 
haditsnya, "Karena 
sesungguhnya padanya 
terdapat obat dari tujuh 
macam jenis penyakit, di 
antaranya adalah sakit 
lambung." 


3460 


dj^illi ojjjA ^1 (jc- «Uli lu& 
Atll ^ U^l Alll (J JJulJ Ait ' ^ 
J^jlll (JlH 34-J ^ s! 1 '"* allaj Ajlc- 

julI ( _ s i±i LoS i_i jjlll ts ili Ljjla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Musa 
bin 'Ubaidah] dari 
[Alqamah bin Martsad] 
dari [Hafsh bin 
'Ubaidullah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Disebutkan tentang 
demam di samping 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
seorang laki-laki 
mencacinya, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Janganlah mencacinya, 
sesungguhnya demam 
dapat menghapuskan 
dosa sebagaimana api 
menghilangkan karat 
besi." 


3461 


Ai)l IjjC (jj (J j» « l al jjc- Jj jj 
^jjl AjLgj 1 k <a ia jlc. Aji ^AjLuJ^ 
<_£ju JjSj iil jli jAjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Abdurrahman bin 
Yazid] dari [Isma'il bin 
'Ubaidullah] dari [Abu 
Shalih Al Asy'ari] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(J jlill Aiai. JjSjI lilll 


[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallamm, bahwa 
beliau menjenguk 
seseorang yang tengah 
tertimpa sakit demam, 
dan bersama beliau 
adalah Abu Hurairah, 
lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bergembiralah, 
sesungguhnya Allah 
berfirman: Ia (demam) 
adalah api-Ku yang Aku 
timpakan kepada hamba- 
Ku yang mukmin di 
dunia sebagai pengganti 
bagiannya dari api 
neraka di Akhirat'." 


3462 


^jlA-Jojlc. ^jc. *LijI ^jc. "oj^c- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya demam 
itu (berasal) dari 
hembusan panas neraka 
Jahannam, maka 
dinginkanlah ia dengan 
air." 


3463 


^''^ a rejB qm ^ \\ 'a.'', /i: 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
bersabda: 'Sesungguhnya 
demam yang menyengat 
itu (berasal) dari 
hembusan neraka 
Jahannam, maka 
dinginkanlah ia dengan 
air." 


3464 


jjaj (jj Ai\ .lic (jj lla a 

(j^^JJ^lA (jj IjM-fc*! (jC- cl^^)*" 1 ) 

(jj ^al j (jc 4c-lij (jj 4jUc (jc 
qa u aa SI (JjSj ^i^J ^J'' 

( _ s lc ?.LalLj Ia jj^jll - ^ f 
'" 'J J"' '" ' (J' 0 ' jl""' j'' 
(jatlll AJI (jatlll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mush'ab 
bin Miqdam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Israil] dari [Sa'id 
bin Masruq] dari 
['Abayah bin Rifa'ah] 
dari [Rafi' bin Khadij] 
dia berkata, "Saya 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Demam berasal dari 
hembusan neraka 
Jahannam, maka 
dinginkanlah dengan 
air." Kemudian beliau 
datang menemui anak 
laki-laki 'Ammar dan 
berdo'a: "Hilangkanlah 
rasa sakit wahai Rabb 
manusia, Dzat yang 
disembah manusia." 


3465 


(jj ^al t^lA (jUtuluJ (jj &AJC- 
(jt jAlill Clljj A-aiali (jc oj^)C 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(Jll alLij 2jl (^glla <^-f^l 

(j^ L^jI Jlij «.LalLj Ia j^_[>jI 


kami ['Abdah bin 
Sulaiman] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Fatimah binti Al 
Mundzir] dari [Asma 
binti Abu Bakar], bahwa 
di datangkan kepadanya 
seorang wanita yang 
menderita sakit demam, 
ia lantas memerintahkan 
supaya di ambilkan air, 
lalu ia menyemburkan 
pada bagian dada wanita 
tersebut. Kemudian dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya demam 
berasal dari hembusan 
neraka Jahannam." 


3466 


' ala /jj j^j ^ «1 1 n ul^a 

(jC- \l» lu (jt ^jlt^l ^JC- UjJla. 

Atll m''^* Juli (J J^J rjl!jJj4 
(j-o __y£ ^ aa 11 £jis ^Iujj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Salamah Yahya bin 
Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] dari 
[Sa'id] dari [Qatadah] 
dari [Al Hasan] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sakit demam 
itu berasal dari 
hembusan neraka 
Jahannam, maka 
hilangkanlah ia dari 
kalian dengan air 
dingin." 


3467 


(jj jUaa. Uj Jla. j^Ah. (jj J^jjoiI 
^jc. j^j-aC. ^jj aa ^ ^jc. Aa\h\ 

jj (JIS ^luij 4jlc. illl ^jlLa lsQ\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Aswad bin Amir] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Muhammad bin 'Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 'Sekiranya ada 
sesuatu yang lebih baik 
yang dapat kalian 
gunakan untuk 
pengobatan, maka itu 
adalah hijamah 
(bekam)." 


3468 


J^^aLa^aJI ,_]c i aj Hj la 

^ V] 6? ^ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin Ar 
Rabi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin 
Manshur] dari ['Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika malam aku 
diisra v kan, maka 
tidaklah aku melewati 
seorang malaikat pun 
kecuali semuanya 
berkata kepadaku: 
'Wahai Muhammad 
hendaknya kamu 
berbekam'." 


3469 


— 7T~ — — ^ u r T' — i 

iil ^jij-a ^1 (U jjuJJ (JlaJla (jJ-JC- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami ['Abbad bin 
Manshur] dari ['Ikrimah] 
dari [Ibnu 'Abbas] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik hamba 
adalah tukang bekam, 
(karena dengannya) 
dapat menghilangkan 
darah kotor, 
meringankan tulang 
punggung dan 
memperjelas 
pandangan." 


3470 


di» ttAJi a 1J 1 " (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallis] telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin Sulaim] 
saya mendengar [Anas 
bin Malik] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah aku 
melewati seorang 
malaikat ketika malam 
aku di isra v kan kecuali 
mereka berkata: 'Wahai 
Muhammad, perintahkan 
umatmu untuk 
berbekam'." 


3471 


Al)) ^jli-a AUl J JJ^J Clljjll IljiI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] bahwa 
Ummu Salamah isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam minta izin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
berbekam. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan Abu 
Thaibah untuk 
membekamnya." Jabir 
menjelaskan, "Aku kira 
Abu Thaibah adalah 
saudara laki-laki 
sepersusuan Ummu 
Salamah atau seorang 
anak yang belum 
baligh." 


3472 


2 iatr. ,1 j° 2 iatik V; 'w JSi i 
^^eVI (jia/)JI ^- ("w«l« (Jli 
<Uikj (jjl Atll -lic- l"w«in (Jls 

Jaijijg j»^)^Ja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] telah 

menceritakan kepadaku 
[Alqamah bin Abu 
Alqamah] dia berkata; 
saya mendengar 
[Abdurrahman Al A'raj] 
berkata; saya mendengar 
[Abdullah bin Buhainah] 
berkata, "Ketika sedang 
ihram Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukan 
bekam pada kepalanya, 
di Lahyi Jamal (nama 
tempat)." 


3473 


\c. \ 'w ^ l n ^jj ^j^jj^j 1 V* 'w 
^jC. t al ^ , nNf 1 H >n ^jc. ^jg aba 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(JaISJIj (jjc.ii.Vl «Lala-aj ^'»J 


kami [Ali bin Mushir] 
dari [Sa'd Al IskafJ dari 
[Al Asbagh bin 
Nubatah] dari [Ali] dia 
berkata, "Jibril turun 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
membekam beliau di 
kedua bahunya dan di 
atas punggung dekat 
leher." 


3474 


i iu^i4.\l 'l (j' * ^ 

g _j^=>. (jJ JJ J^- 5^ J 
u^'^* t^j^l (jLuljl (jC oJlljS (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abu Al Khashib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Jarir 
bin Hazim] dari 
[Qatadah] dari [Anas], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
berbekam pada kedua 
bahunya dan bagian atas 
punggung dekat leher." 


3475 


«i (j i ll-v i l VvW 
«liui (ji . S 1 1 j ll IVvl-v ' 

( j| (jc. (jc. (jljjJ (jjl 

i-v'i-vi(jlS i\i,.jrii\r. a"\\\ 

(j-o (J jijj Ajii£ (jJJj AiilA (_5-lc 

fr^iJ ft^A? CSj'-^J V U' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Tsauban] 
dari [Ayahnya] dari 
[Abu Kabsyah Al 
Anmari] dia 
menceritakan, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berbekam di 
bagian kepalanya dan 
kedua pundaknya, lalu 
beliau bersabda: 
"Barangsiapa 
mengalirkan darah dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







daerah ini, maka dia 
tidak akan mendapatkan 
bahaya atau penyakit 
jika dia tidak berobat 
dengan sesuatu yang 
lain." 


3476 


AjIc idll ( _ s Jj-a (^^Jill (j' LT^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Tharif] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Sufyan] dari 
[Jabir], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terjatuh dari 
kudanya dan menimpa 
batang pohon kurma 
hingga kaki beliau 
berdarah." Waki' 
berkata, "Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membekam 
kakinya yang memar." 


3477 


1 ^ 'w Imjoi (jj ^ i i u 1 '** la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Mathar] dari [Zakaria 
bin Maisarah] dari [An 
Nahhas bin Qahm] dari 
[Anas bin Malik], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
ingin berbekam maka 
pilihlah tanggal tujuh 
belas atau sembilan 
belas atau dua puluh 
satu, dan janganlah salah 
seorang dari kalian 
mengeluarkan darah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



^ilj Ulll ^aC (jjl (jC ^ilj (jC 
UaLa^a J (jjiAilla ^Jl ^ £i±i 

auI J jj^j (^j^ I _JJ» ■ 

(JjJal (JJjJI LS^ * '"^ ^ 

(Jaili ^ji jjj Afij^J 

I jilidi J ^JJllA^Jl ^Jj 

^jj | j^-^.'^ I j U^^j A^VI ^Jf.J 

<eill i$l AjU (jjiiVI 

^jJ VI t>ajJ Vj «ha* j-^JJ V 
e UujY*1 ALI jl 



yang banyak hingga 
dapat membunuhnya." 



3478 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Mathar] dari [Al Hasan 
bin Abu Ja'far] dari 
[Muhammad bin 
Juhadah] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata, 
"Wahai Nafi' darahku 
telah bergelegak, maka 
carikanlah untukku 
seorang tukang bekam, 
jika bisa maka carilah 
teman sebaya dan jangan 
yang sudah tua atau anak 
kecil, sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berbekam di waktu 
pagi sangatlah bagus, 
sebab di dalamnya 
terkandung obat dan 
keberkahan, menambah 
kekuatan akal dan 
hafalan, maka 
berbekamlah kalian 
dengan mengharap 
keberkahan dari Allah 
pada hari kamis, dan 
hindarilah berbekam 
pada hari rabu, hari 
jum'at, hari sabtu dan 
minggu. Dan 
berbekamlah pada hari 
senin dan selasa, 
sesungguhnya hari senin 
dan selasa adalah hari di 
mana Allah 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



menyembuhkan Ayyub 
dari bala v yang di 
timpakan pada hari rabu. 
Sungguh tidaklah 
penyakit lepra dan kusta 
muncul kecuali pada hari 
rabu atau malam rabu." 



3479 



^iLa Aill (J^juj^j dia a i " ^)-aC. ^jjl 
^ ala-aJl JjSj allaj 4jle iil 

LS* (JT*J CP*' L^O^C5^ 

jjj iiaaJI ^ A) jjj (Jaili 



^JJJ Clliulll jijJj 

f\jLij$\ ^jj S ^1 ^ ■* IjjUa Ij 
i^JI 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
'Ishmah] dari [Sa'id bin 
Maimun] dari [Nafi'] dia 
berkata, " [Ibnu Umar] 
berkata, "Wahai Nafi', 
darahku telah 
bergelegak, maka 
carikanlah untukku 
seorang tukang bekam, 
jika bisa carilah yang 
teman sebaya, jangan 
yang tua atau anak 
kecil." Nafi' berkata, 
"Ibnu Umar berkata, 
"Sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berbekam di waktu 
pagi sangatlah bagus, 
sebab akan menambah 
kekuatan otak dan 
hafalan. Maka 
barangsiapa ingin 
berbekam, berbekamlah 
pada hari kamis atas 
nama Allah, dan 
hindarilah berbekam 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







pada hari Jum'at, hari 
Sabtu dan Minggu. Dan 
berbekamlah pada hari 
Senin dan Selasa, 
sesungguhnya hari Senin 
dan Selasa adalah hari di 
mana Allah 

menyembuhkan Ayyub 
dari bala v yang di 
timpakan pada hari 
Rabu. Sungguh tidaklah 
penyakit lepra dan kusta 
muncul kecuali pada hari 
Rabu atau malam Rabu." 


3480 


— i, — r* - E — ~ — B t* — — 

Lii la Ajlui ^\ (jj LL> la 

(jc CLnl (jt 4jle (jjl (J j» « l n! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] dari [Laits] 
dari [Mujahid] dari 
[ Aqqar bin Mughirah] 
dari [Ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
melakukan pengobatan 
dengan cara membakar 
diri dengan besi atau 
meminta di ruqyah 
(mantera-mantera), 
maka dia tidak memiliki 
rasa tawakkal." 


3481 


~< Hlla £9lj (jJ jjit UjAa. 
^j^ aa 11 ^)C. jjj^aji ^c. 
Injili gli-aaJI pj jljie. (jC. 

y j i-iiu] u« <-)°,j';<u * <\i jr. 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Rafi'] telah menceritakan 
kepada kami [Husyaim] 
dari [Manshur] dan 
[Yunus] dari [Al Hasan] 
dari [Tmran bin Al 
Hushain] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







melarang berobat 
dengan (cara) membakar 
diri dengan besi namun 
kemudian aku 
melakukannya, maka 
aku tidak beruntung dan 
tidak juga berhasil." 


3482 


^1 ^jc. J-J4a- tjJ 1^» ' " tjc- 

^LjJ 4jfl j ^AAJ A J '*^' J A "f- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Syuja'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Salim Al Afthas] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata, "Penyembahan 
itu dengan tiga cara; 
minum madu, 
pembelahan dengan 
berbekam dan dengan 
kay, dan aku larang 
ummatku untuk 
melakukan kay." 


3483 


s — ~ f — 5-9 8 T 5 — 

lxa « 1 Vi w "^ll jLij (jJ AiaJij 
j ^ 4 w l'ji 1 11 la j-iic- j°» 7- (jj 

UjJla (J_; 'a l7i (jj j' laill Hlla 

La j ^ ia 3 (^g-aC Ajeau»UJ|1 l^jVI 

1*1 "i-i. 1 1 g 1 1 .* 4 1 1 'm M^ji* i<j il 

jA j Sjl (jJ .H ini (j! (jjjlill 

o.la.1 Ajal (Jj3 /\« &a < 

i = ? >-'>->'' • * < 
Aajjlll AJ (JLaj 4ila. ^ 

jjji 4 'i 1 0 ^V, r j 4 Mr. jdll ^ L a 

(jc ^ai itil (jjljii j j^jlj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin 
Basysyar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] -yaitu Ghundar- 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah]. 
(Dari jalur lain 
disebutkan); Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Sa'id 
Ad Darimi] telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadir bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




Syumail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdurrahman bin Sa'd 
bin Zurarah Al Anshari] 
dan pamanku [Yahya] 
telah mendengarnya - 
dan tidak aku jumpai 
seorang lelaki dari kami 
yang menyerupainya- 
dia menceritakan kepada 
orang-orang bahwa 
As'ad bin Zurarah, 
kakeknya Muhammad 
dari pihak ibu, tertimpa 
sakit di tenggorokannya 
yang biasa di sebut 
dengan radang 
tenggorokan. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku akan 

menyampaikan." Atau, 
"Mengemukakan alasan 
kepada Abu Umamah." 
Maka dia mengobatinya 
dengan cara 

menempelkan besi panas 
kepadanya hingga 
meninggal, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kematian yang buruk 
bagi orang Yahudi. 
Mereka berkata, 
'Bukanlah seharusnya ia 
membayar diat atas 
saudaranya! Padahal aku 
tidak memiliki 
kekuasaan apapun atas 
dirinya atau atas diriku 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sedikitpun." 


3484 


lxaJa Uliik «ilj (jj j^at ulla 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Rafi'] telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Ubaid 
At Thanafisi] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Sufyan] dari [Jabir] dia 
berkata, "Ubay bin Ka'b 
tengah menderita sakit, 
lantas Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendatangkan seorang 
tabib untuknya, 
kemudian tabib itu 
mengobatinya dengan 
membakarkan besi panas 
di alisnya." 


3485 


cs - ^ o'" 3 ' " o 1 - ^j^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abu Al Khashib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir bin 
Abdullah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengobati Sa'd bin 
Mu'adz dengan 
menggunakan besi panas 
pada alisnya hingga dua 
kali." 


3486 


jjl i'ir. Vil-v ,.^ilr. jil IVil-v 
(J' ^JLui t"l»«ui lilLall (jj 

°' ' ' s ** i' ° > a' - 

^ T ^ i\l i AajVI-J ^aS-lic. 

J» ulll ' " '.' 'J J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Salamah Yahya bin 
Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] telah 
menceritakan kepadaku 
[Utsman bin Abdul 
Malik] dia berkata; saya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mendengar [Salim bin 
Abdullah] menceritakan 
dari [Ayahnya] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaknya kalian 
menggunakan itsmid 
(semacam tumbuhan 
untuk celak), 
sesungguhnya ia dapat 
memperjelas penglihatan 
dan menumbuhkan bulu 
mata." 


3487 


(jc. (jLajLuj (jj a 

jj S ^ jc. -lmja ^jj (JjjlauiI 

i"i»«uill3 jjli. (jc. j iMI 

iliuj Ajlc AUl ^U.-i Ai)l (J JJJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Isma'il 
bin Muslim] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] 
dia berkata, "Saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaknya kalian 
menggunakan itsmid 
(semacam tumbuhan 
untuk celak), 
sesungguhnya ia dapat 
memperjelas penglihatan 
dan menumbuhkan bulu 
mata." 


3488 


jjc. (jUiui (jc. ^51 (Jj ^jikj 
(jjl JC. (jj 'l)* m (jC. g 
2jl ^jii-a J JJ-aj (Jlllli (_>uUC. 
JUj'VI ISjlaji) jlk ^Ljij Ajic. 
^aLjuill ^ n ^ j ^ ^ 1 ^jl^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Sufyan] dari [Ibnu 
Khutsaim] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
celak kalian adalah 
itsmid (semacam 
tumbuhan), sebab ia 
dapata memperjelas 
penglihatan dan 
menumbuhkan bulu 
mata." 


3489 


cs^' (j? J-p^ r?*** uri' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Ash Shabah] dari [Tsaur 
bin Yazid] dari [Hushain 
Al Himyari] dari [Abu 
Sa'd Al Khair] dari [Abu 
Hurairah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memakai 
celak, maka hendaknya 
dengan bilangan yang 
ganjil, barangsiapa 
melakukannya maka dia 
telah berbuat baik dan 
barangsiapa tidak 
melakukannya, maka 
tidak ada dosa baginya." 


3490 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Abbad bin 
Manshur] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam memiliki 
tempat celak, dan beliau 
bercelak darinya tiga 
kali di tiap-tiap 
matanya." 


3491 


Ujik Ajjii ^1 (jj ^}5Lj jjl Ujik 
IjIajI 4 a3 l u (jj jUo^. 1 n ^jUe. 

A-a^ic. jc. (jj ^ILojoi 
(jj (JjUa (jc ^-ajl^kll JjIj 

IjUc- 1 LiiJa jL jl Alll (J JJJJ 
V/ (Jlii t^ia in'il la. j. 
4_i o lj| i'iB 4 i»-sl^)3 

213 Ajilj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Simak bin Harb] 
dari [ Alqamah bin Wa v il 
Al Hadlrami] dari 
[Thariq bin Suwaid Al 
Hadlrami] dia berkata; 
saya berkata, "Wahai 
Rasulullah, di negeri 
kami banyak perasan 
anggur, apakah kami 
boleh meminumnya?" 
beliau menjawab: 
"Tidak." Aku lalu 
berkata, "Kami 
memakainya untuk 
menyembuhkan orang 
sakit! " Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya perasan 
anggur itu bukanlah 
penyembuh (obat), 
namun ia adalah 
penyakit." 


3492 


jjj (jj jjjC (jj laa^a 1 11 la 
^Jc- 1 « « ^ (_gAi^ll (jia/)JI 
jl aJJ i " (jj -iULui Uiiik CIijIj jj 
jc. dj jUJI jc Jjalil ^1 (jc 

(3 j^j djlallj Aic 'A\ t. ^ic 

Jji. ^ilulj Ajlc Atll ( _ s i-=> <&l 

jijiii pijiii 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Ubaid 
bin 'Utbah bin 
Abdurrahman Al Kindi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Tsabit] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Sa'ad bin 
Sulaiman] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Harits] 
dari [Ali Radiyallahu 
'anhu] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
obat adalah Al-Qur'an." 


3493 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Hubbab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Fa v id] bekas 
budak 'Ubaidullah bin 
Ali bin Abu Rafi', telah 
menceritakan kepadaku 
mantan budakku 
['Ubaidullah] telah 
menceritakan kepadaku 
nenekku [Salma Ummu 
Rafi'] mantan budak 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dia 
berkata, "Apabila 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam terluka 
atau terkena koreng, 
maka beliau 
memolesinya dengan 
inai." 


3494 


T' ^ (jr^" ' ^ Ijju^ 

1 jlaia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 
dari [Anas], bahwa 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sekelompok orang dari 
penduduk 'Urainah 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan singgah di 
kota Madinah (beberapa 
saat), maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Jika 
kalian pergi ke tempat 
unta-unta kami, maka 
minumlah susu dan air 
kencingnya.' Dan 
mereka pun 
melakukannya." 


3495 


j g — S - ^-" 1 — 71 ^ p — -r ^ 

^-"9 Cs^' L^ 1 ' ^ 'j-SJ^* tlW AL« 

o jiaila gUlaSl lili fllii 

j« 1 g , Ml f , Ml ^.^jjj 4 ifl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Ibnu Abu Dzi v b] 
dari [Sa'id bin Khalid] 
dari [Abu Salamah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Sa'id], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pada salah 
satu sayap lalat itu 
mengandung racun dan 
yang satunya lagi 
mengandung obat, oleh 
karenanya apabila dia 
jatuh pada makanan 
maka benamkanlah ia ke 
dalamnya, sesungguhnya 
ia mendahulukan racun 
dan mengakhirkan 
penawarnya." 


3496 


a \ . n 1 V' 'w ^ '^ ■ m ^jj ,l]^axjj t V' ^ ^ 

^jC. aLoLO (jj <±ic. ^jC. .lila. (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





,J jll AA.j]=li1 p <ua 
»Uui £u ^ 'f 


kami [Muslim bin 
Khalid] dari [TJtbah bin 
Muslim] dari ['Ubaid bin 
Hunain] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Apabila 
seekor lalat terjatuh ke 
dalam minuman kalian, 
hendaknya ia 
mencelupkan ke dalam 
minuman tersebut 
kemudian 
membuangnya, 
sesungguhnya pada 
salah satu sayapnya 
terdapat penyakit dan 
pada sayap lainnya 
terdapat penawarnya." 


3497 


jjaj ^ Al)! jjc- ^jj jjaa < 

jjt (jc AiA ^jj (jt ^jjjiic 
^iLij Ajit iill ( _ s i-a ts4^^ U* S J. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Mu'awiyah bin Hisyam] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Ammar 
bin Ruzaiq] dari 
[Abdullah bin Isa] dari 
[Umayyah bin Hind] 
dari [Abdullah bin Amir 
bin Rabi'ah] dari 
[Ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Penyakit 'ain 
itu benar adanya." 


3498 


^ jj^iJI (jc. AjIc (jjl (3jT ti \ nl 
(^Jl tjc j V* Oi ^ jUiai (jc. 
Mil ^Sla <Ull J jjjjj JlaJll ojJjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jJ*JI Ajic. 


kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Jurairi] dari 
[Mudlarib bin Hazn] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Ain itu benar adanya." 


3499 


^a-ii UjAk jLuU (jj ^aa < UliAk 
t_uA j \ 'n ^ ^ "-O'* - ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hisyam Al 
Mahzumi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Abu Waqid] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Mintalah 
perlindungan kepada 
Allah, karena 
sesungguhnya 'ain itu 
benar adanya." 


3500 


^ CP- 1$ jAjll (j^ 

ji\U L 0 l'l-v Q \ (Jg i,, jj 1 5 i! 

t 'o iW jj i (J j .,i i 5 * i ij jj i j^lr. 

jl j»l dJLaa J mi» 3 jA j 

Aj iaJ (jl CllJ Loi Si a lla 
Ajlc. Atll ^ji-a (^ull Aj L jH 

ui lil p! Aj (3^3 aiulj 
(jj ^olc- Injili Aj [j^Ja^jj (ji (Jli 

A Ja «J La Aja.1 jj^i la 1 <_jlj WJ 

p aSjjIIj aJ ^iila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Umamah bin Sahi bin 
Hunaifj dia berkata, 
"Amir bin Rabi'ah 
melintasi Sahi bin 
Hunaif yang sedang 
mandi, lalu dia berkata, 
"Aku tidak pernah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



melihat seperti hari ini 
dan tidak ada kulit yang 
di sembunyikan." Maka 
tidak lama kemudian 
Sahi bin Hunaif pun 
pingsan. Kemudian ia di 
bawa ke hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan di katakan 
kepada beliau, "Sahi 
pingsan! " Beliau pun 
bertanya: "Siapakah 
yang menyerangnya?" 
Mereka menjawab, 
'"Amirbin Rabi'ah." 
Beliau bersabda: "Atas 
perkara apa seseorang 
dari kalian menyakiti 
saudaranya? Jika salah 
seorang dari kalian 
melihat sesuatu yang 
menakjubkan dari 
saudaranya, maka 
hendaknya ia 
mendo'akan keberkahan 
padanya." Kemudian 
beliau meminta air dan 
memerintahkan Amir 
untuk berwudlu, maka 
Amir lantas membasuh 
muka dan kedua 
tangannya sampai siku, 
kedua mata kaki dan apa 
yang ada di dalam 
bajunya. Setelah itu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan untuk 
menyiram Sahi (dengan 
bekas air wudlu Amir)." 
[Sufyan] berkata; 
[Ma'mar] berkata dari 
[Az Zuhri], "Beliau 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







memerintahkan supaya 
menuangkan tempat air 
tersebut dari belakang 
tubuh 'Amir." 


3501 


LuJLa Ajaij ^\ (jj ^)5sj lijja 
(jj j^jjac (jc 4jjjc (jj (jLiaLj 
(jc ^)-alc. (jj OJ^)C (jt jLuj 
CiMlll yjjll 4cllj (jj jijjjc. 

Ls ll (jj (J JJulJ Lj »1 «Ini 
jjiall (jjjLui i^gjji (jlS jls ^aij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyinah] dari [Amru bin 
Dinar] dari ['Urwah bin 
Amir] dari ['Ubaid bin 
Rifa'ah Az Zuraqi] dia 
berkata, 'Asma berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
anak-anak Ja'far tertimpa 
penyakit 'ain, maka 
ruqyahlah mereka! " 
Beliau menjawab: "Ya. 
Jika ada sesuatu yang 
mendahului takdir, maka 
'ain lah yang 
mendahuluinya." 


3502 


Lu la Ajlki ^1 (jj Lu la 
(jc. JUC (jc. (jLajluj (jj ^auoi 
<J (j£. r^aj ^1 (ji <^J^>i]l 
Atll ^j-lj-a (J J^J (j^^ \j» "i 
(jL^JI (jiC (j-a ^^5*J-J ^-^J <Llic 
Clil jj Lala (_>ujV 1 (jlC 1 
La *21jJj LaAAi.1 jujsjjLaJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Sulaiman] dari [Abbad] 
dari [Al Jurairi] dari 
[Abu Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berlindung dari mata Jin 
dan manusia, tatkala 
turun surat 

Mu'awidzatain, beliau 
mengambilnya dan 
meninggalkan yang 
lainnya." 


3503 


^j* tti^j (jLiiuj (jc ^j^j Lu 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jj AUl Ijt (jt JLk (jj \1T a (jt 
( _ s lLa ^jiill (jl<2ijlt (jt jliii 
£^3 j'i l n'i (jl lA^-ol illuj Ajlc. Atll 
(jjill (j-a 


Abu Al Khashib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dan [Mis'ar] 
dari [Ma'bad bin Khalid] 
dari [Abdullah bin 
Syadad] dari [Aisyah], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan 
kepadanya untuk 
meruqyah dari penyakit 
'ain." 


3504 


= • Ji {• >a - , , 
jjaj (jj aUI .Mc (jj lita^a i " la 

^1 (jt (jLajlui (jj (ja i "j lil ia 

(jC. tjjLaa (jC. ^ jljll jiia. 

(Jjjjj (Jlalla oAjjj (jt .* i» l'MI 

A-ft^. jl (jit (j-a VI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Sulaiman] dari [Abu 
Ja'far Ar Razi] dari 
[Hushain] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Buraidah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak diperbolehkan 
ruqyah kecuali dari 
penyakit 'ain atau 
sengatan kalajengking." 


3505 


ijjJLa Ajaij (jj ^)SLj _&jl Ijlla 
(jj laa < (jt (jjijjJll (jj <d)l ^Jt 
(jlA^iJi (jj ^}5Lj ^jjl (jt ojLat 
j»)^ <_5-ij ^1 (JJijl CllAJ oilLk 
C5 iLa "jS1| tllpla. <l}tlLjl 

4»lit 1 " ) i 3 alAJJ^J 4-lit Aiil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari [Muhammad 
bin 'Umarah] dari [Abu 
Bakar bin Muhammad] 
bahwa [Khalidah binti 
Anas Ummu bani Hazm 
As Sa'idi] datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam, dia meminta 
pertimbangan kepada 
beliau untuk diruqyah, 
maka beliau 
memerintahkan terapi 
dengan ruqyah." 


3506 


i iii^i-^U il jji 1 \r_ l'i'il-v 

(jc (jUain ^1 (jc (ji-acVI 
(ja ' " lu 3a 1 (jlfilla 

(jj JJ^C (Jl JUj jlLaj^l 
iliij AjIc iill (J ^a^J 

U 1 jJua s^jli ^jSjll (jc ia 
(jc ■ - 'j » j ia <J jj^ij 
Jlia A-aAJI (j-? Ljjj <Jij5l 

lA ^jJagia (^ic 1 ^jjja^jc 1 

oiA si^j (juU V tJlaa aAIc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abu Al Khashib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Isa] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Sufyan] dari 
[Jabir] dia berkata, 
"Kaum Anshar ada satu 
keluarga yang dipanggil 
dengan keluarga Amru 
bin Hazm, mereka sering 
meruqyah (jampi-jampi) 
dari penyakit humah 
(racun yang di akibatkan 
oleh sengatan 
kalajengking), padahal 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
melarang jampi-jampi, 
maka mereka 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya anda telah 
melarang untuk 
meruqyah, dan kami 
sering melakukan 
ruqyah dari penyakit 
humah." Maka beliau 
bersabda: "Tunjukkanlah 
(ruqyahmu) kepadaku." 
Mereka pun 

membacakannya kepada 
beliau, dan beliau 
bersabda: "Tidak apa 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dengan ini, karena 
bacaan ini termasuk dari 
sesuatu yang dapat 
menguatkan." 


3507 


ijjJLa Ai\ Ajc (jj i^uc. 
(jc (jLikwj ^al2oA (jj AjjULa 
(jj AjC (jj ■ JJ (jC ^u-alc 
^jlLa ^ J Ml (jl m il (jc CLljLkJI 
Aj3^)1I («i (j^ai.j jilujj AjIc iill 
4,l«')ll j (jjill j (j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdah bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Ashim] dari [Yusuf bin 
Abdullah bin Al Harits] 
dari [Anas], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
keringanan dalam 
ruqyah (jampi-jampi) 
dari penyakit humah 
(racun yang di akibatkan 
oleh sengatan 
kalajengking) dan 
penyakit 'ain serta 
penyakit luka yang 
keluar dari rusuk." 


3508 


.iliA j 4jaij (j^-oic lil^a 
jjl Ujik ala /S^jjjJI (jj 
^jAIjjI (jc ojjiii (jc (_^aj^VI 
Aj-ojIc (jC J^ui^l (jC 

AjiJI (j« Aj3^)1I / «S aluij 4jIc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hannad bin As Sari] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Mughirah] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
keringanan dalam 
ruqyah karena sengatan 
ular dan kalajengking." 


3509 


LjjJLa ^l^-J (jJ (Jj» « i n! uJ^a 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jc (jc ^JLLa ^1 (jj (_JJg i n 
i&| ^giLa /L lili Jjia AjIjI |Ljj «S 

i—ijiic. <jc.il u!>la (jj aLoij AjIc. 
Jta jJ Ajj lil <Jlaa 4jJj1 «jj £ls 

'"'l aliLj i jC-l ( _ r uiil (jJa. 


kepada kami [Isma'il bin 
Bahram] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah Al 
Asyaja'i] dari [Sufyan] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata, "Seorang laki- 
laki di sengat 
kalajengking hingga ia 
tidak dapat tidur pada 
malam harinya, lantas 
dikatakan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Fulan telah 
di sengat kalajengking 
hingga ia tidak dapat 
tidur di mala harinya! " 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
menjelang sore harinya 
ia mengucapkan: 
A'UUDZU BIKA 
BIKALIMAATILAHIT 
TAAMMTI MIN 
SYARRI MAA 
KHALAQA (Aku 
berlindung dengan 
kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna dari 
kejahatan makhluk-Nya) 
', niscaya sengatan 
kalajengking tersebut 
tidak akan 
membahayakannya 
sampai pagi." 


3510 


(jj A=Jj]l -^c. lliak (jllc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





Ljj ^)il3 allaj 4-jIc illl 


menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Hakim] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Bakar bin Amru 
bin Hazm] dari [Amru 
bin Hazm] dia berkata, 
"Aku memperlihatkan 
gigitan ular kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau memerintahkan 
meruqyah." 


3511 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Abu Adi 
Dluha] dari [Masruq] 
dari [Aisyah] dia 
berkata, 'Apabila 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjenguk orang sakit, 
maka beliau akan 
mendo'akannya, beliau 
mengucapkan: 
"ADZHIBIL BA V SA 
RABBAN NAASI 
WASYFI ANTA ASY 
SYAFI LAA 
SYIFAA'A ILLA 
SYIFAA'UKA 
SYIFAA'AB LAA 
YUGHAADIRU 
SAQAMAN 
(Hilangkanlah kesusahan 
wahai Rabb manusia, 
sembuhkanlah, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sesungguhnya Engkau 
Maha Penyembuh, tidak 
ada kesembuhan selain 
kesembuhan dari-Mu, 
dengan kesembuhan 
yang tidak 

meninggalkan rasa sakit) 


3512 


UjJLa Aiiki (jJ ^£j uj.ja 
o jac (jc. 4jj .jjc (jc. (jLjiwj 
Atll ^ j "1 (jl<2ujlc (jc 
(J jL ULo (jlS ^iluj A_ilc. 

^tll ..>Ui w^J i 4*1 j« 

o * i\ 1 'u >i» i 2 o i j i t 'w >i j i 2 i jfi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdu Rabbih] dari 
[Amrah] dari [Aisyah], 
bahwa yang di bacakan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam buat orang 
yang sakit dengan 
ludahnya dan jemari 
beliau adalah: 
'BISMILLAHI 
TURBATU 
ARDLINAA 
BIRIIQATI 
BA'DLINAA 
LIYUSYFA 
SAQIIMUNAA BI 
IDZNI RABBINAA 
(Dengan nama Allah, 
debu tanah kami dengan 
kelembutan sebagian 
kami semoga sembuh 
orang yang sakit dari 
kami dengan izin Rabb 
kami) '." 


3513 


e — jTJ , 8 — T — T^T^ - 

^1 (jj la-j UJ la jfij _jjl LjjAk 

(jc lxa « (jj jjA j UJ la jjSj 

(jj ^aU (jc i iA (jj Ijc. 

^Jjll ^jlc. ClijaJll Aj| 

jjj ^Ijjj AjIc illl (^glila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





j^^jjik ai 

^jliJI lili allaj a!Ac 'Jh\ 

Ai\ ajsu i jC 1 auI g l aj (Ja j Ajlc 


kami [Zuhair bin 
Muhammad] dari [Yazid 
bin Khushaifah] dari 
['Amru bin Abdullah bin 
Ka'b] dari [Nafi' bin 
Jubair] dari ['Utsman bin 
Abu Al Ash Ats 
Tsaqafi] bahwa dia 
berkata, "Saya datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan (saat itu) 
saya menderita penyakit 
yang sangat 
menggangguku, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Letakkanlah 
tanganmu yang kanan di 
atasnya (anggota badan 
yang sakit) lalu 
ucapkanlah: 
'BISMILLAHI 
A'UUDZU BI 
'IZZATILLAH WA 
QUDRATIHI MIN 
SYARRI MAA AJIDU 
WA UHAADZIRU 
(Dengan nama Allah aku 
berlindung dengan 
keagungan Allah dan 
kekuasaan-Nya dari 
keburukan yang aku 
rasakan dan aku hindari) 
', hingga tujuh kali." 
Lalu saya mengucapkan 
do'a tersebut, maka 
(dengan itu) Allah 
menyembuhkanku. " 


3514 


Ijc. (jc- CLijIjll ^jc- LuSi. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal As Shawwaf] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





P(V>^ LP (j- 0 t ^j' ^ y-"».' (Jli 

(jjc j! ^uaj ^>*^ tj-* 

=3 S e S 'e*'* 

kajf 


kami ['Abdul Warits] 
dari [Abdul Aziz bin 
Shuhaib] dari [Abu 
Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id], bahwa Jibril 
datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata, 
"Wahai Muhammad, 
apakah kamu merasakan 
sakit?" beliau menjawab: 
"Ya, " Jibril lalu 
membaca, 
'BISMILLAHI 
ARQIIKA MIN KULLI 
SYAFIN YITDZIIKA 
MIN SYARRI KULLI 
NAFSIN AU AININ 
AU HASIDIN 
ALLAHU YASYFIIKA 
BISMILLAH ARQIIKA 
(Dengan nama Allah aku 
meruqyahmu dari segala 
sesuatu yang 
membuatmu sakit, dari 
kejahatan semua jiwa, 
atau 'ain, atau orang 
yang hasad, Allah akan 
menyembuhkanmu, 
dengan nama Allah aku 
meruqyahmu) '." 


3515 


(j-aLjll ^JC- liiii. Vla 

^ i'ir*. ^jj g , f*, /jl *a . h 1 jj w 

^1 (jc- *-;-1JjJ (jJ jlj j (jc <Ull 
Wi ^jJj-a ^J^l e^-^S ojjjA 

,'4 ,«.**,', iti)j '^iSjl ii| jlS 
dillilljll (j^s iSLa £.15 3^ o-" 


Felah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan [Hafsh 
bin Umar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ashim bin 
Ubaidullah] dari [Ziyad 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



bin Tsuwaib] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam datang 
menjengukku, beliau 
lalu bersabda kepadaku: 
"Apakah kamu mau aku 
ruqyah dengan ruqyah 
yang telah di ajarkan 
Jibril kepadaku?" aku 
lalu menjawab, "Demi 
ayah dan Ibuku, tentu ya 
Rasulullah." Beliau 
lantas membaca: 
'BISMILLAHI 
URQIIKA WALLAHU 
YASYFIIKA MIN 
KULLI DA V IN 
YITDZIIKA WA MIN 
SYARRINNAFFATSA 
TI FIL 'UQADI WA 
MIN SYARRI 
HAASIDIN IDZA 
HAS AD (Dengan nama 
Allah aku meruqyahmu, 
dan Allah-lah yang 
menyembuhkanmu dari 
setiap penyakit yang 
menimpamu, dari setiap 
kejahatan wanita-wanita 
tukang sihir yang 
menghembus pada 
buhul-buhul, dan dari 
kejahatan pendengki bila 
ia dengki).' Beliau 
mengucapkannya hingga 
tiga kali." 



3516 



uli* 

UJ la j ^ £j£ j I 'i i w j_^j|^xj]| 

(jC (jULya UjAa. Vla ^alt jjl 
^ i» . a ^c. (JtfrLa ^)C. j^j-a-Lo 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Sulaiman bin Hisyam Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




kami [Waki']. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Khallad Al Bahili] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



Amir] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dari [Minhal] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memohon 
perlindungan untuk 
Hasan dan Husain 
dengan mengucapkan: 
"UADZUKUMA BI 
KALIMATILLAH AT- 
TAAMMAH MIN 
KULLI SYAITHANIN 
WA HAAMMATIN 
WA MIN KULLI 
AININ LAAMMATIN 
(Aku memintakan 
perlindungan untuk 
kalian berdua dengan 
kalimat Allah yang 
sempurna, dari segala 
setan, binatang berbisa 
dan dari segala mata 
yang jahat/has ad) '. 
Kemudian beliau 
mengatakan: "Bapak 
kami, Ibrahim, selalu 
memohonkan 
perlindungan untuk 
Isma'il dan Ishaq." Atau 
beliau mengatakan: 
"Isma'il danYa'qub."Ini 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



adalah hadits riwayatnya 
Waki'. 



3517 



? ' o i * 'o f * -* V 8 

(Jiijiili ^jijj ij^j tSj? 

(jjl Ujik ^'»'■'■''11 ^aJA I Jjj (jj 
(jj ilA I Jj| (_5-j <^p9 («J 

j, * o" 'f e ~ ' * S * B * " * e 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Amir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim Al 
Asyhali] dari [Daud bin 
Hushain] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengajarkan doa kepada 
para sahabat dari 
penyakit deman dan 
semua penyakit, agar 
mereka mengucapkan: 
'BISMILLAHILKABIIR 
A'UUDZUBILLAHIL 
AZHIIM MIN SYARRI 
'IRQIN NAAR WA 
MIN SYARRIN NAAR 
(Dengan menyebut nama 
Allah yang Maha Besar, 
aku berlindung kepada 
Allah yang Maha Agung 
dari kejahatan penyakit 
na'ar (yang 

membangkang) dan dari 
kejahatan panasnya 
neraka) '." [Abu Amir] 
berkata, "Aku berbeda 
dengan orang-orang di 
dalam lafzad ini, 
menurutku, "Ya'ar." 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



kepada kami [Ibnu Abu 
Fudaik] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibrahim bin Ismail bin 
Abu Habibah Al 
Asyhali] dari [Dawud 
bin Al Hushain] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas, dan beliau 
bersabda: "Dari penyakit 
ya'ar." 



3518 



-G] jjio (jc. jU^jj (jjl (jc. ^1 
(Jla Alil ^1 (jj oJlli^ £aui 



^^ilill ^ jlr. (^jjI jl^. ^j^jA) 

3^ (j-? tSlja jl jil alu Jlla lilc. jj 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Ibnu Tsauban] dari 
[Umair] bahwa dia 
mendengar [Junadah bin 
Abu Umayyah] berkata; 
saya mendengar 
['Ubadah bin As Shamit] 
berkata, "Jibril Alaihis 
salam datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam saat beliau 
sedang sakit panas, lalu 
Jibril membaca: 
'BISMILLAHI 
ARQIIKA MIN KULLI 
SYAFIN YITDZIIKA 
WA MIN HASADI 
HAASIDIN WA MIN 
KULLI AININ 
ALLAHU YUSYFIIKA 
BISMILLAH ARQIIKA 
(Dengan nama Allah aku 
meruqyahmu dari segala 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sesuatu yang 
membuatmu sakit, dari 
setiap kedengkian 
pendengki dan dari 
setiap penyakit 'ain 
semoga Allah 
menyembuhkanmu) '." 


3519 


—Z — — j, — — 7 — p i , — 

Jjic j Ajlklu ^1 (jj l2j la 
cs^l (Js-^j cs^' (jj^ 1 (jJ 1 

Sjjc (jc tj j4> jll (jc (jjij! (jj 

illl (_5-lj-a A ."^ (jl<2ijlc (jc 
Aj3^1I ^ CLlijj (jl£ alLij 4jlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Maimun Ar 
Raqqi] dan [Sahi bin 
Abu Shal] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Malik 
bin Anas] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dari 
[Aisyah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meniupkan 
udara saat meruqyah." 


3520 


£j\S (J^Li ^1 (jj £]fr"> Ujik 

Qj j ^ (^ ullC (jj (jaJo UJ 
(jj ^uii IjjA^ (^ ia ] (jj La^i ^ 
(jj| (jc lillLi Ujik Vll J^C 
(j U ui ll C (jC fijjt (jC < ■ ua 

(jlS ^luij Ajic iill ^U^i (^jlll 

sjjj ^loil j ^ jIc S jal ' " ilS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sahi bin 
Abu Sahi] dia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'n bin 
Isa], (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Umar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Urwah] 
dari [Aisyah], bahwa 
jika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menderita sakit, maka 
beliau membaca do 'a 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



jC. (JjLaC-VI (jC (jj jlll 

LW C5#^i L^ - JJ^ 

e' , - a~' - „' a f ' £ 



untuk perlindungan bagi 
dirinya dan meniupkan 
udara, ketika sakitnya 
semakin parah, maka 
sayalah yang membaca 
untuk beliau dan 
mengusapkan dengan 
tangan beliau mengharap 
keberkahan." 



3521 



- - - 

t^Sj tliSa ljlA La Jlaa kla (^>ai 
<xJa3j 4jAka «j!.-* U j^ Ajj J 

di» a i n ii]^)2ij| (jC p Unti Alll 
alluj AjIc ii)! *&l (J J^J 

Sjjjllj ^ajlijllj t^jll (jj 
Uajj dia j-- (jjls ' " llj liljija 

<°V<<^ l^jjSj ISU «Jj 

ciuLoi ^ s j* 1^1 j 

(J Ajlli-aL (jxia AiiLaC- IjJ j 

jilujj AUl u ^ (J^J^J 

(jjiuij (jl jiki j lili I JJa. (jlS 

(jiljiij pLall i-^'ijr-. ,_i j;*^ ■ 
JjlLi V] Slli V yilill dai 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Muhammad Ar Raqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'ammar 
bin Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Bisyr] dari [Al A'masy] 
dari [Amru bin Murrah] 
dari [Yahya bin Al 
Jazzar] dari puteri 
saudarinya [Zainab] 
isterinya Abdullah, dari 
[Zainab] dia berkata, 
"Seorang wanita tua 
menemui kami hendak 
menjampi-jampi dari 
penyakit demam. Dan 
kami memiliki dipan 
yang panjang kaki- 
kakinya, dan apabila 
Abdullah hendak masuk 
maka ia akan berdehem 
dan bersuara. Suatu hari 
ia masuk, ketika wanita 
tua itu mendengar 
suaranya, maka ia 
bersembunyi. Kemudian 
Abdullah datang dan 
duduk di sampingku dan 
membelaiku, ternyata ia 
menyentuh suatu jahitan 
benang, maka dia 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



berkata, 'Apa ini? ' aku 
lalu menjawab, 'Jimat, di 
dalamnya terdapat 
jampi-jampiku untuk 
pengobatan penyakit 
demam." [Abdullah] lalu 
menariknya dengan 
paksa, kemudian ia 
putus dan membuangnya 
seraya berkata, 
"Sungguh saat ini 
keluarga Abdullah telah 
melakukan praktek 
kesyirikkan, saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya jampi- 
jampi, jimat dan pelet 
adalah syirik." Aku 
berkata, "Suatu hari aku 
keluar, lantas si fulan 
memandangiku hingga 
mataku selalu berair, 
jika mataku di jampi 
maka air matanya akan 
berhenti, namun jika 
tidak di jampi maka ia 
akan selalu berair." 
Abdullah berkata, "Itu 
adalah (perbuatan) setan, 
jika kamu mentaatinya 
maka setan akan 
meninggalkanmu, tapi 
jika kamu tidak 
mentaatinya maka ia 
akan menusuk matamu 
dengan jari-jarinya. 
Akan tetapi sekiranya 
kamu melakukan apa 
yang pernah di lakukan 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam maka itu akan 
lebih baik bagimu dan 
lebih layak mendapatkan 
kesembuhan, kamu 
mengguyur kedua 
matamu dengan air 
sambil membaca: 
'ADZHIBIL BA V SA 
RABBANNASI ISYFI 
ANTA SYAAFI LAA 
SYIFAA'A ILLA 
SYIFAA'UKA 
SYIFAA'AN LAA 
YUGHAADIRU 
SAQAMA 
(Hilangkanlah 
kesusahan, wahai Rabb 
manusia, sembuhkanlah. 
Sebab Engkaulah Maha 
penyembuh, yang tidak 
ada kesembuhan 
melainkan kesembuhan 
dari-Mu, kesembuhan 
yang tidak 

meninggalkan rasa sakit) 


3522 


i n, il /ji 'k 1 '*Ni 
<jAl3ll (j-o ajlA (Jls AllaJl ajlA La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abu Al Khashib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Mubarak] dari [Al 
Hasan] dari [Tmran bin 
Al Hushain], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat gelang 
dari kuningan di tangan 
seorang laki-laki, maka 
beliau bertanya: 
'Apakah maksud dari 
gelang ini?" laki-laki itu 
menjawab, "Ini adalah 
wahinah." Beliau 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



bersabda: "Lepaslah, 
karena jimat itu tidak 
akan menambahmu 
melainkan 
kesengsaraan." 



3523 



j-o *Gaxll SjAi cs-'O J 4uic. 

I j& (jl .aiil J j^j «ilillla 
^jjU ?.Lo (ja t-lg^i uiJ^ pjjij 

oli j"-^ iaaj (Jtn*^ c-Loj 

J CluA j jl dilaa Si jill Cluala 
(jjUlI J jisa£ jJ iUic dJic. j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Yazid 
bin Abu Ziyad] dari 
[Sulaiman bin Amru Al 
Ahwash] dari [Ummu 
Jundab] dia berkata, 
"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melempar 
jumrah aqabah dari 
tengah lembah pada hari 
Idul Adlha (hari 
penyembelihan) 
kemudian pergi, 
sedangkan seorang 
wanita dari Khats'am 
bersama bayinya yang 
menderita sakit tuna 
wicara mengikuti beliau, 
wanita itu berkata, 
"Wahai Rasulullah, ini 
adalah anakku dan 
keluargaku yang masih 
tersisa, dia menderita 
sakit tuna wicara." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Berikanlah 
air untukku." Lantas di 
bawakanlah air untuk 
beliau, beliau lalu 
mencuci kedua 
tangannya dan 
berkumur-kumur, 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kemudian beliau 
memberikan kepada 
wanita itu seraya 
bersabda: "Berilah ia 
minum dan tuangkanlah 
kepadanya sambil 
meminta kesembuhan 
kepada Allah." Ummu 
Jundub berkata, "Maka 
aku menjumpai wanita 
itu dan berkata, "Jika 
berkenan, berikanlah 
kepadaku sedikit 
darinya?" Dia 
menjawab, "Air ini 
hanya untuk orang yang 
tertimpa musibah seperti 
ini." Ummu Jundub 
berkata, "Kemudian aku 
bertemu lagi setelah 
lewat satu tahun dan aku 
menanyakan perihal 
anaknya, maka dia 
menjawab, "Ia telah 
sembuh dan cerdas 
akalnya, tidak seperti 
kecerdasan otak orang 
yang lain." 


3524 


Aj-ojIc. (jc. A-ijI ^jc. "oj^c- 

jj „ ^"t'l 4 tl « /jiTioLU ,r-\ (Jlai 

2 l-v 'l» 1 1 Ih^llj J.^llll 

4 'i \ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abdah bin 
Sulaiman] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan untuk 
membunuh ular Dzuth 
thufain (ular yang 
punggungnya terdapat 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dua garis putih), sebab ia 
dapat membutakan 
pandangan mata dan 
membahayakan 
kandungan, yaitu ular 
yang sangat berbahaya." 


3525 


^J^A\ (jj j^aC. (jj Aa^I Ijj ^ 
^llLj (jC. < ■ (jjl (jC. ^jjlJjJ 

l S\\ i j'!°V'j jV'r,oU\l l\ ljV;5l3 

jjl Uai.nj jjli.i^'ili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Amru bin As Sarh] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim] dari 
[Ayahnya], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bunuhlah 
ular, bunuhlah Dzuth 
thufain (ular yang 
punggungnya terdapat 
dua garis putih) dan al 
Abtar (sejenis ular yang 
berekor pendek atau 
terpotong), karena 
keduanya dapat merusak 
pandangan mata dan 
menggugurkan 
kandungan." 


3526 


j-i^ij ju Aiil -Ijc ^ < ijjJLa 
^ (jc. /jLaIL^ (jj a^jc- iL la 

2*1 (^i-a (jl^Jll 'ojJjA 
(jlaa 11 (Jlill A Ja «J ^Ij^j AjIc- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyukai 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







ucapan yang baik dan 
membenci thiyarah 
(menganggap sial ketika 
melihat burung atau 
yang semisalnya)." 


3527 


(jC 4 J» ui LjUjl (jjjlA (jj jj 
^jiLa Jlalll (jjjl (jc. Sj\j3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas] dia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
""Tidak ada Adwadan 
Thiyarah, namun yang 
aku sukai adalah ucapan 
yang bagus." 


3528 


Ijllk Ajjii ^1 (jj ^}5Lj jjl Ujik 
(jC. 4 a jC (jl Ifl i u jC 

cs iLa M J jjoij JlallJ ^Sil ^jc 

La j lil^ili ojjlall ^ij^ij A_jlc iill 
(J^jjIIj AjA^IJ iil (ji!j V) lio 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Salamah] 
dari [Isa bin Ashim] dari 
[Zirr] dari [Abdullah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Thiyarah adalah 
perbuatan syirik, dan hal 
itu hanyalah prasangka 
kita, akan tetapi Allah 
akan menghilangkan 
dengan tawakkal." 


3529 


ujJLa Ajaij ^1 (jj IjjJLa 
(jC l£3Laj^j (jC (_^-a^^V1 ^ftjl 

Jlalla (_>uuc jjl (jc <-ijSc 

V allaj 4jlc ^U^i <&l (J JJJJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Simak] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







['Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
'Adwa, Thiyarah, 
Hammah dan juga 
Shafar." 


3530 


(jc (jc ' . lua ^1 (jc £J^j 
^jlLa auI (J J^J (Jlslll jJiC (jjl 

(_!=»■ J AjJI ^lla V j a Jjia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Abu 
Janab] dari [Ayahnya] 
dari [Ibnu Umar] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada Adwa, tidak 
ada Thiyarah dan tidak 
ada Hammah." Lalu ada 
salah seorang laki-laki 
berdiri menghampiri 
beliau sambil berkata, 
'Wahai Rasulullah, unta 
betina telah menderita 
penyakit gatal, lalu ia 
menularkan kepada yang 
lain?" Beliau menjawab: 
"Itu adalah takdir, lalu 
siapakah yang pertama 
kali menciptakan 
penyakit gatal?" 


3531 


j g — i. *a~, 1 — n T jtT , 

Hl la <jlklu ^1 (jj ^jjI Hl la 

. • . s - j : - ■ i * i- 

(jj Aaa^a (jC Jg-uta (jj LS Jc. 
(gji (jc. «ULu ^-jl (jc. jj^c 
'M ^U^i <&l (3 jLij (Jlllll OJJJA 
(_^3^aa]| ^J^J V f^^J A-lic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Muhammad bin 
Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah], Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam bersabda: 
"Orang yang sakit tidak 
akan menularkan 
penyakit kepada orang 
yang sehat." 


3532 


1 jlla Jgj^glnirll ' ala (jj .iLkiij 
(J jjuJJ [j' frBl \ ,f ~- (jJ __>J-?- 

A1 1 S;-'; Jis i 1 2i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr] 
dan [Mujahid bin Musa] 
dan [Muhammad bin 
Khalaf Al Asqalani] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mufadldlal bin 
Fadlalah] dari [Habib 
bin As Syahid] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memegang tangan 
seorang yang terkena 
lepra, kemudian beliau 
memasukkan tangannya 
bersama tangan laki-laki 
tersebut ke suatu 
mangkuk, kemudian 
beliau bersabda: 
"Makanlah dengan 
percaya dan tawakkal 
kepada Allah." 


3533 


AiA ^jI (jj 'n» ui (jj £i\ Jjc. 
jjLuiljc. (^jjI (jt (jjlua SI dij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Nafi'] dari [Ibnu Az 
Zinnad]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Ali bin Abu Al 
Khashib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Abdullah bin Sa'id bin 
Abu Hind] semuanya 
dari [Muhammad bin 
Abdullah bin Amru bin 
Utsman] dari ibunya 
[Fatimah binti Al 
Husain] dari [Ibnu 
Abbas], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah berlama- 
lama memandangi orang 
yang terkena penyakit 
lepra." 


3534 


~* uaft Qlla £9lj (jJ jjic Hlla 
O? U^J *^]aC (jj Jaj (jc. 
4-ui (jc- j^-» 1 - AL)-"^ (Jl 

■> J^L A (J4-J ' fl^Su (el (jlikJli 
Ajlc Mil ^glla /lili! AjS) (liuijU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi'] telah menceritakan 
kepada kami [Husyaim] 
dari [Ya'la bin Atha] 
dari seorang laki-laki 
dari keluarga As Syarid 
yang bernama [Amru] 
dari [Ayahnya] dia 
berkata, "Di antara 
utusan Tsaqif ada 
seseorang yang 
menderita sakit lepra, 
maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus utusan untuk 
menyampaikan: 
"Kembalilah pulang, 
sesungguhnya kami 
telah membai'atmu." 


3535 


Ljlla Aiiui ^1 (jj ^}5Lj jjI HiAa 
(jC jal2iA (jC JJAJ (jJ ^JC 
^ g 4 r*. (jC 4_ul 
(j-o (_£j^g_j ^iiwJj <jic jlll (Jj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



(Jaij Aji AjJI J_;^-_; alLij <j!c 2jI 
lil ^jik iSlI <liij e/J^I 

<L1 Oli (jl£ jl gj^ cjli 

Ajlc. illl Jirl <&l J^J 

Ij ijla ^j Ic-j Ic-Ji ^j alLij 
,-juai iil (jl ciijaJil aJ^Ac. 

(jjLa.j ^«.Li. <Ua AjjjsIuiI 1 aji 

tr uilj Aic <_£ill <Jlaa (glvj Aic- 

Aic (_£.j]I jl / Jta-J Ait 

U ^Ij iic. ^jJJ t;? ik J 

i^i ^ jii ^ iuJ 0^ 

jA (jjl j (Jlii j£j <aUa ' '"-^j 

jilLij <j!c. auI (Jj-a /cJjII Uljli 

B S B ^| 

s-ljk ^J 4 J a l al (j-a (_)jAjI 

Ia «.La (jl£J <iulc. U M 'j Jlaa 

*&l (J jjjj Ij * " ilS ciJla (jjialjiJI 
iaaUl U,l V ^Sjlfial 
Ls ic- jjjI (jl jil ^^Ic. 



kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Hisyam] 
dari [Ayahnya] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Seorang Yahudi dari 
Bani Zuraiq yang 
bernama Labid bin Al 
A'sham telah menyishir 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sehingga Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun di buat 
seakan-akan telah 
melakukan sesuatu 
pekerjaan yang beliau 
tidak kerjakan." Aisyah 
melanjutkan, "Sampai di 
suatu hari -atau suatu 
malam-, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdo'a, 
berdo'a dan berdo'a, 
kemudian beliau 
bersabda: "Wahai 
Aisyah, apakah kamu 
telah merasakan bahwa 
Allah telah memberikan 
fatwa (menghukumi) 
dengan apa yang telah 
aku fatwakan (hukumi)? 
Dua orang laki-laki telah 
datang kepadaku, lalu 
salah seorang dari 
keduanya duduk di atas 
kepalaku dan satunya 
lagi di kakiku. 
Kemudian orang yang 
berada di kepalaku 
berkata kepada orang 
yang berada di kakiku, 
atau orang yang berada 
di kakiku berkata kepada 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



orang yang berada di 
kepalaku; "Menderita 
sakit apakah laki-laki 
ini?" dia (salah seorang 
malaikat yang berada di 
kaki beliau atau kepala 
beliau) berkata, 'Terkena 
sihir.' Lalu salah satunya 
bertanya, 'Siapakah yang 
menyihirnya? ' dia 
menjawab, 'Labid bin Al 
A'sham.' Dia bertanya 
lagi, 'Dengan benda 
apakah dia menyishir? ' 
dia menjawab, 'Dengan 
rambut yang terjatuh 
ketika di sisir dan 
sebatang mayang 
kurma." Dia bertanya 
lagi, "Di manakah benda 
itu diletakkan?" dia 
menjawab, "Di dalam 
sumur milik Dzu 
Arwan.' Aisyah berkata, 
"Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mendatanginya bersama 
beberapa orang 
sahabatnya, lantas 
bersabda: "Demi Allah, 
wahai Aisyah seakan- 
akan airnya berubah 
bagaikan rendaman 
pohon inai dan seakan- 
akan pohon kurmanya 
bagaikan kepada setan." 
Aisyah berkata, "Aku 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah anda 
membakarnya?" beliau 
menjawab: "Tidak, 
sesungguhnya Allah 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







telah menyembuhkanku 
dan aku hanya tidak 
suka memberikan kesan 
buruk kepada orang lain 
dari peristiwa itu." 
Kemudian beliau 
memerintahkan 
seseorang membawanya 
(barang yang di pakai 
untuk menyihir) lalu 
menguburnya." 


3536 


■la l n ^jj (jLajc- (jj jaj UL^a. 
(jC , - l a i» 11 jSLj jjl Uji», AjSj 

jjl 1 lll-v ll jjl ^'j'' 

^Lalj Usia. Vli (jAi^La-all jy jj 

J< „' Jlj', Sf Al J j.. .j 
^Jo^LuaaII oL^ulI /ua j ^Ic- 
fr^Ju La i La (Jls dlKl ^jJill 
^5lj i^Ic i-JjjfLo jit j VI I jj ' " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Latsir bin Dinar Al 
Himshi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar Al 
Ansiy] dari [Yazid bin 
Abu Habib] dan 
[Muhammad bin Yazid 
Al Mishriyyaini] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata; 
Ummu Salamah berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
setiap tahun anda masih 
saja mengalami sakit 
akibat racun yang ada 
pada daging kambing 
yang anda makan." 
Beliau menjawab: 
"Tidaklah rasa sakit 
akibat dari kambing 
yang di beri racun itu 
menimpaku kecuali dia 
telah ditentukan bagiku, 
begitu juga dalam 
penciptaannya." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3537 


Luik tllAj HoAa. (jlac. 

^i=J (ji jJ Jil «lio j Ajic. iiii 

Jjli. La ^jjj jj^s Sjaull 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ajian] dari [Ya'qub bin 
Abdullah bin Al Asyaj] 
dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Sa'd bin 
Malik] dari [Khaulah 
binti Hakim], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Sekiranya salah seorang 
dari kalian singgah di 
suatu tempat tinggal lalu 
mengucapkan 
A'UUDZU 
BIKALIMATIT 
TAAMMAAT MIN 
SYARRI MAA 
KHALAQ (Aku 
berlindung dengan 
kalimat Allah yang 
sempurna dari kejahatan 
makhluk-nya) ' niscaya 
dia tidak akan di celakai 
oleh sesuatu di tempat 
persinggahannya 
tersebut sampai ia 
meninggalkannya. " 


3538 


llaJa Lu .la jllij (jj laa « lilla 

r^V/l Al \w. /ji 

Lallla (j^alaJI ^1 (jj (jLalt (jt 
(Jii, i i M Uli ^ g \c, alliij 4j1e 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Lala ( _ s -l*-al La (_SJ^I La U 

(J JJ-aj J) '"'U j lillj Clylj 

Ls j\ ijlaa ^lluj «ulc. 2jI ^U^i 

(Jli (J JJ^J L ^aJtj ' " llS (j^alill 
<&l (J jjuJJ L ' " llS s-Lk La 

lillj (JlJ (jr LaS La <_SjiS La ^jik 
diadai <i« dljjia (jliajlill 

C 'jT'— i (JlJ ^aia jj^La ^jlc 

(JLaa Jlailaaj (Jll p Clll j-a 

4 un-J La (_gj«»^ (jLaJC 



telah menceritakan 
kepadaku ['Uyainah bin 
Abdurrahman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayahku] dari [Utsman 
bin Abu Al Ash] dia 
berkata, "Tatkala 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menugaskan aku di 
Tha v if, tiba-tiba ada 
sesuatu yang selalu 
menggangguku di dalam 
shalat sehingga aku tidak 
menyadari shalat yang 
aku kerjakan. Ketika aku 
sadari, maka aku lekas 
pergi kembali menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
lalu bertanya: "Ibnu Abu 
Al Ash?" Aku 
menjawab, Ya, wahai 
Rasulullah." Beliau 
bertanya lagi: "Kabar 
apa yang kamu bawa?" 
Aku menjawab, "Ada 
sesuatu yang 
mengganguku di dalam 
shalat, sehingga aku 
tidak menyadari shalat 
yang aku kerjakan." 
Beliau bersabda: "Itu 
adalah setan, 
mendekatlah kamu." 
Maka aku pun mendekat 
kepada beliau, dan aku 
duduk di atas kedua 
telapak kakiku. Dia 
melanjutkan, "Kemudian 
beliau menyentuh 
dadaku dengan 
tangannya, lalu meludah 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



di mulutku dan 
bersabda: "Keluarlah 
wahai musuh Allah." 
Beliau melakukan hal itu 
hingga tiga kali, 
kemudian bersabda: 
"Kembalilah kepada 
tugasmu semula." 
(Perawi) berkata, 
"Utsman berkata, "Demi 
Dzat yang 

menghidupkan aku, aku 
tidak pernah lagi 
merasakan ada yang 
menggangguku." 



3539 



Ljj la jlla. (jJ (jjJ^A Hi la 
(J4 O^Jt Ijlijl ^jjijm (jj ^LiAI JjJ 
■ Mc je ■ . lua jjl 1 Vi (jl <ajj i " 

(^1 ^ cl£ cs-^ cs^' (j^^ 

?LjS1| UJUl disila cs il 

l^J ll1 J (j! jua ^1 jil 

iL=J (-JAJU Jla 4j (^JuU iIjA jl 

(j^i CjIjI ^ljjI j ' . iuSSI 4jajUj 
l^Jajj j (j^i (jjijlj ojajll (Jjl 
4j! j Sa.1 j AJI l]j 

Atll i» uS (JUi 4 j l aa I (jl jJaC J I 

ijLa. jJ( iiii ^Sjj (jl i-ii j&S?i 

<j AJ (jU jj V j=J 14JJ «Uli 



Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Hayyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Musa] 
telah memberitakan 
kepada kami ['Abdah bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Janab] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari ayahnya [Abu 
Laila] dia berkata, 
"Ketika aku sedang 
duduk di samping Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, tiba-tiba 
datang seorang Arab 
Badui seraya berkata, 
'Sesungguhnya aku 
mempunyai saudara 
yang menderita sakit." 
Beliau bertanya: "Apa 
sakit yang meninmpa 
saudaramu?" Dia 
menjawab, "Dia 
terserang ayan." Beliau 
bersabda: "Pergi dan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



bawalah dia kesini." 
Maka dia pergi dan 
kembali (kepada beliau) 
bersama saudaranya dan 
mendudukkannya di 
depan beliau, maka aku 
mendengar beliau 
memberikan 
perlindungan kepadanya 
dengan Al Fatihah, 
empat ayat dari 
permulaan surat Al 
Baqarah, dua ayat dari 
tengahnya dan (ayat) 
WA ILAAHUKUM 
ILAAHUWWAAHID 
(dan tuhan kalian adalah 
tuhan yang satu), ayat 
kursi, tiga ayat dari 
penghujung surat Al 
Baqarah, dan satu ayat 
dari surat Ali 'Imran. 
Aku yakin beliau 
mengucapkan: 
"SYAHID ALLAHU 
ANNAHU LAA 
ILAAHA ILLA HUWA 
(Allah bersaksi bahwa 
tidak ada ilah yang 
berhak disembah kecuali 
Dia) '. Beliau juga 
membaca satu ayat dari 
surat Al A'raaf: INNA 
RABBAKUMULLAHU 
LLADZI KHALAQ 
(sesungguhnya Rabb 
kalian adalah yang 
menciptakan) ', satu ayat 
dari surat Al 
MuKminun: WA MAN 
YADA'U MAALLAHI 
ILAAHNA AAKHAR 
LAA BURHAANA 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







LAHU BIHI '(Dan 
barang siapa yang 
menyeru bersama 
dengan Allah yaitu ilah 
yang lain, maka tidak 
ada petunjuk baginya), 
satu ayat dari surat Al 
Jin: WA ANNAHU 
TAALA JADDU 
RABBINAA 
MATTAKHADZA 
SHAAHIBATAN WA 
LAA WALADA (Dan 
bahwasannya Maha 
Tinggi kebesaran Rabb 
kami, Dia tidak beristeri 
dan tidak (pula) beranak) 
'. Sepuluh ayat dari surat 
Ash Shaffaat, tiga ayat 
dari akhir surat Al 
Hasyr, dan 
QULHUWALLAHU 
AHAD, dan dua 
mu'awidzatain. 
Kemudian orang Arab 
Badui itu bangun dan 
sembuh seakan-akan 
tidak menderita sakit." 


3540 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
dengan mengenakan 
kain wool yang bergaris, 
maka beliau bersabda: 
"Aku merasa terganggu 
dengan garis-garis ini, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bawalah ia kepada Abu 
Jahm dan bawakan 
kepadaku baju wool 
yang tidak bergaris." 


3541 


& ikjii Ijljj J iLkjiti 

La^jS alLij Ajlc AUl ^U.-! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
Telah mengabarkan 
kepadaku [Sulaiman bin 
Al Mughirah] dari 
[Humaid bin Hilal] dari 
[Abu Burdah] dia 
berkata, "Saya menemui 
[Aisyah], lantas ia 
mengeluarkan kain tebal 
yang terbuat dari daerah 
Yaman dan satu potong 
baju dari baju-baju ini 
yang di sebut dengan Al 
Mulabbadah (baju yang 
kasar), lantas ia 
bersumpah kepadaku, 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam wafat 
dengan menggunakan 
keduanya." 


3542 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Tsabit Al Jahdari] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Al 
Ahwash bin Hakim] dari 
[Khalid bin Ma'dan] dari 
[Ubadah bin Ash 
Shamit], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukan shalat 
dengan mantel yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







beliau kenakan." 


3543 


(jc lillLa UjAa. t ■ lA j (jjl UjAa. 
^1 (jj auI Aic (jj (ja i "j 
dlSSlLS lillLa (jj (_)jijl (jC 

Ajlc j ^Iljij AjIc auI t^ji-a ^ ; "1 
*CiuSl aji Bjlc (^jl^aj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Abdul Ala] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Ishaq 
bin Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, "Aku 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedangkan 
beliau mengenakan kain 
Najrani yang pinggirnya 
tebal." 


3544 


l^a < (jj (jjijlill Aic Ijlla 
(jjl 1 i a ^)-aC (jj __>j!j l' 1 ' ^ 
(jc JjjjVI jjl Ujia. <» lA 

^jC. oJLja (jj ^)-ftC (jj a i al C. 

A uni c (jc (jiLi^JI (jj (^Ac 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Quddus bin Muhammad] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
'Umar] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Aswad] dari [ Ashim bin 
Umar bin Qatadah] dari 
[Ali bin Al Husain] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Aku tidak pernah 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mencaci maki 
seseorang dan juga tidak 
melipat bajunya." 


3545 


AlC 1 1 i ' ^ jUjC (jj ^UxA l'i'K 

jjc Aj^I jjc gjla. ^1 (jj jjjiil 

oI^aI (jlj^clLJI h > n (jj t_JL(g— 

oi^jJI lij (JlJ o5^}JJ jilj^J ^J 1 - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




[Ayahnya] dari [Sahi bin 
Sa'd As Sa'idi], bahwa 
seorang wanita datang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
membawa kain burdah - 
perawai berkata, 
Apakah kain burdah itu? 
Ia Dijawab, 'Yaitu kain 
mantel.'- Wanita itu 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, sungguh aku 
telah merajut sendiri 
jubah ini supaya anda 



memakainya." 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengambilnya 
karena beliau butuh 
jubah tersebut, kemudian 
beliau memperlihatkan 
jubah tersebut kepada 
kami yang bentuknya 
seperti kain. Lalu 
datanglah fulan bin fulan 
-seorang laki-laki yang 
di kenal masa itu- seraya 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, sungguh 
sangat indah jubah ini, 
pakaikanlah untukku! " 
Beliau menjawab: 
"Baiklah." Beliau 
kemudian masuk dan 
melipat kain tersebut, 
lalu mengirimkannya 
kepada laki-laki tersebut, 
orang-orang lalu berkata 
kepadanya, "Demi 
Allah, sungguh 
beruntung kamu, 
(padahal) Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam memakainya 
karena butuh terhadap 
jubah itu, kemudian 
kamu memintanya. 
Kamu sebenarnya sangat 
tahu bahwa beliau tidak 
pernah bisa menolak 
orang yang meminta." 
Laki-laki itu berkata, 
"Demi Allah, 
sesungguhnya aku 
tidaklah meminta jubah 
itu untuk aku pakai, 
tetapi aku minta itu 
untuk aku pakai sebagai 
kain kafanku." Sahi 
berkata, "Maka jubah itu 
pun menjadi kain kafan 
lelaki tersebut ketika ia 
meninggal dunia." 


3546 


■la m ^jj (jLiiic. (jj jaJ ulla 

l'l'il-v " jjl J"^ (j' 

1 i j'i (J»^J ' « jk^'iitl (_J Vi-vlj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyah bin Al 
Walid] dari [Yusuf bin 
Abu Katsir] dari [Nuh 
bin Dzakwan] dari [Al 
Hasan] dari [Anas] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenakan 
kain shuf (wol) dan 
mengenakan terompah 
yang di tambal, beliau 
juga mengenakan 
pakaian yang kasar." 


3547 


uj.la AjAui ^1 (jj UAla 
^li al 1 * la (Jls (jjJ^A (jj -Ijjj 
^1 (jt filill jjI 1 * la Ajj Aj 

1 ll l—i. \l j i J^C. jJ„(UlS 'k 'A 'J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] Telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




kami [Yazid bin Harun] 
dia berkata; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashbagh bin Zaid] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ala] dari [Abu 
Umamah] dia berkata, " 
[Umar bin Al 
Khaththab] memakai 
baju baru, kemudian dia 



mengucapkan, 
ALHAMDULILLAHIL 
LADZII KASAANI 
MAA UWAARIBIHI 
AURATII WA 
ATAJAMMALU BIHI 
FII HAYAATI (Segala 
puji bagi Allah yang 
telah memberiku 
pakaian untuk menutupi 
'auratku dan menghiasi 
diriku didalam 
kehidupanku) '. 
Kemudian dia berkata, 
'Aku mendengar 
RAsulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
memakai baju baru lalu 
mengucapkan 



ALHAMDULILLAHIL 
LADZII KASAANI 
MAA UWAARIBIHI 
AURATII WA 
ATAJAMMALU BIHI 
FII HAYAATI (Segala 
puji bagi Allah yang 
telah memberiku 
pakaian untuk menutupi 
auratku dan menghiasi 
diriku didalam 
kehidupanku) ', 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kemudian dia 
mengambil pakaian yang 
telah usang atau yang 
sudah di tinggalkan, dan 
menyedekahkannya, 
maka hidup dan 
matinya, ia akan selalu 
berada dalam naungan 
Allah dan perlindungan 
Allah serta di dalam 
penjagaan Allah baik." 
Beliau mengulanginya 
hingga tiga kali." 


3548 


LiLla (jJ j.:^ "~" ^ l^'i^ 
(jc jAiLa Ijlijl (jl ^JC- 
<jj| (jc. glLLi jt ^ jA jil 
AjIc auI ^lla <&l (J J*0 lj'3* 0 
1 i ^-J"* ^aC ^^jit j ^J'J 

(jJI Jli (3.)'"^- iS) V (Jll ii-ii. 

1 Sjg ■'' CllA j 1 \l *i -s (Jjjc j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Mahdi] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
Telah memberitakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Ibnu 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
Umar mengenakan 
pakaian putih, maka 
beliau pun bertanya, 
"Apakah pakaianmu ini 
habis di cuci atau benar- 
benar baru?" dia 
menjawab, "Tidak, akan 
tetapi bajuku habis di 
cuci." Beliau bersabda: 
"ILBAS JADIDAN WA 
'ISY HAMIDAN WA 
MUT SYAHID AN 
(Pakailah baju baru dan 
hiduplah dengan 
terhormat serta matilah 
sebagai syahid) '." 


3549 


(jj (jUiui Uiiik l'* la 
(jj «.Uac jc- ££jA__)ll jc- 4 Vnr. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





-1 Aj^all (Jl «'i i'j'ila jjl 'i. i'MIl 


Bakar] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari ['Atha bin 
Zaid Al Laitsi] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
mengenakan dua cara 
berpakaian; memakai 
pakaian shama v dan 
ihtiba v dengan satu kain 
sehingga tidak ada 
sesuatu yang menutupi 
kemaluannya." 


3550 


(jC <ilU j JJAJ (JJ .liC- 

..J • - . t' • f i °-> 

j fi1 a 1 all (Jl a'i t'nl ^jc- (j j^lujl 

(X «t Ml J) ^jij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dan [Abu 
Usamah] dari 
['Ubaidillah bin Umar] 
dari [Khubaib bin 
Abdurrahman] dari 
[Hafsh bin Ashim] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang mengenakan 
dua jenis pakaian; 
pakaian shama v dan 
ikhtiba v dengan satu kain 
seraya menengadahkan 
kemaluannya ke langit." 


3551 


LL) la Ajlui ^1 (jj jfiii _jjl uj la 

(jC <Col_uil j JJAJ (JJ AJC 

^1'" Aljl (Jjjjij (^j^Jjlll Ajijlc- 
(Jl «Uni (j/' '".'l (jt alltlj Ajlc Atll 

»1 «inll lila-^S (j'— °^ Clulj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dan [Abu 
Usamah] dari [Sa'id bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Sa'id] dari ['Amrah] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
melarang dua jenis 
pakaian; shama v dan 
ikhtiba" dengan satu kain 
seraya menengadahkan 
kemaluannya ke langit." 
Ket; shama v adalah 
seseorang yang 
menyelimutui seluruh 
tubuhnya dan tidak ada 
yang terlihat; dan ihtiba v 
adalah duduk di atas 
bokong sementara kedua 
tangan mendekap kedua 
lututnya menempel dada. 


3552 


— ^ ~ T t E — ~ r- p , f ^ — 

Lii la ^\ (jj Lii la 

jj^jj l Vi i» ,t. ^jj U JllJlJ 
IviiK^il 1 1! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] dari [Syaiban] 
dari [Qatadah] dari [Abu 
Burdah] dari [Ayahnya] 
dia berkata, "Ayahku 
berkata kepadaku, 
"Wahai anakku, 
sekiranya kamu 
menyaksikan saat kami 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika terkena 
angin, niscaya kamu 
akan mengira bahwa bau 
tubuh kami adalah bau 
domba." 


3553 


(j^aj^^/l Uiiia. <LaLU jjl Ujik 
^jc. ^jl^aJo (jj .llLa. ^jc. a ^jj 
Ljjlc- ^^aJla dmlLaJI (jj ojUc- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Utsman 
bin Karamah] Telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





Ia jjc. i^g** A-ilc I^js 


kami [Abu Usamah] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Ahwash bin Hakim] dari 
[Khalid bin Ma'dan] dari 
[Ubadah bin Ash 
Shamit] dia berkata, 
"Pada suatu hari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendatangi kami, dan 
beliau mengenakan 
jubbah buatan romawi 
yang terbuat dari wool 
yang sempit kedua 
lengannya. Kemudian 
beliau mengimami kami 
dengan mengenakan 
baju itu tanpa ada 
sesuatu yang menempel 
padanya." 


3554 


Ujik ^ll JA jVl (JJ Aa=Jj 

r .l lir. jJi^ju>.j\| ftw Ui,„tl 

AUl ( _ s i-a (J J-^J (j^J'"J^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Al Walid Ad 
Dimasyqi] dan [Ahmad 
bin Al Azhar] keduanya 
berkata; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin As 
Simth] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Wadlin bin Atha] 
dari [Mahfudz bin 
Alqamah] dari [Salman 
Al Farisi], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu dengan 
membalikkan jubah 
wool yang di 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kenakannya, kemudian 
beliau membasuh 
mukanya." 


3555 


Hl la ' ;t , r jj Jljjjj ' "' ^ 

(jc. 4 ;» >*ti (jc (J i «aflll (jj ^uijla 

t^llLa (jj (jjijl (jc Aj \ (jj al2oA 

"S ' S' * - S ^ tf ** ^ r? * 6 ' 
Lgjljl /g S 1 iOJC ajoij aliji 4_jlo 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Al Fadl] 
dari [Syu'bah] dari 
[Hisyam bin Zaid] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata, "Saya melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi tanda di telinga 
kambing dan saya 
melihat beliau 
mengenakan pakaian 
sarung." 


3556 


Ajc ULjji ^liLall (jj l!aa < ljj.la 

(jjl (jC J-Jf^- (jJ ^1» m (jC 
'M ^jii-a (U jlij (JliJta (_>uljC 
^1 i i 1 1 il Vi i^ j K Li ^ A i\f*. 

^L^Lj^o l ^ ifl I J 3 ^ j' " '" 3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin As 
Shabah] Telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin Raja 
Al Makki] dari [Ibnu 
Khutsaim] dari [Sa'id bin 
Jubah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
baju kalian adalah baju 
putih, maka pakailah 
oleh kalian (baju putih) 
dan kafanilah mayat 
kalian dengannya." 


3557 


j l Vi ' ^ lxa « (jj jJc 05^a 

L 111*1 'l (j' (jj^>'^ (j r - '""t'i 

(Jl'olU i i\U ji ji-. 
alLlj Ajlc ijl (^1^ (J JJJJ 
jgil 1 ^ 3) 3 1 1\ 1 t il jj 1^, n i\l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Habib bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





4 0 3 


Abu Tsabit] dari 
[Maimun bin Abu 
Syabib] dari [Samrah bin 
Jundab] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pakailah baju 
putih, karena 
sesungguhnya baju putih 
lebih suci dan lebih 
baik." 


3558 


~ — ~ — 5 * J , 5 — ~ j~ — j— — 'i i , 

(jjjVI (jlljia (jj l<aa ^ Llj la 
jljj ^1 (jj -lia-all -IJC- lijSa. 
^jC. a]LLj ^jj ^jl 1^4 la 

p-l^J"! 'l (jf- ' "J'^H Iur. 
4j auI ^^3^3 ^ U' ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Hassan 
Al Azraq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Majid bin 
Abu Rawwad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Salim] dari [Shafwan bin 
Amru] dari [Syuraih bin 
'Ubaid Al Hadlrami] dari 
[Abu Ad Darda] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik pakaian 
yang kalian kenakan 
untuk mengunjungi 
Allah di kuburan dan 
masjid kalian adalah 
pakaian putih." 


3559 


Hl la Ajlki l>j ^>aj ^jjI IAj la 
^jj / _Jc liiiSa, j <LaLLui jji 
jjaj (jj *U)! IjC Uj-la i"-* " 

J jjjj (jl \-at j^jjI jjc 

Atll J '** 'J V p^-iaJI (j^i jaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] . 
(dalam riwayat lain 
disebutkan) telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] semuanya dari 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya orang 
yang memanjangkan 
kainnya dengan 
sombong, maka Allah 
tidak akan memandang 
kepadanya pada hari 
Kiamat." 


3560 


UjJLa Ajaij ^1 (jj jjl lij-la 
^jc. ^jl^ftC-Vl (3^" 4-2j^*-<* j^ 
Jlalla \;t ui ^1 (jc- 2'iUr-. 

alLlj Ajlc AUl (J JJJJ 
JUAiljall ^jj AjIJ auI 

."ij<\i LShll , j'/vA. ['i, SU 

jjr. \».« il rf\ 

jUil j (Jlaj alLlJ 4jlc ,_«Jj-a 

't ' > ° '** 
olc. jj (^ujl 4 1» aui 4Ajjll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Athiyah] dari [Abu 
Sa'id] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
memanjangkan kainnya 
dengan sombong, 
niscaya Allah tidak akan 
memandangnya pada 
hari Kiamat." Athiyah 
berkata, "Lalu aku 
bertemu dengan [Ibnu 
Umar] di Balath, 
kemudian aku 
menyebutkan hadits 
yang di riwayatkan oleh 
Abu Sa'id dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tersebut, maka 
sambil memberi isyarat 
ke telinganya, Ibnu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Umar berkata, "Kedua 
telingaku telah 
mendengarnya dan 
hatiku juga telah 
meyakininya." 


3561 


ljj.la Aliklu ^jjl (jj j5Lj lL.la 
jj aa a jc J*^J jp ^ a 
j^j) (jc <illo (^Jl jC JJ^C 

tjr^' clw^ ^ aJIui u%j^ 

j-o Aj^j j-a (J^jij alidj 4_llc 
i jj 2jI j lajj ^] 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] dari [Muhammad 
bin Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Seorang pemuda 
Quraisy yang 
pakaiannya melebihi 
mata kaki lewat di 
hadapan Abu Hurairah, 
lalu ia pun menegurnya 
seraya mengatakan, 
"Wahai anak pamanku, 
sesungguhnya saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
memanjangkan kainnya 
dengan sombong, 
niscaya Allah tidak akan 
memandangnya pada 
hari Kiamat kelak." 


3562 


Lii la Ajlui ^1 (jj Lb la 

Clyjl jli (3^^ Clyjl jli (JILuli 
1 Y;"U',V,i<\l i jljSh SU 

(jj (jl ia 1 " uj ^ a (jj ^gAc 

' (jc (j}a_uo! jil "i 'w 4 '1 nr. 
j^jjJI jc 4 3j la jc jJAi jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Muslim bin Nudzair] 
dari [Hudzaifah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memegang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bagian bawah kedua 
betisku -atau kedua 
betisnya- kemudian 
bersabda: "Sampai di 
sinilah batas kain 
sarung, apabila kamu 
enggan maka 
rendahkanlah (sedikit ke 
bawah), jika kamu masih 
enggan maka lebih 
rendahkanlah lagi, dan 
jika kamu masih enggan, 
maka tidak ada hak bagi 
kain sarung untuk 
(melebihi) kedua mata 
kaki." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] Telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Ishaq] dari 
[Muslim bin Nudzair] 
dari [Hudzaifah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


3563 


Sjjl (J jSj ^iljlj 4j]c- ^ u 

(j-o J) Sll jlajj ^ JjiJ 
1 O' J! ->?■ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Al Ala 
bin Abdurrahman] dari 
[Ayahnya] dia berkata, 
"Saya berkata kepada 
[Abu Sa'id], "Apakah 
kamu pernah mendengar 
sesuatu dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenai kain 
sarung?" dia menjawab, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







"Ya. Saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kain sarung 
seorang mukmin itu 
hingga (menutupi) kedua 
betisnya, dan tidak ada 
larangan baginya antara 
betis tersebut hingga 
kedua mata kaki, 
sedangkan yang 
melebihi mata kaki maka 
tempatnya di dalam 
neraka." Beliau 
mengatakannya hingga 
tiga kali, (kemudian 
bersabda): "Allah tidak 
akan memandang 
seseorang yang 
memanjangkan kain 
sarungnya dengan 
sombong." 


3564 


Lii la Ajlui ^\ (jj uj la 
(je liliku Ulljl (JjjIa (jj jj 

(ji.^i-v jr_ jiir. Aj tSlLill 1"". 
4 uj (jj o^^ja-LII (jc. 4 i a ] jj 

(Juni V l)^- 1 ^ (jj (j^ 'J* ' M ^-J alui^ 

jjjllLiLttll ' ■ laJ 'V iil (jli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Hushain 
bin Qabishah] dari [Al 
Mughirah bin Syu'bah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Sufyan bin Sahi, 
janganlah kamu 
memanjangkan kain 
sarung atau celana 
melebihi mata kaki, 
karena Allah membenci 
orang-orang yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







memanjangkan kain 
sarung atau celananya 
melebihi mata kaki." 


3565 


^jC (jC 4 L «'i jji l2iii. ^Jjjlll 
oAj^)J (jjl ^jc. (jj (j-a^-all 
(j£j ln\U A «U n ^1 (jC (jc 
Ls lLa A)jl (J jj^jJ (J) la 1 t_ljJ 
0 uaX4aJI (j« j 4jlc au! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim Ad Dauraqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Tumailah] dari [Abdul 
Mukmin bin Khalid] dari 
[Ibnu Buraidah] dari 
[Ibunya] dari [Ummu 
Salamah] dia berkata, 
"Tidak ada pakaian yang 
lebih dicintai oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selain 
gamis." 


3566 


Ajaij (jj Hl^a 

cs^' L$ l£ LH U^=^' 
Lsj^\ U*fit\ CP- g^"> CP ^JJ 
lJU^VI (Jll pl"J <jic Mil Ls i-a 

au! ^aij iilji. liii ^>^. (j-o 
<jjcl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Husain bin Ali] 
dari [Ibnu Abu Rawwad] 
dari [Salim] dari 
[Ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Isbal itu 
terdapat juga pada kain 
sarung (celana), pakaian 
(gamis) dan surban. 
Barangsiapa 
memanjangkan sesuatu 
(seperti tadi) dengan 
sombong, niscaya Allah 
tidak akan melihat 
kepadanya pada hari 
Kiamat kelak." Abu 
Bakar berkata; "Husain 
bin Ali tidak 
menganggap asing 
hadits di atas." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3567 


(jj (jLoSc (jj liaa 1 IjjSk 
1 jjJLa j (jlLiC jjl ^jJj^/I 
iLa a (jj jJJCv Uj.jai <_jjj5i jjl 
j ^ ^JLLa (jj (juia. uliAk Vls 
Ujik £J^J (jJ ij^ J ' " IjliAk 
aluLa (jC. ^JLLa jj ^ja 11 (jC 
(jl£Jl5 (jJjC- (jjl (jC .JAli-i (jt 
jilulj 4jlc- A)jl t^jJj-a *&l (Jj^J 
(jjAjll JJ ■ aJ 1 La-uii 
JjUlj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Utsman bin Hakim 
Al Audi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ghassan] dan 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaid bin 
Muhammad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Shalih]. (dalam riwayat 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin Waki'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
dari [Al Hasan bin 
Shalih] dari [Muslim] 
dari [Mujahid] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selalu 
mengenakan gamis yang 
kedua lengannya pendek 
dan panjang." 


3568 


(jjl ljj.la j£L* jjl 1 jj.la 
Atll .jjc- (jj ojjt (jc jjA J (jc 

"j' U' 'J" ftw Jl.«5 jjl 

^jiLa <&l (J jjuij '"'/'V^ 4jjI (jc- 

J j (j) j Aj*jUa pLjj aAIc- iiil 
r* 1 1) j 1 j jr. J! S'o\ U M 4 . ^. ,^5 

Vj pliui ^ Aijl Vj 4jJ^-*-« 

1 'A jljjl 2o'\U'^ VI i iV^. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Dukain] dari 
[Zuhair] dari ['Urwah 
bin Abdullah bin 
Qusyair] telah 
menceritakan kepadaku 
[Mu'awiyah bin Qurrah] 
dari [Ayahnya] dia 
berkata, "Aku menemui 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'alaihi wasallam lalu 
berbai'at kepadanya, dan 
sungguh kancing gamis 
beliau terbuka." Urwah 
berkata, "Aku tidak 
pernah melihat 
Mu'awiyah maupun 
anaknya baik di musim 
dingin maupun panas 
kecuali kancing-kancing 
bajunya terbuka." 


3569 


j ^ £J^J ^ " Vls « (jj 
uJ^J liiAa jLuU (jj laa a UjAa. 
(jljLji lijAa 1 jlll (j-a^^)ll Alt j 
Ajj^wj ^jc. uji ^jj iA]L<ujj ^jc. 

* ^1 ^ . n 1 j^a ^1 ^ 4 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']. (dalam 
riwayat lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dan 
[Abdurrahman] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Suwaid bin Qais] dia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menemui kami 
dan menawarkan celana 
panjang kepada kami." 


3570 


(jj j-ajaJill IjjAa j5Lj jjl UjAa 

p U 1 " J^^i CM dfi (j 1 " £^ 
( _ s ALa A)jl (Jjjjij (J'lunlll A aU i\ 

/ ■«..•';,<•,', N i*,\S JIS I^VA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
['Ubaidillah bin Umar] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dari [Nafi'] dari 
[Sulaiman bin Yasar] 
dari [Ummu Salamah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di tanya, 
"Berapakah seharusnya 
seorang wanita 
memanjangkan 
kainnya?" beliau 
menjawab: "Satu 
jengkal." Aku berkata, 
"Jika demikian, maka 
masih memungkinkan 
untuk tersingkap." Maka 
beliau bersabda: 
"(Lebihkanlah) satu 
hasta, dan jangan sampai 
lebih dari itu." 


3571 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Sufyan] 
dari [Zaid Al 'Ammi] 
dari [Abu Ash Shiddiq 
An Naji] dari [Ibnu 
Umar], bahwa isteri- 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam diberi 
keringanan untuk 
melebihkan kain baju 
bagian bawah 
(jubahnya) satu hasta. 

V' J s 

Saat mereka mendatangi 
kami, maka kami pun 
mengukurnya dengan 
kayu dan ternyata 
panjangnya sehasta." 


3572 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





A alli IV jl Jll allaj 


menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari [Abu 
Al Muhazzim] dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada 
Fatimah dan Ummu 
Salamah: "Panjang 
kainmu bagian bawah 
adalah satu hasta." 


3573 


^ ^ e J - ^ S -Jl 

Lii la Ajlui ^1 (jj uj la 
UiiAa. Clljljll AJC- UiiAa. (jlic. 

^jjll (jU_iiujlc. (jc- ojj^* cr^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
telah menceritakan 
kepada kami [Habib Al 
Mu'allim] dari [Abu Al 
Muhazzim] dari [Abu 
Hurairah] dari [Aisyah], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda mengenai kain 
(jubah bagian) bawah 
para wanita, yaitu di 
lebihkan satu jengkal." 
Aisyah berkata, "Saya 
berkata, "Kalau begitu 
betis mereka masih 
terlihat! " Beliau 
bersabda: "Jika seperti 
itu, tambahlah satu 
hasta." 


3574 


Ljlla jUoc (jj ^UiA Hi.la 
j^LLia (jc. *Llnc. (jj (j1 ifl i " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





iljl^ui "LaLttC 4jlc.j Jjiall 


kami [Sufyan bin 
'Uyaianh] dari [Musawir 
Al Warraq] dari [Ja'far 
bin 'Amru bin Huraits] 
dari [Ayahnya] dia 
berkata, "Saya melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam khutbah di atas 
minbar dengan 
mengenakan surban 
berwarna hitam." 


3575 


j g — ^ — — ! — — 5-^ p — ^ — 

jjc. A-oiui (jj jUoi, UiiSa. 

ur^' (j' U^- jSj^' c^' 
AfLo (j\a.JS allaj AjIc- Akil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memasuki kota Makkah 
dengan mengenakan 
surban berwarna hitam." 


3576 


T^JS - £ , e ~. e 5"^ Je , f ^ 

(jjl (jc jlip (jj auI \"~- jjc 
aAcj <5Li ^!ia ^jj ^Ij^ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Musa bin 
'Ubaidah] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
Umar], bahwa ketika 
penaklukan kota 
Makkah, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk kota 
dengan mengenakan 
imamah (surban) 
berwarna hitam." 


3577 


LjjJLa <JAklu ^1 ^>J ulla 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





<&l J jLij Jl jiaji tP^l^ 
AjIc. j -V. .-j 4 '^ f *- au! \ . 


kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Musawir] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ja'far bin Amru bin 
Huraits] dari [Ayahnya] 
dia berkata, "Seakan aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenakan 
surban hitam yang kedua 
ujungnya dibiarkan 
menjuntai antara kedua 
pundak beliau." 


3578 


UjJLa Ajaij ^1 ^ lij-la 
jj^ill ^nc. (jc Ajit (^jjl (Jjt 'a l al 

AjIc- iil Ji^ ,»1)1 i] jLjj Jliilll 
Uji}]! ^ jj^aJI L>*° ^-"J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] dari [Abdul 
Aziz bin Shuhaib] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memakai 
kain sutera di dunia, 
maka ia tidak akan 
memakainya di Akhirat 
kelak." 


3579 


^ , e ~. e r- Je ^ 

Lii la AjIij ^1 (jj ^>fjj Lb la 
CP Lsj^i^^ CP- Jf^ ls^ 

(jc l'MI ^1 (jj ' " '» ''l 

's' ' ^* ^ S'* j- j 

aAIc auI ^'st auI J jajj * 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Asy Syaibani] dari 
[Asy'ats bin Abu Asy 
Sya'tsa"] dari 
[Mu'awiyah bin Suwaid] 
dari [Al Barra v ] dia 
berkata, "Rasulullah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
mengenakan pakaian 
dibaj (kain bersulam 
sutera), kain sutera 
murni dan istabraq 
(pakaian tebal yang 
bercampur sutera)." 


3580 


(jC. ^fLaJI (jC. Ajjlu (jC. £J^J 

(j? cs-^ t5^' Cii Cy^-j^ ^ 

jj^jij) (JjJ (jt jilljJJ ^J'"' ^ 

IjsSlI (J l^S 3* (Jlajj ujaIIIJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Hudzaifah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
mengenakan kain sutera 
dan emas, sabdanya: "Itu 
untuk mereka di dunia 
dan untuk kita di 
Akhirat." 


3581 


Ljj la Ajliji ^1 (jj jjI uj'ik 
SjjC (jt (jLijiui (jj jxi^j!! -lac 

; • , , > '"V> - -°. \ - , > - • 

jj^> f ljt.„ 4 U. (_jVj 1 »^ X-.-4.t1 

jajJJj ^Sjll 4ia SI ojlA Cliail 
Aill ^jii-a «Uli J jjjj Jljia AjLa^JI 
V (ji ajlA (juij iljjij ^J 1 - 
Sja.VI ^ jli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] bahwa 
[Abdullah bin Umar] 
telah mengabarkan 
kepadanya, bahwa Umar 
bin Al Khaththab 
melihat pakaian yang 
terbuat dari sutera 
murni, dia lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
sekiranya anda 
mengenakan pakaian ini 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







untuk menerima utusan 
dan ketika hari Jum'at." 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hanyasanya yang 
memakai kain ini adalah 
orang-orang yang tidak 
akan mendapatkan 
kebaikan di Akhirat." 


3582 


^jl (jj lh lli la (jj laa A 
(jj (jjijl (jl o5u3 (jt 4jj^)C 
^jlLa AUl (J jIjJJ (jUaAuJ lillLa 
(jj j ^ij^ij 4jIc illl 
^oC. (jj (j-a^.^)]l ^al^ftiJI 

AiLa. Lagj (jlS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Arubah] dari [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] 
telah mengabarkan 
kepada mereka, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi keringanan 
kepada Zubair bin 
Awwam dan 
Abdurrahman bin Auf 
untuk mengenakan kain 
sutera karena keduanya 
menderita penyakit 
gatal." 


3583 


Uu la Ajlui ^1 (jj 11] la 
(jC. a . ^»1 r-- (jc. t " *1 '.r-, /jj j *-.Qi 

(jlS Aii^-aC- (jC (jl «V. 
l-a VI r-Ujlllj JJJ=JI (jC- (cfry 
AjiiLalj jUul I^£a (jl£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 
Ghiyats] dari [Ashim] 
dari [Abu 'Utsman] dari 
[Umar], bahwa dia 
melarang mengenakan 
pakaian yang terbuat 
dari sutera murni atau 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dibaj (campuran sutera), 
kecuali jika ia seperti 
ini." Kemudian dia 
memberi isyarat dengan 
jarinya, lalu yang kedua, 
lalu yang ketiga, lalu 
yang ke empat kali 
seraya berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang kita untuk 
mengenakannya. " 


3584 


l&ia pC. LgJ "LaLttC- (_g jiiil ^aC 
\<-. A .^.ai ^lilitl i 

cJlaa LgJ iSllj Ojloa «Uli! 

* ' e a 'i ' ' ' B l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Mughirah bin Ziyad] 
dari [Abu Umar] mantan 
budak Asma, dia 
berkata, "Saya melihat 
Ibnu Umar membeli 
surban yang bergambar, 
kemudian dia meminta 
di ambilkan gunting lalu 
mengguntingnya. 
Setelah itu aku 
menjumpai Asma dan 
kuceritakan hal itu 
kepadanya, [Asma] 
lantas berkata, "Sungguh 
buruk apa yang telah di 
lakukan oleh Abdullah! 
Wahai pembantu, 
ambilkanlah jubah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 
Kemudian pembantu 
wanita itu datang dengan 
membawa jubah 
berlengan dan bersaku 
serta kedua selanya 
bergaris yang terbuat 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dari dibaj (campuran 
sutera)." 


3585 


a ta ^11 ^ )c t Ia 'w * Ijj^^ 
i nl l?aa .a jc. ^jUtuL^u 

' 1,r - (j r - ' '"^ i! jji ^iji jjt-. 

i j a \l ^ * \ ^ i * _y°* r " ^ ^ 

' * **- ^ ' j ' ** 

(Ja. (^"1 JJ^jl ^Jc. (JJ^A 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Abdul Aziz 
bi Abu As Sha'bah] dari 
[Abu Al Aflah Al 
Hamdani] dari 
[Abdullah bin Zurair Al 
Ghafiqi] saya 
mendengar [Ali bin Abu 
Thalib] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengambil sutera 
dengan tangan kirinya 
dan emas dengan tangan 
kanannya, kemudian 
beliau mengangkat 
kedua tangannya sambil 
bersabda: 

"Sesungguhnya kedua 
benda ini haram bagi 
kaum laki-laki dari 
umatku dan halal bagi 
kaum wanita." 


3586 


£ , e ~. e r- Je ^ 

Lii la Ajlui ^1 (jj jfiii uj la 

jt j cs^' 

d il ilr. jjr. (j' /»jai4i ia. W 

Uo] JJ^)=»J 3jja <1 4la. jiluij 
l j 1 (J "'J ' t g'ii-v \ 1 11 j l & ! v,. 

La jil (3 jLij Ij ■ * ilia Ajj!i(l y 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Yazid 
bin Abu Ziyad] dari 
[Abu Fakhitah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Hubairah bin Yarim] 
dari [Ali], bahwa telah di 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







hadiahkan pakaian yang 
terbuat dari sutera 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu yang 
panjang atau lebar 
kainnya bersulam sutera. 
Kemudian beliau 
mengirimnya kembali 
kepadaku, lantas 
kudatangi beliau seraya 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, apa yang 
harus kuperbuat 
dengannya? Apakah aku 
boleh mengenakannya?" 
beliau menjawab: 
"Tidak, akan tetapi 
buatlah kerudung untuk 
para Fatimah." 


3587 


JLIC. (jt ^AjjaVI (jC- (jl « j 1 . n (jJ 
(jj ^JC. (jC £3lj (jj (j&^/)]l 
jil! (J _JJ^J Ullc ^^LJlj Jjic 

pLij AjSo <&l ^V^-i 
(jjjiA (jl JUa <La'± cSj^Vl 

<3?- C5-"' JJ^ 1 flP"* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Al 
Ifriqi] dari 

[Abdurrahman bin Rafi'] 
dari [Abdullah bin 
Amru] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menemui kami, satu 
tangannya memegang 
sutera dan tangan yang 
lain memegang emas, 
lalu beliau bersabda: 
"Sesungguhnya kedua 
benda ini diharamkan 
bagi kaum lelaki umatku 
dan di halalkan bagi 
kaum wanitanya." 


3588 


- j ^ B - ^ ^ 

(jj ^ ^ n ;r- Hl la jSLj jjl Qj la 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





* ■ *.>i : - . ' 

^l^uj ^j^j^ ^j-cai-aS ^Ij^jj 


kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Anas] dia 
berkata, "Aku melihat 
Zainab binti Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenakan 
gamis sutera yang 
bergaris." 


3589 


(jC 4jJaj l)J ^)5Lj 1 'i i W 

(jc i - i>ila]| auI ijc (jj liLjjj 

Clljlj LaSll «.I Jjll (jt ■ "j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dari 
[Syarik bin Abdullah Al 
Qadli] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Barra] dia 
berkata, "Saya tidak 
pernah melihat yang 
lebih indah dari sosok 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kecuali 
saat beliau berjalan 
dengan mengenakan 
pakaian merah." 


3590 


uj la ' . itjaJl (jj j UiiAk 

11 'i! /j! S'nvj* j i Al lir-. Uli 
(j'.ii £3'i«U i lUi'i ;\r„j 4 i\c. jtil 

\ /lg lir - . . 1 l\f*. /j I . n"^ j 

(jl^UU (jL«aJ-ft9 
Aill ^jii-a (^Jill lJJjS (jLajajj 
1 ig» . >ij4 t i& i* i.i j 4 i\r. 
AUl (jj.3j-a jJUa «jii ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Abdullah bin Amir bin 
Barrad bin Yusuf bin 
Abu Burdah bin Abu 
Musa Al Asy'ari] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Waqid Qadli Marwa] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Buraidah] bahwa 
[Ayahnya] telah 
menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kepadanya, dia berkata, 
"Saya melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkhutbah, kemudian 
Hasan dan Husain 
'alaihima salam 
menghampiri beliau 
dengan mengenakan 
baju warna merah dan 
keduanya berdiri. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu 
mengambil keduanya 
serta meletakkannya di 
pangkuan, beliau lalu 
bersabda: "Maha benar 
Allah dan Rasul-Nya; 
'Sesungguhnya hartamu 
dan anak-anakmu 
hanyalah cobaan 
(bagimu)...' (QS. At 
Taghabun; 15), aku 
melihat kedua anak ini 
dan aku tidak sanggup 
menahan diri (untuk 
memeluknya)." 
Kemudian beliau 
melanjutkan 
khutbahnya." 


3591 


Al jj (JlLa^kSI (jc- allaj 4j1c 'M 
y2gJaH (Jla ^Aiall La gjlaa U du3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Yazid bin Abu 
Ziyad] dari [Al Hasan 
bin Suhail] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang Al 
Mufaddam." Yazid 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







berkata, "Aku bertanya 
kepada Al Hasan, 
"Apakah al Mufaddam 
itu?" Dia menjawab: 
"(Pakaian) yang di celup 
dengan pohon 'ushfur 
(sejenis tumbuhan 
pewarna)." 


3592 


.AjC. (jC j (jj «LaLuli (jC £J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Usamah bin Zaid] dari 
[Abdullah bin Hunain] 
dia berkata; saya 
mendengar [Ali] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarangku, dan aku 
tidak mengatakan beliau 
melarang kalian dari 
memakai pakaian yang 
dicelup (diberi warna)." 


3593 


(jj ^ n )t~. LjjAa j5Lj jjl 

jc. 4_ijI jc. t . ' jj jjjac 
( _ s lLa Alll (J jjuij £i 1 'iVA'jl j jja* 
jajjll (j-a allaj Ajlt <&l 
IkjjJaji iLLj j £j) C_1SlSj11 
La da jai aJSA La Jllj jiLaaJL) 
(j J J T» m j j»A j ^^IaI tlyjll ojS 

' " 'W 3 La M Sjo U (JLal JaJI 

Ljj^Li£ VI Jlaa <j AJajjJI 
i2S1Sj V (211*1 j^^ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Hisyam bin Al 
Ghaz] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 
dari [Kakeknya] dia 
berkata, "Kami berjumpa 
dengan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika berada 
di Tsaniyah Adzakhir, 
dan beliau menoleh 
kepadaku sedangkan aku 
mengenakan pakaian 
yang dicelup dengan 
pohon 'ushfur, maka 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







beliau bersabda: 'Apakah 
ini? ', akupun bahwa 
beliau tidak 

menyukainya. Kemudian 
aku menemui 
keluargaku ketika 
mereka sedang 
menyalakan tungku api, 
lalu kulemparkan 
mantelku ke dalam 
tungku api. Keesokan 
harinya aku mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
lalu bertanya: "Wahai 
Abdullah, apa yang telah 
kamu perbuat dengan 
mantelmu?" lalu 
kuberitahukan kepada 
beliau bahwa aku telah 
membakarnya, maka 
beliau pun bersabda: 
"Kenapa tidak kamu 
berikan kepada istrimu? 
Karena mantel yang 
seperti itu tidak mengapa 
jika di pakai oleh kaum 
wanita." 


3594 


(jj J&Li (jc. ^Jj] ^1 (jjl (jc. 

(J uiir- la Aj i^fij «-l-a aJ l w r •-■ 

dul^S p l^fl l a A Q ^ 1 a ) AjjjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Ibnu 
Abu Laila] dari 
[Muhammad bin 
Abdurrahman] dari 
[Muhammad bin 
Syurahbil] dari [Qais bin 
Sa'd] dia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menemui 
kami, lalu kami 
menyiapkan air agar 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







beliau bisa 

mendinginkan badannya, 
beliau pun mandi, 
kemudian aku berikan 
kain selimut berwarna 
kuning, sehingga aku 
pun dapat melihat bekas 
warna kuning pada leher 
beliau." 


3595 


(jc £LaA IjUjI (jjjli (jJ Al JJ 
(jr. i iw A (ji jj^f- (jf- M* 

M J jj^j Jlalla sik (jc 

1 jlS illuj AjIc M ^jli-a 
4 La a jl L_sl^uiJ AJallaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Hammam] 
dari [Qatadah] dari 
[Amru bin Syu'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Makan dan 
minumlah, bersedekah 
dan berpakaianlah kalian 
dengan tidak berlebih- 
lebihan atau 
kesombongan." 


3596 


* • 'f - t - S 'i' ' '''f - t 
(jj ^^"^ a j aJuc (jj a 1 13 ja 

(jc liljjija liUjl (jjjli (jJ Al jj 

jf-^sA Cf- ^ jj u^^- 
^iii J j^j Lw' l/" 

(_>uJ (jio alhdj 4 UC *0jl ^Al-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
'Ubadah] dan 
[Muhammad bin Abdul 
Malik Al Washatiyani] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Utsman bin Abu 
Zur'ah] dari [Muhajir] 
dari [Ibnu Umar] dia 
berkata, "Rasulullah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengenakan pakaian 
dengan penuh 
kesombongan (pamer), 
maka Allah akan 
memakaikan kepadanya 
pakaian kehinaan pada 
hari Kiamat." 


3597 


(jc 3jljC jjl UJ la (—ijljjlill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu As 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Utsman bin Al 
Mughirah] dari [Al 
Muhajir] dari [Abdullah 
bin Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mengenakan pakaian 
dengan penuh 
kesombongan (pamer) di 
dunia, maka Allah akan 
mengenakan pakaian 
kehinaan pada hari 
Kiamat dan dia akan di 
masukkan ke dalam api 
Neraka." 


3598 


f ' ' . - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Yazid Al Bahrani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki' bin 
Muhris An Naji] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Jahm] 
dari [Zirr bin Hubaisy] 
dari [Abu Dzar] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
mengenakan pakaian 
dengan penuh 
kesombongan (pamer), 
maka Allah akan 
berpaling darinya 
sampai dia melepaskan 
pakaian tersebut, kapan 
saja dia melepasnya." 


3599 


y 0 f ~ U J - ^ r - -f ^ - 

(jj (jUilu Hj la ^)5ij ^jjl Hi la 
IjC. (jC aJ I a) (jj j (jC AijJC 
(JjjLiC (jjl (jC. 4lc j (jj (j-(La.^]l 

£jj l— llil Lijl (Jjij plaj 4jlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Zaid bin 
Aslam] dari 
[Abdurrahman bin 
Wa'lah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kulit 
(binatang) apa saja yang 
telah di samak, maka ia 
menjadi suci." 


3600 


^ ^ e J - ^ T 

l'* la Ajlui (jj jjl 1 la 

s - 'o ^» o ji / t a t 'f 

(jc dsjA_3^' (j^ ^ u3 r * clw u^" 1 

(jjl (jc auI lj& (jj luc 
oV^j-fti SOj (jl4jj),A La (jc (_^uLiC 

m^'^* <^f^ tS^*^ ^ _>^* 

U 1 jllaa 4j 1 jiiijla i j*jia 1$jLa) 

1^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari ['Ubaidullah 
bin Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dari 
[Maimunah], bahwa 
kambing milik mantan 
budak Maimunah yang 
telah ia berikan 
kepadanya sebagai 
sedekah lalu mati, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







diliwati oleh beliau - 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam-, maka beliau 
bersabda: "Kenapa 
kalian tidak mengambil 
kulitnya dan 
menyamaknya hingga 
mereka dapat 
memanfaatkannya?" 
mereka menjawab, 
"Wahai Rasulullah, 
kambing itu telah mati! " 
Beliau lalu bersabda: 
"Yang diharamkan 
adalah memakannya." 


3601 


^TS - — ^ ^ s ~ • — ~ 5~7 'p ,j ^ 

Hl la Ajlki ^jj Hl la 

^jLaLuj ^)C. i ■ ) uj^ga (jc 
^JMjaII t " ll \ V\ (_>a*jl (j^^ 
( _ s lLa Ai\ (J JJ^JJ 3^ ' " ul oUi 
jlia La (Jla3 LgAlc. alLij <jlc <&l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Laits] 
dari [Syahr bin Hausyab] 
dari [Salman] dia 
berkata, "Beberapa 
orang dari Ummul 
Mukminin memiliki 
kambing lalu mati, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lewat di 
dekatnya, maka beliau 
bertanya, "Tidak 
mengapa jika pemilik 
kambing ini ingin 
memanfaatkan kulitnya." 


3602 


* . „-// j 

A-i-ojlc. ^jc. Ajal ^jc. ^j^a/^ ajc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] dari [Malik 
bin Anas] dari [Yazid 
bin Qusaith] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







[Muhammad bin 
Abdurrahman] dari 
[Ibunya] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan untuk 
memanfaatkan kulit 
bangkai binatang jika 
telah di samak." 


3603 


m« (jj ^gic IjjSk ^-il" 1 tJT^ 
^jc. 1^ \^ <\ a ^ \ jj Ia 

lilj^ll J;<r-. £)J ^1 AJC- (jt ^jjjl 

allaj AjIc auI ^U.-! (^Jjll ' ■ 'l jS 
AjIaII (j^i 1 jiijJJ V (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [As Syaibani]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] dari 
[Syu'bah] semuanya dari 
[Al Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Abdullah bin 
'Ukaim] dia berkata, 
"Surat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
menemui kami (isinya): 
"Janganlah kalian 
mengambil manfaat dari 
bangkai, baik kulit 
maupun tulangnya." 


3604 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





alll Aic. (jc- ClijL=JI (jj M -Ijc 
[ s n\\ (J*j1 (jliJll L y^i*i\ (jJ 
^jili (jVlj3 alLlJ Ajlc <&l ^U^i 


Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Khalid Al 
Khadzdza v ] dari 
[Abdullah bin Al Harits] 
dari [Abdullah bin 
Abbas] dia berkata, 
"Sandal Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memiliki dua tali yang 
bercabang dua." 


3605 


UjJLa ^1 (jj ^)5Lj lijJLa 
(jc. ^UA (jc. (jjjU (jJ Aj jj 

^jjill (Jail (jliill! (_>ujl (jc. o3lja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
dia berkata, "Sandal 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memiliki dua 
tali." 


3606 


(jc £J^j 1 Vi'i^ j^j jjI ^ 
^jl (jc ^Ij^3 ^ tjc- ^ j» 
iil ^jij-a J JJ^J cjlllll OJJJA 

(_g J I n'; 1L I^Jjla ^la Ijlj j ^jjjojllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syu'bah] dari 
[Muhammad bin Ziyad] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila salah seorang 
dari kalian memakai 
sandal, hendaklah ia 
memulainya dengan 
yang kanan, dan jika 
melepasnya hendaknya 
ia memulainya dari yang 
sebelah kiri." 


3607 


(jj A)jl ^JC uJ^a j£j jjl lijJLa 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jC. tjji^C. (jjl (jC. (J^JJ^J 
(jc. 'n» m (jj 3ja i u 
2jl ^jij-a (3 jiuj (Jl^l! »JJjA 

.1^.1 j ' A^l j (J«j 

1 (jti^il jl i» 1 jafljLia u 


kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari [Ibnu Ajian] 
dari [Sa'id bin Abu 
Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
salah seorang dari kalian 
berjalan dengan 
mengenakan satu sandal 
atau satu khuf (sepatu), 
hendaknya ia melepas 
kedua-duanya atau 
memakainya semua." 


3608 


^a-ii lii-i^. &a ^ (jj Jgic LiL^a 
(jC. (JjLaC^I (jC AjjIjLo 
(^illl SjJjA ^1 (jc <*JU-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang seseorang 
memakai sandal sambil 
berdiri." 


3609 


j 1 Vi 1 5»^. ^ (jj Jjic UjAa 
jlijj (jj au! ^jc (jc (jl ji i u (jc 
er^- 3 if^' ijr«^ jic (jjl (jc 

(3i._>ll (J »'"_'; (jl alluj 4jic ijl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang seseorang 
memakai sandal sambil 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







berdiri." 


3610 


j j 7- a (jc Q^-La (jJ 
o5j^)j (jjl (jc auI Ajc (jj 
(_JJlAi ^jualijll jlg-ij! (jc 

1 ^ T.Ma ^jjj^j^l ^ji^jlLj (jiia. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Dalham bin Shalih 
Al Kindi] dari [Hujair 
bin Abdullah Al Kindi] 
dari [Ibnu Buraidah] dari 
[ayahnya], bahwa An 
Najasyi memberi hadiah 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dua khuf 
(sepatu) yang berwarna 
hitam polos, kemudian 
beliau mengenakannya." 


3611 


(jj jUiui 1 'ii w ^Jj) 1 'l! w 
4-alui UI £-*Lui t_£J)&j^\ (jC 4 ij-jC 
(jC j!^)jikJ jLLaJ (jj jLajLolj 

5 j^ul (j) (Jlis ilLij AjIc 

i& jilt i i (jj* i> -~> i V (_j jt ' — i'iWjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dia mendengar 
[Abu Salamah] dan 
[Sulaiman bin Yasar], 
keduanya mengabarkan 
kepadanya dari [Abu 
Hurairah] dan sampai 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Orang-orang 
Yahudi dan Nashrani 
tidak menyemir rambut, 
oleh karena itu 
selisihilah mereka." 


3612 


(jj Alll ^jc LiUa j£Li jjl Lu,la 
^JC (jC pla.VI tj^ LWJ- 2 ] 
j^allJI Jjaii^I ( _ s j\ jC oij^>J (jJ 
M (J jLlJ (JllJll ji ,j (jC 
La j i aa 1 (j| ^liuj <Lilc Jdll ^ L a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^.1 "i-s.ll i iviu\l A i i'ijir. 


Idris] dari [Al Ajlah] 
dari [Abdullah bin 
Buraidah] dari [Abu Al 
Aswad Ad Dailami] dari 
[Abu Dzar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh, 
sebaik-baik yang kalian 
gunakan untuk merubah 
uban adalah pohon pacar 
(inai) dan katam (sejenis 
tumbuhan)." 


3613 


(jj (_>"jjJ LjjAk ^)5ij _jjl Ujik 

^ ^1 (jj ^iUj uliAk laa «a 
dll^Aila (_lA (jj (jLaiit (jt 

,y 1 <Jla <iLi £1 Jc 

^il-a auI (J ^j^^J (j-o I^jajj 

A'" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sallam bin Abu 
Muthi'] dari [Utsman bin 
Mauhab] dia berkata, 
"Saya menemui Ummu 
Salamah." Utsman 
melanjutkan, "Kemudian 
[Ummu Salamah] 
mengeluarkan sehelai 
rambut dari rambut 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
telah di semir dengan 
inai dan katam 
(semacam tumbuhan)." 


3614 


UjJLa <JLiklu ^1 (jj ulla 
(jc liliil (jc AjIc (jjl (J j» « 1 nl 

' 'a a * ' ' £ ' 

<lllj (jl^J alLlJ jlll (^1^ 

alil C5 i-a «uli J jLij djlla 

(j Ia» j <J I_jjA jl '^4'- 

j. A\ £ ^)')-^ ^ 0 vj*liia 4jLLi3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] dari [Laits] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] dia berkata, 
"Ketika penaklukan kota 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Makkah Abu Quhafah di 
datangkan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan seakan- 
akan rambutnya seperti 
pohon tsaghamah 
(sejenis pohon yang 
buah dan bunganya 
berwarna putih). 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Bawalah ia menemui 
salah seorang dari 
isterinya supaya ia 
menyemir rambutnya, 
dan hindarilah warna 
hitam." 


3615 


f ' e ' > > > -i Z f 

i jji jir. lVil-v (J»lj' jj' 

Niyi-s.\l Or. jr-. 1 .„jvJI Jor-. 'l 
oii. jjc- (jc ^ aj i <-\ (jj 
jul J j' "J (JI «M S i iij . ^. 
La i 1 (jl alulj 4 ll& Aiil ^Jj-a 
i' tr-.jl I.^I 4 i i"°ru'4l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hurairah Ash Shairafi 
Muhammad bin Firas] 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Al Khaththab bin 
Zakaria Ar Rasibi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Daffa' bin Daghfal 
As Sadusi] dari [Abdul 
Hamid bin Shaifi] dari 
[Ayahnya] dari 
kakeknya [Shuihaib Al 
Khair] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh, 
sesuatu yang paling baik 
kalian gunakan untuk 
mengecat rambut adalah 
warna hitam ini, karena 
dia lebih disukai oleh 
isteri-isteri kalian, dan 
kalian bisa membuat 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







takut musuh-musuh 
kalian." 


3616 


jic (jj *d)l IjjC (jc <ilLul _jjl 
IjjC (jl m ,_J| (jj 1j» ia (jc. 
c£]jjj jM jic (jjl (JLui ^yj^. (jJ 
(jil £]lai [J"Jj" 1 '^ni^l ja.^i'i 
■|U (jjjia.^i'i lll jir. 

ajIc au! *&l (J > u) j <— y'j 

A \ jQ i ^ i a 1 JJj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Sa'id bin Abu 
Sa'id] bahwa [Ubaid bin 
Juraij] bertanya kepada 
[Ibnu Umar] ia berkata, 
"Aku melihatmu 
mengecat kuning 
jenggotmu dengan Al 
Wars (sejenis 
tumbuhan)." Lantas Ibnu 
Umar berkata, "Aku 
mengecat kuning 
jenggotku ini, karena 
aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengecat 
kuning jenggotnya. " 


3617 


(jj (_^a i «] U-Lla jfLj jjl LiUa 
<L^ALa (jj jxa> ^ UJ la jj. ^'i^i 
(jjl (jc <-;-lAj (jJ \;«"> (jc 
(jjl (jC (_>ujUa (jC (J^jUa 
AjIc 2jl ^jii-a ^Jjll J-alli (JjAjC 
T ^'-.-i ^5 (J^j '<-- i\'..j 
j-o IjlA (jui^l La (JlS pUaJU 

~ - ;<:\lj r lwll i r wu-i \» j4.T i 

ji IjiA (j« (jj^i^l IjiA JLaa 
(Jloi ijor^ll i r iTui ^5 j-il , 

(jl£j Jli^K IjlA (j-a (jiAl liA 

- > ■» > . 'l 
jQ i ^ t (jjjjLJa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Thalhah] dari [Humaid 
bin Wahb] dari [Ibnu 
Thawus] dari [Thawus] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati 
seorang lelaki yang telah 
mengecat rambutnya 
dengan inai, maka beliau 
bersabda: "Alangkah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bagusnya ini." 
Kemudian beliau 
melewati orang lain 
yang telah mengecat 
dengan inai dan katam 
(sejenis pohon inai), 
maka beliau bersabda: 
"Ini lebih bagus 
ketimbang yang ini." 
Kemudian beliau 
melewati orang yang 
lainnya yang telah 
mengecat dengan 
shufrah (sejenis 
tumbuhan yang baunya 
wangi dan berwarna 
kuning), maka beliau 
bersabda: "Ini lebih baik 
dari semuanya." Ibnu 
Thawus berkata, "Oleh 
karenanya Thawus 
mengecat (rambutnya) 
dengan shufrah." 


3618 


(jijji] (jt jja j l' 1 * w 
lJ j ' " J ' ' J * ^ °° ''u'"' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu 
Juhaifah] dia berkata, 
"Saya melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
bagian ininya putih." - 
maksudnya adalah pada 
bagian rambut di bawah 
bibir-. 


3619 


-lili. Ijlla iiMI /o iLa ^ Ijlla 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





Ajja 1 a-JiLa ^9 oja-ij (jjjjic 


Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] dan [Ibnu Abu 
Adi] dari [Humaid] dia 
berkata, " [Anas bin 
Malik] ditanya, 'Apakah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyemir rambutnya?" 
dia menjawab, 
"Sesungguhnya uban 
beliau tidak terlihat 
kecuali hanya tujuh 
belas helai atau dua 
puluh helai di jenggot 
bagian depan." 


3620 


Alljll (jj JAC (jj l^a ^ iL^a 
(jc ^Jll (jj (_gjaj IjjSi. (g J^SII 
(jC £3U (jC <&l AjJC (jC lillJJJ 

JJjl (J JJJJ ' ; 'J ' " (jlSJl5 3* £ ' LW' 

(j )J .*>'("•■ i aXuJ A jJC Jkill \ . ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin Al Walid Al Kindi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Adam] dari [Syarik] dari 
['Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] dia 
berkata, "Rambut uban 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hanya 
sekitar dua puluh helai." 


3621 


lilla Ajjaj (jj jSLj ^jjI Ijj^a 
^1 (jjl (jc Ajjjc (jj (jl j° ■ " 
^1 Clilla (Jla AftliJi (jc ^taj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ibnu Abu 
Najih] dari [Mujahid] 
dia berkata, " [Ummu 
Hanf] berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memasuki kota Makkah, 
beliau memiliki empat 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







ghada v ir, yaitu jalinan 
rambut yang terurai." 


3622 


^Jtul (jj jijA (jC iil (jJ C5 J^J 
<&| Jjjc. (jC- (C jAjil (jC- 

(jlSlli (_>uUc. (jjl (jc. .lic 

^aA jl i ini (jjlAlu ' ■ il (JAl 

(jls^ uj^ uj^ j^JI lAj 

ilLij AjIc iill (^Ha (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Az Zuhri] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Para ahli kitab (Yahudi 
dan Nashrani) membelah 
dua rambut mereka, 
sedangkan orang-orang 
Musyrik mengurai 
rambut mereka, dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam senang 
seperti ahli Kitab." Anas 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengurai 
rambutnya dan 
membelah menjadi dua." 


3623 


ijjJLa (jj ^)5Lj ijjJLa 
aJAI^jJ (jc. ^jjj-aj-a (jj J^a i 

4jijlc (jC (jC Juc (jj 

(J j' "'j j"''' ' (JJ*) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Manshur] dari [Ibrahim 
bin Sa'd] dari [Ibnu 
Ishaq] dari [Yahya bin 
Abbad] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] dia 
berkata, "Aku membelah 
(rambut) di belakang 
ubun-ubun Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian aku 
menguraikannya hingga 
ke dahi." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3624 


(jlSUi (jajl (jc o51j3 (jc g jLa. 

aAIc iul ^U^i <uil J jj^j j» >* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Jariri bin 
Hazim] dari [Qatadah] 
dari [Anas] dia berkata, 
"Rambut Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lurus ikal, 
terurai antara telinga dan 
pundaknya." 


3625 


^ijAl^j) (jj (jia/>]l iJjSa. 
^JC- (jC- liljia ,_j| (jjl UiiAi. 
^Uifc (jC L ^l\ (jj (j«xa/)]l 
*U-ajlc. (jC. «Lljl (jC OJ^)C (jj 
Ajic "&\ ^jii-a «lili J jiujl L)^^ 

(j ^3^5 AjLaJI ^JJUji alLMJ 

Sjijll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Az Zinad] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memiliki rambut yang 
menjuntai tidak lebih 
dari pundaknya, dan di 
atas kedua daun 
telinganya." 


3626 


Lii la AjIij ^1 (jj ^fij _jjl Lillk 
Ajiic (jj (jl Ifl i ^*Liu5> (jj Aj^ULo 
' ■ uK (jj jjj-alc. jC jUiui (jC 

J?-*- lW ci^lj tj 1 - tj 1 " 

AjIc iil (jl^a /Ljjll L*flj^ 

c_iLj j (JLaa (Jjji= _j*jy° (»^3 

(Jlla ilLaj AjIc Aill ^jii-a ^ull 

(juAl IjiAj i^licl -A ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] dan [Sufyan bin 
'Uqbah] dari [Sufyan] 
dari [ Ashim bin Kulaib] 
dari [Ayahnya] dari 
[Wa v il bin Hujr] dia 
berkata, "Nabi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam melihatku 
sementara aku memiliki 
rambut yang panjang, 
beliau lalu bersabda: 
"Lalat, lalat (maksudnya 
sesuatu yang buruk)." 
Maka aku pun pergi dan 
memotongnya, 
kemudian beliau 
melihatku dan bersabda: 
"Sesungguhnya aku 
tidak bermaksud 
menyakitimu, akan 
tetapi hal ini lebih baik." 


3627 


—Z — — j, — — Z — B - ^ 'p ^ 

<LaLLul jjI UJ.la ^/lis iLa « (jj 

- _ j » -* - _ > . t'. °'- 
^at (jt ^)-aC- 41)1 JJjC (jC 

AjIc iil ^jij-a 4&I J J^J ^ 

^ jail La j Jlac jail (jc- pLij 

^lall <jj j (j^i jjlkj (jl Jli 
(jlfLa i21 jjJj (jlSa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Umar bin Nafi'] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang dari qaza'." 
Nafi' berkata, "Apakah 
yang di maksud dengan 
qaza' itu?" Ibnu Umar 
menjawab, "Yaitu 
mencukur sebagian 
rambut anak kecil dan 
membiarkan sebagian 
yang lain." 


3628 


j ^ — S - ^-" J — n ^ p — 'ii ^ — 

la AjIJi ^1 ^jj _jjI Hi la 

^j^jlll jiC gjl Cp jlijJ 
alluj 4jlc- AUl ^ Alll (J JJJ j 
£ jail j> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami [Syu'bah] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang dari 
qaza'." 


3629 


j g — S - ^-" 1 — 71 ^ p — -r ^ 

clw s- 1 ^' o 1 " ^ 1:3*"' clw lJ 3° 1 " 

4_a ^jjjii ^ ^ alLajg 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ayyub 
bin Musa] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membuat 
cincin dari perak, 
kemudian mengukirnya 
dengan tulisan 
'Muhammad 
Rasulullah'." Lalu beliau 
bersabda: "Janganlah 
salah seseorang 
mengukir cincinnya 
seperti cincinku ini." 


3630 


lAW i jj ) jjntj jjr. 1 ))j i q ) 

ia Ul JUa UsjLL ^3 AjIc. 

1 l uO ') 4 )4 t ') i«l ') j l i')l 4. 1 ')» ') U 1 ^1 \ 

4j1c. (jiijj 5la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] dari [Abdul 
Aziz bin Shuhaib] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membuat 
cincin, lalu beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 
telah membuat cincin 
dan telah mengukirnya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dengan suatu ukiran, 
maka janganlah salah 
seorang mengukirnya 
(seperti ukiran yang 
serupa)." 


3631 


(jC ^uj^j Ijli^k ^)JftC. (jj (jLalic 
jlSJLa <jj qA) (jC <£jA jJI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] dari [Anas bin 
Malik], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membuat cincin dari 
perak yang mata batunya 
dari negeri Habsyah dan 
berukirkan Muhammad 
Rasulullah'." 


3632 


(jj ^JC- Ujii. j5Lj jji Ujii. 
(jC (jt AUl AnC (jC JJAJ 

Ajlc 'M LS Jj-a J J^J 
t ■ iftjlllj -"^."U (jc alLlJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Hunain] 
mantan budak Ali, dari 
[Ali] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang mengenakan 
cincin (yang terbuat) 
dari emas." 


3633 


(jj ^ic lilia. jSLj jjl iSia. 

(j? Ca '^ji CP jf*** 

>aC- (jjl (jC (J^-ui (jJ 1 (>aaJI 
AjIc 2jI (^Ha <il! J J^J 3 sita 

^jLi. (jC ^Il^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Yazid bin Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Ziyad] dari [Al Hasan 
bin Suhail] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang (mengenakan) 
cincin dari emas." 


3634 


j g — S - ^-" 1 — 71 ^ p — -r ^ 

^jj l*a < (jc jjaj l>j auI ^Jt 
^jt (jj jIjc. (jj J^j (jt (3~" ' ") 
4_kijlc. jjc. (jt jjj^II (jj 
^ *■! aill (_jJiAulli (jjlojAlI ^1 

4 ifl aji a 1 ^ ' q 4 flla alLa^j 
jlll (J ^wjj o.li.la ujja (_^3 
Aji j -ijatJ (^"J AjSc iill u^'** 

^1 Cllb "LiLil AjjjI Ic-JS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Yahya bin Abbad 
bin Abdullah bin Az 
Zubair] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] Ummul 
Mukminin, dia berkata, 
"Raja Najasyi 
menghadiahkan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam perhiasan yang 
di antaranya ada cincin 
emas yang batu 
cincinnya dari 
Habasyah. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu 
mengambilnya dengan 
sebatang kayu dan beliau 
berpaling darinya -atau 
mengambilnya dengan 
jari-jari tangannya-, 
kemudian beliau 
memanggil cucu 
perempuannya, Umamah 
binti Al Ash, sambil 
bersabda: "Berhiaslah 
kamu dengan ini wahai 
puteriku." 


3635 


r^js - — ^ , e ~. e — 7-3 5"^ — p — , f ^ — 

Lb la Ajlui ^1 (jj Lii la 

clw 't j j^ o 1 " ^ '{.j'"' clw ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





j! J-aC. (jjl (_f. (_f. Lff ^>JM 

<a£i ^^Jj LLa <-ajLk (_>^»3 (J» t- j 


bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ayyub 
bin Musa] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menghadapkan 
batu cincinnya pada 
telapak tangannya." 


3636 


Lii la (_gjaj /o Laa < uj la 

^sjli. jiL: j 4_lic illl 

■ ">* (J* D " L)"* ^ '* 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Uwais] telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaiman bin Bilal] dari 
[Yunus bin Yazid Al 
Aili] dari [Ibnu Syihab] 
dari [Anas bin Malik], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenakan 
cincin yang terbuat dari 
perak dan mata batunya 
dari Habasyah, beliau 
lalu menghadapkan batu 
cincinnya ke arah 
telapak tangan." 


3637 


ijjJLa Ajaij jj Ijlla 
(jj ^aJA 1 jjj (jt JJAJ (JJ AUl IjC 
(jj t* ^ ^ jj (jC (J.'ViiU 

tjljg»?» jj Ijc. (jc (Jjsc- 

4 'j aJ -''-^''j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numir] dari [Ibrahim bin 
Al Fadll] dari [Abdullah 
bin Muhammad bin 
Aqil] dari [Abdullah bin 
Ja'far], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenakan 
cincin di tangan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kanannya." 


3638 


jjj,la AjAui ^\ (jj JLj jjj.la 
^j-alc (jc. (jjyjjl (jj lic 
^tfrfta (jc. SJj^ (jc. 

aHaj 4jlc Aljl (J J^J 
( _ r i*j oJSA (gSj oJSA aSaJil (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari [Ashim] dari 
[Abu Burdah] dari [Ali] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarangku 
mengenakan cincin di 
sini dan di sini." -yaitu 
di jari kelingking dan 
jempol-. 


3639 


UjJLa 4jjjj ^1 (jj ^)5Lj lilla 
(jc- <^jA_^l (j^ ^ Ui r * LW lA^" 1 

(jjl (jt <>l)l liC (jj lljC. 

j^Jjll (jc.Aal]a (jc (_)jAjc 
BjjLa ' ; 4j3 Ijjj A^j5Lall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari ['Ubaidullah 
bin Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dari [Abu 
Thalhah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Malaikat 
tidak akan masuk ke 
dalam rumah yang di 
dalamnya terdapat 
anjing dan gambar." 


3640 


(jc j-lic Ujik jSLj jjl jjj.la 
^1 (jc li! jAi (jj (^ic (jc 
(jC (^a-j (jJ -JJC (jC Acjj 

(jj (Jl| ^iui^ <jic 2jl ^jij-a (^fiil 
iljlS Aj3 Ijjj (^lil V <5Lj!>Lll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] dari 
[Syu'bah] dari [Ali bin 
Mudrik] dari [Abu 
Zur'ah] dari [Abdullah 
bin Nujjay] dari 
[Ayahnya] dari [Ali bin 
Abu Thalib] dari Nabi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Malaikat 
tidak akan masuk ke 
dalam rumah yang di 
dalamnya terdapat 
anjing dan gambar." 


3641 


Uj.la 'Ujjj ^l jjj ^>Sj ^jjI 1 'i i w 

.'--'>%-' 't '.' f i- 

^jc. 4 ialm ^jl ^jc. j^ysC- 
'M i^J-a M (J jjjjJ ic- 1 jjlla 

a^Lmll 4 U& (J j^J i-^ ^lij/^ ^ lir*. 
A i\r. ctjl^S 1 ^ iQ 4 i'il i 4 r. 1 > li 

<_iU]l (^Ic pli (Jjjfaj jA lili 
(jl Jli J^-ij (j' U Jlii 
Ijjj 3=>.ij V u! j IjIS CujII 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Muhammad bin 
Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Jibril 
berjanji akan bertemu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
waktu yang telah di 
tentukan, dan beliau 
menunggu lama. 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar rumah, 
dan ternyata Jibril 
tengah berdiri di depan 
pintu, beliau pun 
bertanya: "Apa yang 
menghalangimu 
masuk?" Jibril 
menjawab, "Di dalam 
rumahmu ada anjing, 
dan sungguh kami tidak 
akan masuk ke dalam 
rumah yang di dalamnya 
terdapat anjing dan 
gambar." 


3642 


^a.'r.^MI ^jl a'V- (jj (j^uaJI UJ.la 
^jj iflr-. 1 V'i 'w Ail^ll 1 Ij 
^jc ^)-alc. ^jj a u i " Llj ^ ^jl^aJo 
^ J "1 Cliil ol^Jal (_jl5_iLal ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin 'Utsman Ad 
Dimasyqi] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





IgJJJ (J ■ «aj (jl <iiAuLAi 


menceritakan kepada 
kami [Al Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ufair bin Ma'dan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sulaim bin 
'Amir] dari [Abu 
Umamah], bahwa 
seorang wanita datang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
memberitahukan kepada 
beliau bahwa suaminya 
berada di kancah 
pertempuran, kemudian 
dia meminta izin kepada 
beliau untuk 
menggambar pohon 
kurma di dalam 
rumahnya, namun beliau 
mencegahnya atau 
melarangnya." 


3643 


7? g & — 7"^ 5 — ~ B T 5 — ^T 7 * 

LiiiAk Ajojji Ls j\ (jj jjI lliAk 
AlC (jC Al j (jj "LaLulI (jC £J^J 

(jc (jc |xuilall (jj (ji^.jJI 

^^jaj J Sjgjui Cllj iui'illa Ajijlc 

UJa jjjLLaj Aja j'i l aj (J^JaII 

(j l°i 1 jtti 4 'm t"lU^* 4<\°ii> 

alluj 4j1c Alll ^U«-i fcf"l '^Ail^ 

UaIaL) ^jlc li^ii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Usamah bin Zaid] dari 
[Abdurrahman bin Al 
Qasim] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] dia 
berkata, "Aku menutup 
bufetku yaitu yang ada 
di dalam dengan 
menggunakan kain yang 
bergambar, ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang beliau 
langsung memotongnya, 
maka aku pun 
menjadikannya dua 
bantal, (suatu ketika) 
aku melihat Rasulullah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersandar pada 
salah satunya." 


3644 


ji\ Hl la j£j jjI Hj la 
(jc (J»-"ij es^' (l^ - (J^J^-Vl 
(Jjjjj t^fr^^ (^ic- (jc SjjjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Hubairah] dari [Ali] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
penggunaan cincin emas 
dan alas pelana yang 
terbuat dari sutera." 


3645 


Ijlla AjAui ^1 (jj j£Lj HiAa 
(jj Hlla i . itia Si (jj .Ij j 

jjol ir. jji jjnl ir. ">1-v i iji! 

J-olc (jC g^5l ^ ja^JI 

3 "'l ~* 'j UI (jlS ^jLiJI 

AjIc iill (^glla ^ J "1 C La 

j es-s-y fa'j 5^ 

Jjjiiil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Ayyub] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayyasy bin Abbas al 
Himyari] dari [Abu 
Hushain Al Hajri Al 
Haitsam] dari [Amir Al 
Hajri] dia berkata; saya 
mendengar [Abu 
Raihanah] salah seorang 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
untuk menunggangi 
harimau." 


3646 


jj| jc j^jiiJI (^Jl jc 

(J jj-uj jl^ls AjjULa jc jj jjjuj 

( _ 5 ^jj allaj AjIc auI (^glLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami [Waki'] dari [Abu 
Mu'tamir] dari [Ibnu 
Sirinl dari [Mu'awiyahl 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
untuk mengendarai 
harimau." 


3647 


UJ.la A^u£i ^1 jj ^)5Lj ^jjI liiik 
jj, jjc. au| ^jt (jj liLjjjj 

^.La ^jiii $M Su!^ 

1 jjol ^j-ajl AJgLj 1 jjol ( B 5-'-a 
AjjL 1 jJal ^ ua jl Ij!>Ij 4jaL 
4_Jj o^jaj i jJal ^^j-aj! 

<Q« 4-ile (jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik bin 
Abdullah] dari 
[Manshur] dari 
['Ubaidullah bin Ali] 
dari [Ibnu Salamah As 
Sulami] dia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Suruhlah seseorang 
berbuat baik kepada 
ibunya, suruhlah 
seseorang berbuat baik 
terhadap ibunya, 
suruhlah seseorang 
berbuat baik terhadap 
ibunya -beliau 
mengucapkannya hingga 
tiga kali-. Suruhlah 
seseorang berbuat baik 
terhadap ayahnya, dan 
suruhlah seseorang 
berbuat baik terhadap 
kerabatnya, walaupun 
kerabatnya itu menyakiti 
dia." 


3648 


ojLaC (jc Aiyt jj 1 " lij^ai 
Cf- ^ jj j? 

Jla ji p cJVl dJll jjl ji 
p Jli 'Si Jl p 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Maimun Al Makki] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'Uyainah] dari ['Umarah 
bin Al qa'qa'] dari [Abu 
Zur'ah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Para sahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
siapakah orang (yang 
layak) aku berbakti 
kepadanya?" beliau 
bersabda: "Ibumu." Abu 
Hurairah bertanya lagi, 
"Kemudian siapa?" 
beliau menjawab: 
"Ibumu." Dia bertanya 
lagi, "Kemudian siapa?" 
beliau menjawab: 
"Ibumu." Dia bertanya 
lagi, "Kemudian siapa 
lagi?" beliau menjawab: 
"Ayahmu." Dia bertanya 
lagi, "Kemudian siapa?" 
beliau menjawab: 
"Orang yang ada di 
bawahnya dan 
seterusnya." 


3649 


gC- <J^i ^ Cfe"^ JJJ=>- 
Ai\ jiaj (Jlllll OJJjA 
L$j^ * allnj 4jlc Jh\ tl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Suhail] 
dari [Ayahnya] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang anak belum di 
anggap berbakti 
terhadap orang tuanya 
kecuali jika ia mendapati 
orang tuanya telah 
menjadi budak, 
kemudian ia 
membelinya dan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







memerdekakannya. " 


3650 


Ujik AjjjJu Ls j\ (jj ^>£o jjl Ujji. 
(jc Clljljll (jj A/JLaH jjc 
(jc. a i & jc 4 jalLa (jj ^ <&a 

Jl! 4jlc auI ^U.-! ^jill 
JS Aj3jI L_a]l j2ic IjjI ^jliajall 
»1 «tuli (ju ULa 

^jiLa ^ill llljiuj CP) tJ^J^Ij 
^3jj1 L)! f^'"J • 
IjlA ^1 (3 jSjS Aj=JI (J Aikjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdush Shamad 
bin Abdul Warits] dari 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Ashim] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Satu Qinthar 
adalah dua belas ribu 
uqiyah, dan setiap satu 
uqiyah lebih baik dari 
pada apa yang ada di 
antara langit dan bumi." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam juga 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
seseorang akan di angkat 
derajatnya di surga, lalu 
orang tersebut akan 
bertanya, 'Bagaimana ini 
bisa terjadi? ' lalu 
dijawab, 'Karena 
anakmu telah 
memohonkan ampun 
untukmu'." 


3651 


Ojja jUoc (jj »UxA Hiaa 

(jj ^)J2iJ jc (juljc (jj (JJaJLLaj 

(jc jluaJo jj ulljk jc J» Ia 

jlll (J jl^J jLjjSj (jJ ^1 jLall 

'M (jl (Jla jii^j AjIc auI ^U^i 

jl i i a 1 i^'ilj^l ) i'vji^.j) 

i< ) . j ) A| jl ^N'ltjl i^)i^ij) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari [Bahir bin 
Sa'd] dari [Khalid bin 
Ma'dan] dari [Al 
Miqdam bin Ma'dikarib], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
telah mewasiyatkan 
kalian supaya berbakti 
kepada ibu-ibu kalian - 
beliau mengucapkan 
hingga tiga kali-, 
berbakti kepada bapak- 
bapak kalian, berbakti 
kepada kaum kerabat 
kalian, lalu kepada 
kerabat yang lebih dekat 
lagi." 


3652 


(jjilljll (ja. La Alll (J JJ-JJJ Ij 
3tV,i 1 'A, JIS 1 i* \k 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shadaqah bin 
Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Abu 
Al Atikah] dari [Ali bin 
Yazid] dari [Al Qasim] 
dari [Abu Umamah], 
bahwa seorang lelaki 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah hak 
kedua orang tua terhadap 
anaknya?" Beliau 
menjawab: "Keduanya 
adalah surgamu dan 
nerakamu." 


3653 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin As 
Shabbah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Atha] 
dari [Abu Abdurrahman] 
dari [Abu Ad Darda] dia 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



wasallam bersabda: 
"Orang tua ibarat 
penengah pintu-pintu 
surga, oleh karena itu 
(jika kamu mau) 
hilangkanlah ia atau 
jagalah ia baik-baik." 



3654 



AjLijj (jj lillli (jt 

^^jj (j-G tj^^) flc-L^. ^»ljj <jic. 
(j^i ^jjjl (J jjuij \j (JlaS 4 «Uji 

1 aftjlc Sji uall j*iu (Jlii Lcnjj^a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari 
[Abdurrahman bin 
Sulaiman] dari [Asid bin 
Ali bin 'Ubaid] mantan 
budak Bani Sa'idah, dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Usaid Malik bin Rabi'ah] 
dia berkata, "Ketika 
kami berada di samping 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, tiba-tiba 
seorang laki-laki dari 
Bani Salamah datang 
kepada beliau dan 
bertanya, Wahai 
Rasulullah, apakah 
masih tersisa sesuatu 
untuk berbakti kepada 
kedua orang tuaku 
setelah keduanya 
meninggal?" Beliau 
menjawab: "Ya, yaitu 
berdo'a kepada 
keduanya, meminta 
ampun untuk keduanya, 
melaksanakan janji-janji 
keduanya setelah 
keduanya meninggal, 
memuliakan teman 
keduanya dan tidak 
menyambung 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







silaturrahim kecuali 
karena keduanya." 


3655 


^j^ijijl l^llas allujg <Liic. 

^ U^ U' <^lilj f^'"j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Sekelompok orang 
badui datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, mereka 
berkata, "Apakah kalian 
mencium anak-anak 
kalian?" Para sahabat 
menjawab, "Ya." Maka 
orang-orang Arab badui 
itu berkata, "Demi Allah, 
kami tidak pernah 
melakukannya." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku memiliki apa yang 
telah Allah hilangkan 
dari sikap kasih sayang 
kalian." 


3656 


auI Ujia. ' . uA j Ujik (jlac- 
SJauoi (jC. g lia ^jj ^jl a ir- ^jj 

^jl i» uii ^iLi^Jlj ^jLi^JI $.1^. (JIS 

4 \ a AA^aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
'Utsman bin Khutsaim] 
dari [Sa'id bin Abu 
Rasyid] dari [Ya'la Al 
Amiri] bahwa dia 
berkata, "Al Hasan dan 
Al Husain berusaha 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
beliau memeluk mereka 
berdua sambil bersabda: 
"Sesungguhnya anak 
adalah tempat 
kebakhilan dan 
kekhawatiran." 


3657 


Luik 3 ^1 (jj ^>5Lj jjl Luik 
^jj ^«uj^-a ^jc. i ■ itja 11 
Ail^ui (jc j£_u ^1 ("w «ui ^Ic 
AjIc. auI ^jij-a Jl£]La (jj 

J' iaa) ^jlc. ^il Vl Jla -lljij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
dari [Musa bin Ali] saya 
mendengar [Ayahku] 
menyebutkan dari 
[Suraqah bin Malik], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Maukah aku 
tunjukkan kepada kalian 
sebaik-baik sedekah? 
Yaitu puterimu di 
kembalikan kepadamu, 
sedangkan ia tidak 
memiliki sandaran hidup 
(yang membiayai) selain 
dirimu." 


3658 


Lu la Ajlki ^1 ^jj _&jl Lu la 

[-iii^il» i iwSf l .P. «> ; r^.. r^. 

LjJ (jLujI LjJLa si jil Ajijlc. ( _ s -lt 
'"' r - o^)JaJ 1 «afrid oA=J j JS 

* r ;U i",tla 1 i J «'i S'iffl'itl 
JIS» S «* i. « ^t'.,j4°t. iti| \: ~ 

4 , <-iU'i Vo\ ^lUr. 1 i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] dari [Mis'ar] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'd bin Ibrahim] dari 
[Al Hasan] dari 
[Sha'sha'ah] pamannya 
Al Ahnaf, dia berkata, 
"Seorang wanita yang 
membawa dua anaknya 
datang menemui Aisyah, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Aisyah lalu memberinya 
tiga butir kurma. Wanita 
itu kemudian memberi 
dari masing-masing 
anaknya satu buah, lalu 
ia membelah sisanya 
untuk keduanya itu." 
[Aisyah] berkata, 
"Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam datang, 
aku kemudian 
menceritakannya kepada 
beliau, maka beliau 
bersabda: "Apa yang 
membuatmu heran 
dengan sikap wanita itu? 
Dengannya wanita itu 
akan masuk surga." 


3659 


dia «ui (Jll (^^aliAH 4j1 ?nr- 

/ 'o '* e & e ^ 

(ji cJjSJ allaj <jic- illl t^jli-a <&l 
^ajj jlill (j-o 1 j1 f a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Hasan Al Mawarzi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Al 
Mubarak] dari 
[Harmalah bin 'Imran] 
dia berkata; saya 
mendengar [Abu 
'Usyanah Al Mu'afiri] 
berkata; saya mendengar 
['Uqbah bin Amir] 
berkata, "Saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memiliki 
tiga orang anak 
perempuan, lalu ia dapat 
bersabar dalam 
mengurusi mereka, 
memberinya makan, 
minum serta pakaian 
kepada mereka dari 
usaha kerasnya, maka 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mereka akan menjadi 
penghalang baginya dari 
api neraka di hari 
Kiamat kelak." 


3660 


ijjJLa (tLia 11 (jj j;"" 1 - 11 1 a 

Jlalla (_>Jjc (jjl (jc jj» l n 

aHnj 4jic AUl (^Ha (J _JJJJ 
(JULI <1 liljjj (J^J (j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Al Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
dari [Fithr] dari [Abu 
Sa'id] dari [Ibnu Abbas] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang laki- 
laki mengurusi (beban 
hidup) kedua puterinya, 
dia berbuat baik kepada 
keduanya selama 
keduanya bersama dia, 
atau dia bersama 
keduanya, kecuali 
keduanya akan 
memasukkannya ke 
dalam surga." 


3661 


■la l n 1 "'^ (JjjIje. jj Jjic Ijjaa 
lillLa m' (jail fi.^iii (jLiajll 

^Lgjjl l^glma Ijj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Al Walid Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Ayyasy] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
'Umarah] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Harits bin An 
Nu'man] saya 
mendengar [Anas bin 
Malik] dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Muliakanlah 
anak-anak kalian dan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







perbaikilah tingkah laku 
mereka." 


3662 


j ) : n^. (jJ iili *-aj*u jlip 
jUc-l jaJI j^J^ ts^' 

*d)Ll (j-ajJ (jlS (j-aj * jLi 

(j-aj 4 ° ; ' «a £^)5Lila ^k^/l jajjllj 

__ukVI (»J^lj ^L (j^-Ai 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Amru 
bin Dinar] dia 
mendengar [Nafi' bin 
Jubah] mengabarkan 
dari [Abu Syuraih Al 
Khuza'i], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa beriman 
pada Allah dan hari 
Akhir hendaknya ia 
berbuat baik terhadap 
tetangganya, dan 
barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari 
Akhir hendaknya ia 
memuliakan tamunya, 
dan barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari 
Akhir hendaknya ia 
berbicara baik atau 
diam." 


3663 


j g — ^ — — j — — 5-^ p — ^ 

Lu la Ajlki ^1 (jj ^cjI Lu la 

(je LiA^a H l ji /o dulll LLui 
L» C5^' L)^ LW 

L)^- gj^- Lw jj^- Lw « 

(31 j La (JlJ jiiLij <LlIc. Alll C5 ila 

* * *» „ * s X • - V 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin harun] 
dan [ Abdah bin 
Sulaiman], (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rumh] telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
semuanya dari [Yahya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bin Sa'id] dari [Abu 
Bakr bin Muhammad bin 
'Amru bin Hazm] dari 
['Amrah] dari [Aisyah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jibril masih terus 
berwasiat kepadaku 
untuk berbuat baik 
terhadap tetangga, 
sampai aku mengira 
bahwa tetangga akan 
menjadi ahli waris." 


3664 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Abu 
Ishaq] dari [Mujahid] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jibril masih saja 
berwasiat kepadaku 
untuk berbuat baik 
kepada tetangga, sampai 
aku mengira bahwa 
tetangga juga akan 
menjadi ahli waris." 


3665 


j g — i. ~, 1 — n T ^( ,f ^ 

Hl la Ajlki (jJ ^>^J IAj la 
(j^JLc (jj) (jc 4jjjc (jj (jUsLi 

(jC j^gjl (jJ ' " (jC 
iil) ( _ s iLa ^jJjll (jijcl^iJI ^J^" 
(j^ajjj (jlfi (jJo Jls almjg A-llc 

~J^.;^ fj^'j 
(j! <J (3aJ V j 4^ J f»JJ ^J^^J 
4^^»j ^^j^ ^ iaj La Aic ^£ jjj 

AjIc (jijl Li^ S il j 

4J.lLa j^J ^kUjl AaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ibnu 
Ajian] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id] dari [Abu 
Syuraih Al Khuza'i] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
beriman kepada Allah 
dan hari Akhir 
hendaknya ia 
memuliakan tamunya 
dan menjamunya sehari 
semalam, dan tidak 
boleh baginya (tamu) 
untuk menginap di 
rumah saudaranya 
hingga (saudaranya) 
merasa terganggu. Masa 
bertamu itu hanya tiga 
hari, dan apa yang di 
berikan untuk tamunya 
setelah tiga hari maka 
baginya adalah 
sedekah." 


3666 


Clylll Ijljli Cii * 

1 1 1 l-s. ll Q 1 1 1 j 1 jjc '«(j' 

Ls iLa M J JJ^^ * '' ^" J- 0 ^- 
(^J^ija 1 La y allaj <jic illl 

AjIc- Aill ^jii-a «Uli J jjjj uJ djla 

ifu i j^>«i3 s u! 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Yazid bin 
Abu Habib] dari [Abu 
Al Khair] dari [TJqbah 
bin Amir] bahwa dia 
berkata, "Kami berkata 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Anda pernah 
mengutus kami, lalu 
kami singgah di suatu 
kaum, namun mereka 
menolak untuk menjamu 
kami, apa pendapat anda 
tentang hal itu?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada kami: 
"Apabila kalian singgah 
di suatu kaum, lalu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mereka memerintahkan 
agar kalian di jamu 
layaknya tamu maka 
terimalah. Namun jika 
mereka tidak 
mengerjakan hal itu, 
maka ambillah dari 
mereka hak tamu yang 
layak." 


3667 


a \ Vi l^a ^ ju Jji^- uila 
(jc. j y. (jc. (j1 ia i u 1 lj 

AjIc. auI Ji^i J jjoij Jlllll 
/jUS'^Iji «u Uli «Uvl ilCj 

(jll AjIc (jjj jgj Ajljjj ^Jj-al 
t^l^jj £.Ui (jljj ^ LtaJfll e-U-u 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dari [As 
Sya'bi] dari [Al Miqdam 
Abu Karimah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Menjamu tamu 
(selama) satu malam 
adalah wajib, dan jika di 
pagi harinya tamu 
tersebut masih berada di 
pekarangan (rumah), 
maka ia adalah utang 
baginya. Jika mau ia 
boleh menjamunya 
(lagi), jika tidak maka ia 
boleh membiarkannya." 


3668 


j ^ — s - 7^-" ! — ~ T 7* — 'f ^ — 

Hl la ^1 (jj ^)5ij Hi la 

(jjl jc (jUaall 1j» m jj jaJ 

Sjmjjj (jJ i " (jc j^LLc 

(JUlll OJJJ* (J (j^ 

-3 ISI alLlj <jlc iil ^U.-! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 
Al Qaththan] dari [Ibnu 
Ajian] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'alaihi wasallam 
bersabda: "Ya Allah, 
sesungguhnya aku telah 
menetapkan sanksi atas 
hak dua orang yang 
lemah, yaitu hak anak 
yatim dan hak seorang 
wanita." 


3669 


(jC liljllill (jjl UuAa. aii (jj 

t . il ir- (jj A; j (jt (jLijlui 
^ ■ " uj jji. Jla illuj AjIc iiil 

^jjda 1 a U i 4-l9 dllj ' O ^ \ ' 'i 0 ^ 

Aj3 ' " Uj (jj^lLaAlI ^ ' " Lu 3^-"J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Al 
Mubarak] dari [Sa'id bin 
Abu Ayyub] dari [Yahya 
bin Sulaiman] dari [Zaid 
bin Abu Attab] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Sebaik-baik 
rumah di kalangan kaum 
muslimin adalah rumah 
yang terdapat anak yatim 
yang diperlakukan 
dengan baik. Dan 
sejelek- i elek rumah di 
kalangan kaum 
muslimin adalah rumah 
yang terdapat anak yatim 
dan dia diperlakukan 
dengan buruk." 


3670 


J JJ-aj (Jlalla (_>uUC. (jj Alll 

I^aUj ^'^3j lic-j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Abdurrahman Al Kalbi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim Al Anshari] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jJjl^S (jJjp-l ^ 


['Atha bin Abu Rabah] 
dari [Abdullah bin 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mengurus tiga anak 
yatim maka ia ibarat 
orang yang melakukan 
qiyamul lail pada malam 
harinya, berpuasa pada 
siang harinya, berangkat 
pagi dan sore hari 
dengan pedang terhunus 
dijalan Allah, aku dan 
dia berada di surga 
seperti dua saudara 
sebagaimana dua ini 
yang bersaudara." Dan 
beliau menempelkan dua 
jarinya, yaitu jari 
telunjuk dan jari 
tengah." 


3671 


— — — j, — — ? — ~ B - ^ p — i , — 

(jc lW 

P J'j^' ls^ Cf- **°"»<^ {y. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Aban 
bin Sham'ah] dari [Abu 
Al Wazi' Ar Rasibi] dari 
[Abu Barzah Al Aslami] 
dia berkata, "Saya 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, tunjukkanlah 
kepadaku suatu amalan 
yang dapat memberiku 
manfaat?" beliau 
bersabda: "Singkirkanlah 
gangguan (sesuatu yang 
membahayakan) dari 
jalan kaum Muslimin." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3672 


(ji-aC-VI (jc JJaJ (jj JJC 
(_jjjl_i]l jj^J '^T* (ji«aC 

<1=JI [jaili 34 J l^ 3 ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Pada suatu 
jalan terdapat ranting 
pohon yang 
mengganggu orang- 
orang (yang lewat), lalu 
ada seseorang yang 
menyingkirkannya, 
maka ia pun di 
masukkan ke dalam 
surga." 


3673 


(jc. (Jjsc (jj ^j-iaj jc. <jjjc 

Cf-J^ iff CP- J^Cti is^i 
JIS <ulc aiil to U<-i Ig^h 

LgJLacL (Ji^l (^[jlc CliLia^)C 

jji.il^i 4 il 1 g 'l lu ij l g 

(jjjlall (jC ^jJijj (jiVl l^JUcI 
4c.la.lll LgJLicl ^j'" cs^ '—y'jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Hassan] dari 
[Washil] mantan budak 
Abu 'Uyainah, dari 
[Yahya bin 'Uqail] dari 
[Yahya bin Ya'mar] dari 
[Abu Dzar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ditampakkan 
kepadaku amalan- 
amalan yang pernah di 
kerjakan oleh ummatku, 
baik yang amalan jelek 
ataupun yang baik. Lalu 
aku melihat di dalam 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







amal baiknya terdapat 
(ketika ia) 

menyingkirkan sesuatu 
yang membahayakan 
dari jalan, dan aku lihat 
dari amal-amal buruknya 
adalah berdahak di 
dalam masjid, namun dia 
tidak ditimbunnya." 


3674 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam pemilik Ad 
Dastuwa v i] dari 
[Qatadah] dari [Sa'id bin 
Al Musayyab] dari [Sa'd 
bin 'Ubadah] dia berkata, 
"Aku bertanya, "Wahai 
Rasulullah, sedekah 
apakah yang paling 
utama?" Beliau 
menjawab: "Memberi 
air." 


3675 


J jjuij Jlalll lillLo (jj (jjijl jc. 

1 i. 4 ,\(-. jtl| V. — A\ 
(JlJj la "LaUall ^jJ jjAil! 
l}4-J^ J-*^ AjaJI (JaI JJaJ jjl 

i} jiia j^l t>? 

i"iia..,"..,| i j', j< v; 1 (J a« l'i 

, - Si l S< j l S< a i U i v;-';; s 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
dan [Ali bin 
Muhammad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Yazid bin 
Ar Ruqasyi] dari [Anas 
bin Malik] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang-orang 
akan membuat shaf-shaf 
pada hari kiamat." Ibnu 
Numair menyebutkan, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







"Yaitu penghuni surga, 
lalu seorang lelaki dari 
ahli neraka melewati 
seorang lelaki (dari ahli 
surga), kemudian dia 
berkata, "Wahai fulan, 
masihkah kamu ingat di 
hari ketika kamu 
meminta minum 
kemudian aku 
memberimu minuman?" 
Ibnu Numair 
melanjutkan, "Maka dia 
memberi syafaat kepada 
laki-laki (ahli neraka) 
tersebut. Dan lewat pula 
seorang lelaki dan 
berkata, "Masih ingatkah 
kamu di hari ketika aku 
memberimu air untuk 
bersuci?" Maka laki-laki 
itu pun memberi syafaat 
kepadanya." Ibnu 
Numair melanjutkan, 
"Lalu (seorang laki-laki) 
berkata, "Wahai fulan, 
masih ingatkah kamu di 
hari ketika kamu 
mengutusku untuk satu 
kebutuhan seperti ini dan 
seperti ini, maka aku 
pergi untukmu?" Maka 
dia pun memberi syafaat 
kepadanya." 


3676 


e', B - b * tf ' B /'b 

^ £ii £J13 Ifl v5l« jl jaj (j* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Az Zuhri] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dari [Abdurrahman bin 
Malik bin Ju'tsam] dari 
[Ayahnya] dari 
pamannya [Suraqah bin 
Ju'tsam] dia berkata, 
"Saya bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengenai unta yang 
hilang, lalu ia singgah di 
tempat airku yang telah 
aku perbaiki untuk 
untaku, apakah aku 
mendapatkan pahala jika 
aku beri minum?" beliau 
menjawab: "Ya, dan di 
setiap sesuatu yang 
memiliki hati, (yang 
hidup) maka akan 
mendapatkan pahala." 


3677 


j 1 Vi ' ^ « (jj Jjic liiiik 
(jj ^a-lAJ (jC. (jlJftcVI (jC 

jlll AJC (jj JJ^)^ (jC ^ l m» 11 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Tamim 
bin Salamah] dari 
[Abdurrahman bin Hilal 
Al Absi] dari [Jarir bin 
Abdullah Al Bajali] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menolak 
perasaan lemah lembut, 
maka ia pun akan di 
tolak dari kebaikan." 


3678 


Jjij^l (j aaa (jj (Jj» « l aj Hi la 
(jc (jiuc (jj ^)^J 1 "''* la 

(jC ^JLLa (^Jl (jC (ji-aC^I 
AjIc Atll ^U^i i - 1 M (jc'ijJjA 

■ . iaj (jjsj tj! ^'"j 

^ kaj V La <Lllc ( _ r k*Jj (3^3^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Hafsh Al Ubuli] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari [Al 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
Maha lembut dan 
mencintai kelembutan, 
dan Dia memberi atas 
dasar kelembutan 
sebagaimana Dia tidak 
memberi atas dasar 
kekerasan." 


3679 


— ft~~o^ 5 — Fo T n -f 3 — 

Lii la Ajlui ^1 (jj uj la 
£^C.I jjVI (jc C-JaUb^Ja ^jj laa ^ 
^jc- j jUaC- j^jj ^»l2uA lilla j ^ 
Ijlla. Vla ^ijAl^jl (jj (jia/j]| 
^c) jjV/) UiiSa. -Haa jjj Ailjll 

■' laj (JJSj (jj (Jla alluj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Mush'ab] dari [Al 
Auza'i]. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Ammar] dan 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Az Zuhri] dari ['Urwah] 
dari [Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
Maha lembut dan 
mencintai kelembutan 
dalam segala perkara." 


3680 


j ^ — S - ^-" J — 71 '"T p — -r ^ — 

Hl la ^1 (jj Hl la 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





J- 2 ig? CP jij^f L>! JJJ*"^' 

y i j ^ j. i' i\ i ULa j. i' ill j 


kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Al Ma'rur bin Suwaid] 
dari [Abu Dzar] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Saudara-saudara kalian 
Allah jadikan berada di 
bawah tangan kalian, 
maka berilah mereka 
makan seperti apa yang 
telah kalian makan, 
berilah mereka pakaian 
seperti apa yang telah 
kalian pakai, dan 
janganlah kalian 
membebani mereka 
dengan sesuatu yang 
dapat memberatkan 
mereka. Jika kalian 
membebankan sesuatu 
kepada mereka, maka 
bantulah mereka." 


3681 


jjj . J Halia Vls &a ^ j^jj 

Jlllll (jjjiLall jSLj ^jjl (jt 

U 1 jlll Ali-all «jjLj aI^JI 

ojlA (j! Uj^fil t_>"^ ^ (Jj-^J 

!^aLuj jIaa ^-oVI JJ^I Aji"}?! 

ajIc (jjiki ■".''j' 

IM« ,'4< jfoi, Al J,,:., 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Sulaiman] dari 
[Mughirah bin Muslim] 
dari [Farqad As Sabakhi] 
dari [Murrah At 
Thayyib] dari [Abu 
Bakar Ash Shiddiq] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam bersabda: 
"Tidak akan masuk 
surga orang yang jelek 
perangainya." Para 
sahabat lalu bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
bukankah anda telah 
memberitahukan kepada 
kami bahwa Ummat ini 
adalah ummat yang 
paling banyak budak dan 
anak yatimnya?" 
Rasulullah menjawab: 
"Benar, maka itu 
muliakanlah mereka 
seperti kalian 
memuliakan anak-anak 
kalian, berilah mereka 
makan dari makanan 
yang kalian makan." 
Para sahabat bertanya 
lagi, "Wahai Rasulullah, 
apakah yang dapat 
bermanfaat bagi kami di 
dunia?" beliau 
menjawab: "Kendaraan 
yang kalian tambatkan 
untuk jihad di jalan 
Allah dan budak yang 
mencukupimu, jika dia 
shalat maka dia adalah 
saudaramu." 


3682 


illl ^lLa <Ul! J jj^j (JlUlI ojJjA 
V sAlJ ^ uli 'l (^illj jiluJJ Ajlc 
'V j 1 jlojJ ( _ s i^ AjiJI 1 jlLi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dan [Ibnu Numair] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bersabda: "Demi dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, tidaklah 
kalian akan masuk surga 
sehingga kalian beriman, 
dan tidaklah kalian 
beriman sampai kalian 
saling mencintai. 
Maukah aku tunjukkan 
kepada kalian suatu 
amalan jika kalian 
mengerj akannya, 
niscaya kalian akan 
saling mencintai? 
Tebarkanlah salam di 
antara kalian." 


3683 


^^"^ .a ^jc. ^jjLiC. (J uLojjjI 
Iauj ljj-aVl3 "Lili! ^1 (jc. jlj j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari 
[Muhammad bin Ziyadl 
dari [Abu Umamah] dia 
berkata, "Nabi kita 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyuruh kita 
supaya menebar salam." 


3684 


7? g & — 7"^ 5 — ~ B T 5 — 

Lii la Ajlui ^1 (jj uj la 

(jj auI lj& (jc- (jc ' . 'M UI 
alll C5 i-a c] J*JJ djlalll JJ""^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Atha bin 
As Sa v ib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Abdullah bin Amru] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sembahlah Ar Rahman 
(Allah) dan tebarkanlah 
salam." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3685 


OLla AjAui ^\ (jj j5Lj jj iS^a 
■la l n ^1 (jj Ijir m ImK jic- (jj 

£j\S« ;K r'; \r^.i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Sa'id Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
seorang laki-laki 
memasuki masjid 
sedangkan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk-duduk 
di sisi masjid, laki-laki 
itu pun langsung shalat 
kemudian datang dan 
memberi shalat. Maka 
beliau menjawab; 
"Wa'alaikas salam." 


3686 


<liklu (jj j5Lj jjI lilSa 

^jc. ^jLajloj ^jj g j^ 
au! 4 jj i^aLiJI aAIc j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Zakaria] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Abu Salamah] bahwa 
[Aisyah] telah 
menceritakan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: 
"Sesungguhnya Jibril 
menyampaikan salam 
kepadamu." Aisyah 
menjawab, "Wa 'alaihis 
salaam wa 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Rahmatullah." 


3687 


>' l'" - i-- >\ - 
(jj a lic LLAi. j^j jjl LLiAa. 

lilSLa (jj (jt o5u3 (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdah bin 
Sulaiman] dan 
[Muhammad bin Bisyr] 
dari [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian di 
salami oleh ahli kitab, 
maka jawablah dengan, 
'Wa'alaikum'." 


3688 


(^Jjll Jl AjlAjijlc- (jt Jjjjjli 
(j-o (JjjU ^ij^J Ajic. jlll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Muslim] dari [Masruq] 
dari [Aisyah], bahwa 
sekelompok orang 
Yahudi datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu mereka 
berkata, "AS SAAMU 
ALAIKA YAA ABAL 
QASIM (Kematian 
atasmu wahai Abu 
Qasim)." Maka beliau 
menjawab: "Wa 
'alaikum." 


3689 


/\\\ j, VIj^ j!-, i mi. 
gStkjll ^jc. (^j) (jc. JjjJI 
Jj-a <lll1 (3 ji"J (JlUlI /L fg ^ 11 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Numair] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





lila ^iHilL je-ih !$a -2 j^jSI 


dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Martsad bin 
Abdullah Al Yazani] 
dari [Abu Abdurrahman 
Al Juhani] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya besok 
aku akan datang 
menemui orang-orang 
Yahudi, maka janganlah 
kalian mendahului 
mereka dengan salam, 
dan apabila mereka 
mengucapkan salam 
kepada kalian, maka 
ucapkanlah, 'Wa 
'alaikum'." 


3690 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Humaid] 
dari [Anas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menemui kami yang saat 
itu masih kanak-kanak, 
beliau kemudian 
memberi salam kepada 
kami." 


3691 


— — 7T - Tl — t 'f ^ T 7* — 'f ^ 

(Jll (j j l aa ^1 (jj! (jc 4 IjJC 

j., i/ ' . ", , , 

(J^SJ L— b ^jj ^JtALM 
<jlc 'Jii\ ts Jj-a J >^J 1 'J' 1 "- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ibnu Abu 
Husain] dia berkata; dia 
mendengar dari [Syahr 
bin Hausyab] berkata; 
[Asma binti Yazid] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mengabarkan 
kepadanya, dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewati kami yaitu 
dalam sekumpulan 
wanita, lalu beliau 
memberi salam kepada 
kami." 


3692 


f^jjj^ uli ^JC. 

Ula V Jll jj^ijl Tu^iij igjaJjl 
(j^ij V 0' * i > >»• < ' w >>» i j m » 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Jarir 
bin Hazim] dari 
[Hanzhalah bin 
Abdurrahman As 
Sadusi] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, 
"Kami berkata, "Wahai 
Rasulullah, apakah 
sebagian kami harus 
membungkuk kepada 
sebagian yang lain?" 
Beliau menjawab: 
"Tidak." Kami bertanya 
lagi, "Apakah sebagian 
kami boleh memeluk 
sebagian yang lain?" 
Beliau menjawab: 
"Tidak, akan tetapi 
saling berjabat tanganlah 
kalian." 


3693 


j g — i. ~, 1 — n — t — jn — ^ — 

Lu la AjIij ^1 ^jj Hi la 

/jL}£iL ^jilfllm^ /^a La 

jl J°S 1^1 jir. VI jliil r^.T,i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dan [Abdullah 
bin Numair] dari [Al 
Ajlah] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Barra bin Azib] 
dia berkata, "Bersabda 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 
"Tidaklah dua orang 
muslim yang saling 
bertemu, kemudian 
saling berjabat tangan 
kecuali keduanya akan 
di ampuni sebelum 
mereka berpisah." 


3694 


Ujia. Ajjii Ls j\ (jj jSLj jjl Ujik 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Abu 
Ziyad] dari 

[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Ibnu Umar] 
dia berkata, "Kami 
mencium tangan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


3695 


(jj ^jC. 1 ««^ jSLj jjl Uila. 
jC. 4JaLLj ^Jjlj J-IaCj (Jjy^pj 
-IjC- jC aj-a jj ^J-ftC (jC. 4 w t'n 
(jj jl^iLa (jc 4 a! lm (jj Jdll 

Jy 1 jLa J j^ul (j« (jVLmc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dan [Ghundar] dan 
[Abu Usamah] dari 
[Syu'bah] dari [Amru 
bin Murrah] dari 
[Abdullah bin Salamah] 
dari [Shafwan bin 
Assal], bahwa 
sekelompok orang 
Yahudi mencium tangan 
dan kedua kakinya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


3696 


(jj jj Hj^a j£j Hi^a 
AlA jj lilijl jjJ^A 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Daud bin 
Abu Hind] dari [Abu 
Nadlrah] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] bahwa Abu 
Musa meminta izin 
(masuk) kepada Umar 
hingga tiga kali, namun 



ia tidak juga di beri izin, 
lantas Abu Musa 
beranjak untuk pulang. 
Setelah itu Umar 
mengutus (utusan 
kepadanya dan 
bertanya), "Apa yang 
menyebabkanmu pergi?" 
Abu Musa menjawab, 
"Aku telah meminta izin 
hingga tiga kali 
sebagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami. 
Jika kami di izinkan, 
maka kami akan masuk 
dan jika tidak di izinkan 
maka kami akan pergi." 
Abu Sa'id berkata, 
"Umar berkata, 
"Berikanlah kepadaku 
bukti atas hal tersebut 
atau aku akan 
(menghukummu) . " 
Maka Abu Musa 
mendatangi majelis 
kaumnya lalu 
mengungkapkan kepada 
mereka (buktinya) dan 
mereka pun 
menyaksikan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







(perkataannya Abu 
Musa). Lantas Umar pun 
melepaskannya." 


3697 


j g — ^ — — ! — — 5—^ J7 — ^ 

Hi la ^1 (jj ^>Sj iAj la 

jc. jLajL^ g :"*.J^ 

oj^juj ^jl (jC. C_ljlLa]l ^jj (Jj«alj 

^ 1 i ^ -s. 'i j a j n<'j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Washil 
bin As Sa v ib] dari [Abu 
Saurah] dari [Abu 
Ayyub Al Anshari] dia 
berkata, "Kami bertanya, 
"Wahai Rasulullah, kami 
telah mengetahui tentang 
salam, lalu bagaimana 
perihal meminta izin?" 
Beliau menjawab: 
"Hendaknya seseorang 
mengucapkan tasbih, 
takbir dan tahmid, 
kemudian berdehem dan 
minta izin kepada 
pemilik rumah." 


3698 


liiAa. ^ ^1 (jj ^}5Lj jji tilik 
jc. jc. (jiuc. ^jj ^jl 
(jc- jJ «'l V'"- j 1 - lAjjt-aJ! 
A\ Jjluj (j« J jlSJl! ^ic- 

> .> . > t-ii '.'f'- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari 
[Mughirah] dari [Al 
Harits] dari [Abdullah 
bin Nujja] dari [Ali] dia 
berkata, "Aku memiliki 
dua waktu untuk 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, malam hari 
dan di siang hari, dan 
apabila saya menemui 
beliau saat beliau sedang 
melaksanakan shalat, 
maka beliau akan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







berdehem kepadaku." 


3699 


^jj la ^jc. 4 ir.V ^)C. J 
Cllj jl J i __>Ai. (jt j iSI^Sl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syu'bah] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] 
dia berkata, "Saya 
meminta izin kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
bersabda: "Siapakah 
ini." Aku menjawab, "Ini 
adalah aku." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Saya, saya (seakan- 
akan beliau tidak suka 
dengan jawaban 
tersebut)!." 


3700 


(J j' "j ■ -»! 1 «"<Vo\15 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Abdullah bin 
Muslim] dari 
[Abdurrahman bin 
Sabith] dari [Jabir] dia 
berkata, "Bagaimana 
keadaanmu menjelang 
pagi ini wahai 
Rasulullah?" Beliau 
menjawab: "Lebih baik 
dari orang yang paginya 
tidak berpuasa dan tidak 
pula menjenguk orang 
sakit." 


3701 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ishaq 
Al Harwi Ibrahim bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



^1 sik (jt (jt (_J.lC.LuJI 

M (3 j^j cJlaSla <_j.-c.LLJI JjIuI 
Li Lili j LluL di^li aj i ftj^a 



Abdullah bin Hatim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Utsman bin Ishaq 
bin Sa'd bin Abu 
Waqash] telah 
menceritakan kepadaku 
[Kakekku yaitu ayahnya 
ibuku Malik bin Hamzah 
bin Abu Usaid As Sa'idi] 
dari [ayahnya] dari 
[kakeknya Abu Usaid As 
Sa'idii] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada Abbas 
Bin Abdul Muththalib, 
dan beliau menemui para 
sahabat sambil 
mengucapkan; 
"Assalamu'alaikum". 
Mereka menjawab; 
"Wa'alaikumus salam 
warahmatullah 
wabarakatuh (dan 
kepadamu pula semoga 
tercurah keselamatan, 
rahmat Allah dan 
barakah-Nya) ". Beliau 
bertanya: "Bagaimana 
keadaan kalian di pagi 
ini?", mereka menjawab; 
" Baik kami bersyukur 
kepada Allah, dan 
bagaimana keadaan anda 
di pagi ini?, demi 
ayahku dan ibuku wahai 
Rasulullah?". Beliau 
menjawab: "Baik, Saya 
bersyukur kepada 
Allah." 



3702 



Luik 

^j*^ a C- <_}jl <_}C A <_jj S ' u 



Telah menceritakan 
kepada kami 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





ilLij AjIc auI (J J±» J 


[Muhammad bin 
Shabah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Maslamah] dari [Ibnu 
'Ajian] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu 'Umar] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila pemuka kaum 
datang kepada kalian, 
maka muliakanlah ia" 


3703 


Halia AjAui ^\ (jj ^}5Lj jjl iL^a 

Ls lLa ^ jlSl lio (j!^.j jjJaiHJ 
jl LaAikl <"l«ufl -l' "j AjIc iill 

■A IjlA jjj iiil lak I iA j! djlia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Sulaiman At 
Taimi] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; "Ada 
dua orang laki-laki yang 
sedang bersin di 
samping Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas salah 
satu darinya 
mendo'akannya namun 
yang satunya lagi tidak 
membalas do'anya, maka 
beliau di tanya; "Wahai 
Rasulullah, ada dua 
orang laki-laki yang 
bersin, lantas salah satu 
darinya mendo'akannya, 
namun yang satunya lagi 
tidak membalas 
do'anya." Maka beliau 
menjawab: 
"Sesungguhnya yang 
satu (yaitu yang 
mendo'akan) telah 
memuji Allah, namun 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang satunya lagi (yang 
tidak membalas do'anya) 
tidak memuji Allah." 


3704 


1 Vi ' ^ lxa « (jj jJc Hi.la 
(JjjIj] (jC. jUftC. (jj A-o^)£c. (jC. 
4-UI (jC p^j^Vl (jJ <-aila (jj 
AjIc. 2ll ^jii-a «Uli J JJ^J tJlaJla 
La3 t i*4 t (j i' UU 11 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
['Hcrimah bin Ammar] 
dari [Iyyas bin Salamah 
bin Al Akwa'] dari 
[ayahnya] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
bersin di do'akan tiga 
kali, jika dia bersin lebih 
dari tiga kali berarti dia 
tengah terserang flu." 


3705 


cs^y c$ l^- d« 

(jC. (j-a^jll Alt (jj ^jlyc. (jC. 

6^ cr^ dW dn^I^' ^ 
iii ^U^i ^iii J jjjj JilliJ yc. 

(Jajia (j l< Utc. |j| ^lluj 4-iic. 

Ajji. (ji 4j1c laaJl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Ibnu Abu Lalila] 
dari [Isa bin 
Abdurrahman] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Ali] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila salah seorang 
dari kalian bersin, maka 
ucapkanlah; 
"Alhamdulillah", Dan 
hendaklah orang yang 
ada disekitarnya 
menjawab; 
"Yarhamukallah", 
(semoga Allah 
merahmatimu). Dan 
hendaklah orang yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bersin menjawab; 
"Yahdikumullah wa 
yushlih baalakum" 
(semoga Allah 
memberimu hidayah dan 
memperbaiki kondisi 
kalian)." 


3706 


1 Vi ' ^ laa < (jj Jjic Hlla 
(j? 34 J <Ji>W C5#=^ UT 1 ' ll£ 

e' B ' o- o - ~ ^ ' ' ^ e £ 

(jc. ^-«Jl JjJ (jc- Ai jSlI (JaI 
Jj-a ^ill (jliJll <Mj* jj 

(^gSa Ajc A^-a-j ' «J ' j»l A aKi 
lilj ■ ^ "'j jA (jj^J 
(^ji^ oJj (j-o oi AjijLLa 
^ jUj l^C. jjj (^ill JjA (jjSLi 

UtQ Aj 1 "mU A )JJ^J i 1 ^ Vg'i ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Abu 
Yahya At Thawil] 
seorang laki-laki dari 
penduduk Kufah, dari 
[Zaid bin Al Ammi] dari 
[Anas Bin Malik] dia 
berkata; 'Apabila Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berjumpa 
dengan seseorang dan 
beliau mengajaknya 
bicara, maka beliau tidak 
memalingkan mukanya 
dari orang tersebut 
sehingga orang itu 
sendiri yang berpaling, 
dan apabila 
menjabatnya, beliau 
tidak melepas tangannya 
sehingga ia sendiri yang 
melepaskannya, beliau 
juga tidak pernah terlihat 
mendahului teman 
duduknya dengan kedua 
lututnya." 


3707 


Lb ^ £3lj (jj uj la 
^jlll (jc-oJj^A ^1 (jc- AjjI (jc. 

^la lil Jla jiiuij AjIc auI ^yij-a 

A^ (3^.1 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
rafi'] telah menceritakan 
kepada kami [Jarir] dari 
[Suhail bin Abu Shalih] 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
bangkit dari Majlis, 
kemudian dia kembali 
lagi, maka ia lebih 
berhak dengan tempat 
duduknya." 


3708 


alLlj <jlc AUl (^Ha (J _JJJJ 

2'ivL-i. J"!^ <t jK t^tiai 
^jj Iaa .a lli ^ i c_I^U-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Ibnu Mina v ] 
dari [Judan] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 
"Barang siapa yang 
mengajukan permintaan 
maaf kepada saudaranya, 
tetapi dia tidak 
menerimanya, maka 
baginya adalah seperti 
kesalahan pemungut bea 
cukai (yang memungut 
sesuatu tanpa hak)." 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Al Abbas 
bin Abdurrahman yaitu 
Ibnu Mina v ] dari [Judan] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
hadits di atas. 


3709 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



^»1 (jC Ajua^ jj ^JC. (jj J 

jj 4jLa j liiii. £J^J ^ ^ 
Akil IjC (jc <^jA_)ll (jt ^Jl 
A joLjj ^al jc. Ajt-aj jj j jj 

Atll (_5-lj-a /L ."^ Cllji Jj3 ^ J' <aj 
^ la ui ljl£ij <Laj^. jj laj ;j' a j 

^ jjla 3*3 <J AjI Jla 
ajlA jLSJ j*ls I j] jll ja. 

<£ j " Ajj'iu)') (Jj V I jlla (g Ijc 

jl Aijt Ls 2 I j» . '->3^ o Jjl 

I j'alU'.U i^ljia. Ujii.1 ^ I jllaj 
lillij o jjjila jfjj jjl plaj 4_j 

^jic. 3j3 ^jall £fila (Jll 
Lila Jla (jl-ojij iiij j-aj!>ia]l 

(-jill iSSa liai (Jla i jjiilj ^iluij 



Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Zam'ah bin Shalih] dari 
[Az Zuhri] dari [Wahb 
bin Abd bin Zam'ah] 
dari [Ummu Salamah]. 
Dan di riwayatkan dari 
jalur lain, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zam'ah bin 
Shalih] dari [Az Zuhri] 
dari [Abdullah bin Wahb 
bin Zam'ah] dari [Ummu 
Salamah] dia berkata; 
"Setahun sebelum 
wafatnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam Abu Bakar 
pernah keluar berdagang 
ke negeri Bushra 
bersama Nu'aiman dan 
Suwaibith bin Harmalah, 
-keduanya pernah 
mengikut perang Badr- 
ketika itu Nu'aimanlah 
yang membawa 
perbekalan, sedangkan 
Suwaibit adalah orang 
yang lucu, lalu dia 
berkata kepada 
Nu'aiman; "Berilah saya 
makanan." Nu'aiman 
menjawab; "Tidak 
hingga Abu Bakar 
datang." Oleh karena itu 
Suwaibith berkata: 
"Awas, saya akan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



memberimu pelajaran." 
Abdullah berkata; 
"Kemudian mereka 
melewati perkumpulan 
orang banyak. Maka 
Suwaibith berkata; 
"Wahai orang-orang, 
belailah dariku seorang 
budak!." Mereka 
menjawab; "Ya, saya 
akan membelinya." 
Suwaibith berkata; "Dia 
adalah seorang pemuda 
yang memiliki lidah 
berkelit, ia akan 
mengatakan kepada 
kalian "saya adalah 
orang bebas", apabila 
kalian meninggalkannya 
karena hal itu, maka 
biarkanlah dan janganlah 
kalian mencelakakan 
budakku." mereka 
menjawab: "Tidak, 
bahkan kami akan 
membelinya darimu." 
Kemudian mereka 
membelinya seharga 
sepuluh Qalais (yaitu; 
seharga unta muda 
betina). Setelah itu 
mereka mendatangi 
Nu'aiman sambil 
menaruh surban di 
lehernya atau seikat 
tali." Maka Nu'aiman 
berkata; "Sesungguhnya 
ia telah mengibuli 
kalian, sesugguhnya 
saya adalah orang bebas, 
bukan seorang budak." 
Mereka berkata; "Dia 
telah memberitahu apa 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang kamu katakan." 
lalu mereka 
membawanya pergi, 
tidak lama kemudian, 
datanglah Abu Bakar 
dan dia diberitahu akan 
hal itu." Abdullah 
berkata; "Lalu Abu 
Bakar segera pergi 
menemui mereka dan 
menukar Qala v is milik 
mereka, dan membawa 
kembali Nu'aiman. 
Abdullah berkata; 
"Ketika mereka tiba, 
mereka lalu 

memberitahukan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." 
Abdullah berkata; 
"Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tertawa, 
begitu juga dengan para 
sahabatnya." 


3710 


jilLjj AjIc auI ^lla *&l (J_jjoij 
J £V Jjii (^Ja. 1 Vinil V; 
(Jia La JJ-aC UI U jj» i a 
jl£ 1 jjia t_sj*i £J^J 
<j (_ \* lj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syu'bah] dari [Abu At 
Tayyah] dia berkata; 
saya mendengar [Anas 
bin Malik] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk 
bersamaku sampai 
beliau bersabda 
kepadaku: "Wahai Abu 
'Umair Apa yang di 
perbuat Nughair (burung 
kecil)?" Waki berkata; 
"Yang di maksud adalah 
seekor burung yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







biasa bermain 
dengannya." 


3711 


Lu la Ajlui ^\ (jj Lu la 
^jj l^aa ^ /jLalL^c /jj 

(J jj^j ( _ s ^-i3lj oik (jt AjjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [ayahnya] dari 
[kakeknya] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang mencabut 
uban, dan beliau 
bersabda: "Dia adalah 
cahaya bagi orang-orang 
beriman." 


3712 


1« 3J (jl ( _ s ^-j j»i^J ^J'- u^'^* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Habbab] dari [Abu Al 
Munib] dari [Ibnu 
Buraidah] dari [ayahnya] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang untuk duduk 
diantara bayang-bayang 
dan matahari. 


3713 


LuJLa ^LtLall /o lxa « Lu.la 

(J JJ^J 3jl ' 3 (jt 
Laju allaj AjIc auI ^U.-! 

a^Ill lS$J) lili La (jLa^ ^Ik^u 
1 j i «aatJJ jl iill LjA j£Li ^aj a-iA 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Shabah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Al Auza'i] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abu 
Salamah] dari [Qais bin 
Thihfah Al Ghifari] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







[ayahnya] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mendapatiku tidur di 
atas perutku (telungkup) 
di Masjid, maka beliau 
membangunkaku dengan 
kedua kakinya sambil 
bersabda: "Kenapa kamu 
seperti ini? Ini adalah 
cara tidur yang di benci 
Allah atau tidak di sukai 
Allah." 


3714 


L_LailS (jj ' j^-s /o Ijlla 

uiik auI ijc (jj (J j» « l jiI uiiAi. 

j "7- all Alil -ijc ^jj »j» i jj lla < 
(_5jUiJI AiLla (jjl (jt (jt 

tsp* isj y ^ & 

(J^l Si . V, K 14, 1 1 lllH l'l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Nu'aim bin Abdullah Al 
Mujmir] dari [ayahnya] 
dari [Ibnu Thihfah Al 
Ghifari] dari [Abu Dzar] 
dia berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melewatiku yang sedang 
berbaring diatas perutku 
(tidur telungkup), maka 
beliau mendorongku 
dengan kakinya sambil 
bersabda: "Wahai 
Junaidib, ini adalah cara 
berbaringnya penghuni 
neraka." 


3715 


L-luila jj llaa (jj i_j jia-i Hi la 
Ailjll (jc- jJ IjjJLa 
^flni Aji ^_a^c-aSll J;^-^ (jj 

["i.lii ji^j\l 1«-. ^j° i.„U\l 
^jiLa A lili ^)-alll AJsli) ^1 (jc 
^ ^jlj (3?.J ( _ s ic allilj Ajlc. illl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Salamah bin 
Raja ] dari [Al Walid 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bin Jumail Ad 
Dimasyqi] bahwa dia 
mendengar [Al Qasim 
bin Abdurrahman] telah 
bercerita dari [Abu 
Umamah] dia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melewati seseorang yang 
sedang tidur dengan 
menelungkupkan 
wajahnya di masjid, 
maka beliau mendorong 
dengan kakinya sambil 
bersabda: "Bangun dan 
duduklah, sesungguhnya 
itu adalah cara tidurnya 
penghuni Jahannam". 


3716 


(jj j lili^a j5sj jjl iS^a 

' i • - jj (jc ^jc (jj -iJj^ O'" 
(jlSUS (_>uuc (jjl (jc i21aL« (jj 
illuj aAIc auI ^U^i auI J jjjj 

(jjilial (j« LaIc (_>Jif^^ 
La ^j"» i all (j-o A'n uj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari ['Ubaidullah bin Al 
Akhnas] dari [Al Walid 
bin Abdullah] dari 
[Yusuf bin Mahak] dari 
[Ibnu Abbas] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang siapa 
mengambil ilmu 
perbintangan, berarti ia 
telah mengambil satu 
cabang dari ilmu sihir, 
(yang) selalu bertambah 
selagi dia menambah." 


3717 


(jj jjij UjJLa jSLj jjl ImK 

^1 (jc IjjSi. 

Aill ^jl-a (3 jjuij Jlalli ojjjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





4Jia/>]lj Alit j J (_j-q 


dari [Al Auza'i] dari [Az 
Zuhri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit Az Zuraqi] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
mencela angin, sebab ia 
merupakan hembusan 
Allah yang dapat 
mendatangkan rahmat 
dan juga azab, akan 
tetapi mohonlah kepada 
Allah dari kebaikannya 
dan berlindunglah 
kepada Allah dari 
kejahatannya." 


3718 


y 0 JfT 1 s j ^ 

^jj JLk 11] la j£j jjl Hi la 

(jc ^alj (jc (_5^)-a*JI UjJla ^iL-a 

^Jl sliluVI 't la.) Jli ( iiuij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al 'Umari] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Nama yang 
paling di cintai oleh 
Allah Azza Wa Jalla 
ialah Abdullah dan 
Abdurrahman." 


3719 


jLuijj £9uj 2^'j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Zubair] dari [Jabir] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







[Umar Bin Al Khatthab] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seandainya Allah 
masih mengizinkan saya 
hidup, pasti saya akan 
melarang seseorang di 
beri nama Rabaah, 
najiih, aflah, naafi' dan 
yasaar." 


3720 


— ~ — 5 — ~ — i — '* ^ T 'P — '< i 

(jj ^)-a!iaJill Hl la jSLj jjl Lil la 

(jc (jc (jc jLajIui 

Atll (Jj^J tjfr^^ ajijui 

jlLiij ^Ijjj £3ljj ^isl S-Lajall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari [Ar 
Rukkaini] dari [ayahnya] 
dari [Samurah] dia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang kami 
menamakan budak- 
budak kami dengan 
empat nama yaitu; 
Aflah, Nafi', Rabah dan 
Yasar." 


3721 


(jj ^LIiIa liiik j5Lj jji UAla 

tjjtla (_] lfl& ^jjl t V' 'W a 1 J flll 

jc. ^gja-iill jc 'n* > u jj ^IL^Ji 

jl jir. l"'ll«\\U (Jjj.ni 

jic (Jlal p^iLVI (jJ (Jj^uii 
4jlc auI (^1^ (J JJ^J '■"<■»•»'» 
jl laJ ■'' p^i^/l (Jjii ^iljj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hasyim bin Al 
Qasim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Aqil] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mujalid bin Sa'id] 
dari [As Sya'bi] dari 
[Masruq] dia berkata; 
saya pernah bertemu 
Umar bin Khatthab, 
lantas dia bertanya; 
"Siapakah namamu?" 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Jawabku; "Masruq bin 
Al Ajda', maka [Umar] 
berkata; Saya pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Al 
Ajda' termasuk dari 
(nama) Syaithan." 


3722 


jjc. r'*iSi' .41 j l'il i'ii^'u £]1S 
1 g «ml j (jlojJjA (j! 

Ia! aLJ 1 g uiV) jj l^-J (Jjas »jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] dari 
[Syu'bah] dari [Atha v 
bin Abu Maimunah] dia 
berkata; saya mendengar 
[Abu Rafi'] bercerita dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Zainab dulunya bernama 
Barrah, maka di katakan 
kepadanya supaya dia 
menyucikan diri, setelah 
itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menamainya 
dengan Zainab." 


3723 


<ii-alc. LgJ Jli) (jlS j-aaJ <GjI 
AjIc auI Ai\ (J JJ^J Ia! «ini 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] bahwa 
putrinya Umar dulu 
bernama Ashiyah, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menamakannya Jamilah. 


3724 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





lilLall ^jc- (jt SUa all jji j«J 
-tiil lir. 4.1 jji! Vil-v j lir. gi 
jaiUj jjj alll ^JC (jC ^a!/Uji gj 
^jlLa A)jl (J JJ-aj ^jJt CliA^alla 
^Jt ^ mm! (_>"Jj ^1*"J ^J 1 - ^ 
(J^jjjj ^1 «ini ^5Lui gj <iil 
(JJ «Uli lj& ilLij 4j1c- aSiI C5 -l*-a 


kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Ya'la 
Abu Al Muhayyah] dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] telah 
menceritakan kepadaku 
[anak saudaraku 
Abdullah bin Salam] 
dari [Abdullah bin 
Salam] dia berkata; 
"Saya datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
menyandang nama 
selain Abdullah bin 
Salam, maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menamaiku 
dengan Abdullah bin 
Salam. 


3725 


s- , ^? B " ' ;i b . -l' ^ b ^ 1 ' • - 1 

gt <^JjjI (jc. A luc gj (juiLo 

Xj ijA l il 1*1» <i> (JU ll-v i 
1 JpSj V J «i "U I^Ai il 1 a L ll^g 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ayyub] 
dari [Muhammad] dia 
berkata; saya mendengar 
[Abu Hurairah] berkata; 
Abu Al Qasim yaitu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
bersabda: "Hendaklah 
kalian menamai (diri 
kalian) dengan namaku, 
dan janganlah kalian 
memberi julukan dengan 
julukanku." 


3726 


gc. gUiui ^jI ge giieVI (j& 
illl ^ji-a «Uli J JJ-aj JlaJli JjLk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Sufyan] dari 
[Jabir] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaknya 
kalian menamai (diri 
kalian) dengan namaku, 
dan janganlah kalian 
memberi julukan dengan 
julukanku." 


3727 


Ijlla AjAui (jj ^}5Lj HiAa 

iill ^j-lj-a (J J^J (j^^ L>^' 
(J^.j (_jJiUa ^*/°;^ J alLij 4.}lc. 
AjJI Cliaiilla ^laJI UI Ij 

jil (3 jLij (Jlla iiljc.1 ^ («Si Jlia 

I j<u«i ^linj 4 ilr. jh\ ^ 11 a 
'i i'i^ i 1 Vj 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahab At 
Tsaqafi] dari [Humaid] 
dari [Anas] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berada 
di Baqi', ada seorang 
laki-laki memanggil 
laki-laki lain; "Wahai 
Abu Qasim!." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menoleh kepadanya, 
laki-laki yang 
memanggil berkata; 
"Saya tidak memanggil 
anda (wahai Nabi)." 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaknya kalian 
menamai (diri kalian) 
dengan namaku, dan 
janganlah kalian 
memberi julukan dengan 
julukanku." 


3728 


j ^ — ^ — — j — — 5-^ p — ^ — 

uj la <jlklu ^1 (jj Hi la 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





< /o auI .Ijc ^jc. lxa < /jj 

v;c; l^i u» . ^-.1 JIS ji><-- 

AjIc idll ts lLa J >^J i_r^-" 


kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Muhammad] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
dari [Hamzah bin 
Shuhaib] bahwa Umar 
berkata kepada 
[Shuhaib]; "Mengapa 
kamu di juluki dengan 
Abu Yahya? Sedangkan 
kamu tidak memiliki 
anak?" dia menjawab; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi julukan 
kepadaku dengan Abu 
Yahya." 


3729 


(jc Lu^a jSLj jjI Lu ^ 

^jiLa /L ^13 dilLS LjjIajuuIc. (jc 
<&l ^jc. al CijLa JLa <_s jjc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [bekas budak Az 
Zubair] dari [Aisyah] 
dia berkata kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Semua istri- 
istrimu telah anda beri 
kunyah (julukan) 
semuanya kecuali saya." 
Beliau bersabda: "Maka 
kamu (Saya juluki) 
dengan Ummu 
Abdillah." 


3730 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





alll ^ji-a (c^l (j^^ L>^' L/- 
ls^ ^ ^ILij AjIc 
jlic UI Ij 1 j;» i a (jl^j 


bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syu'bah] dari [Abu At 
Tayyah] dari [Anas] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mendatangi kami, lalu 
beliau bersabda kepada 
adikku yang paling 
kecil: "Wahai Abu 
TJmair." 


3731 


^j*n)ll jC Jjlj jC j^J^! 

1 5 ,A\ i . ut| j° Sj i ii il 

al (ji-a ^jjll ^c i^l t_i\llVb 

Uuj alLlJ AjSc AUl C5 -l*-a 

1 1», j-" ' Ii>>il4ll -l1t| 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari [Daud] dari 
[As Sya'bi] dari [Abu 
Jabirah bin Adi Dlahak] 
dia berkata; "Telah di 
turunkan kepada kami - 
yaitu kalangan orang- 
orang Anshar- suatu 
ayat, yaitu Dan 
janganlah kalian saling 
memanggil dengan 
gelar-gelar yang 
buruk(Qs Al Hujurat; 11 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam datang kepada 
kami, dan lelaki dari 
kalangan kami biasanya 
memiliki dua atau tiga 
nama, terkadang Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggil 
mereka dengan nama- 
nama itu, tetapi 
dikatakan kepada beliau; 
"wahai Rasulullah, 
sesungguhnya dia marah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







jika di panggil dengan 
nama itu." Maka 
turunlah ayat: Dan 
janganlah kalian saling 
memanggil dengan 
gelar-gelar yang 
burukQs Al Hujurat; 
11." 


3732 


(j-a^^ll Aic. uj.la ^jjl 1 ''V ia 

'M ^jii-a <&! (U jiuj IjjiVlI 
a ^ja.j ^9 ji-y 3 jjl ( aiLjj <jic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Sufyan] 
dari [Habib bin Abu 
Tsabit] dari [Mujahid] 
dari [Abu Ma'mar] dari 
[Al Miqdad bin Amru] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami 
supaya menaburkan ke 
wajah orang-orang yang 
suka memuji." 


3733 


— ^ ~ ~. e — 7-3 5-^ p — , f ^ 

LL la Ajlui ^1 (jj uj la 
,H ia ^jc. 4;» i7i ^jc. jAic. 

M (J jJ^j 1 «n S 3_i jlaJs 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] dari 
[Syu'bah] dari [Sa'd bin 
Ibrahim bin 
Abdurrahman bin Auf] 
dari [Ma'bad bin Al 
Juhani] dari 

[Mu'awiyah] dia berkata; 
"Saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jauhilah oleh 
kalian saling memuji, 
sesungguhnya itu adalah 
sembelihan." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3734 


g J — 5 Je 

1 Y* 'w ^ M jjjj 1 Y* 'w \ 1 Y* 'w 
^jc- (jc. pl^aJl JLL (jc- 4 'n ui 

Jlla ^liaj <Ulc. Atll ^jii-a ^iil 

s f V ' '«-f 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Khalid bin Al 
Khaddza v ] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [ayahnya] 
dia berkata; 'Ada 
seorang laki-laki yang 
sedang memuji laki-laki 
di samping Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Celaka kamu, 
kamu telah memotong 
leher temanmu." -beliau 
mengatakannya sampai 
berkali-kali-, kemudian 
beliau bersabda: 
"Apabila salah seorang 
dari kalian memuji 
saudaranya, maka 
katakanlah; "Aku 
rasa. . . " dan tidaklah 
saya mensucikan 
seorang pun melebihi 
kesucian Allah." 


3735 


Halia AjAui ^1 (jj ^>5Lj lL.la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] dari [Syaiban] 
dari [Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaknya 
penasehat adalah orang 
yang dapat di percaya 
(amanah)." 


3736 


— ^ ~ T t E — ~ r- p — , f ^ 

Lb la Ajlui ^\ (jj uj la 

j£. ^l^yji (jC. ^)-olc. (jj Jjjj-uI 
/L 'l Jj Jjul Jjit ^1 (jC (ji-at^/l 

(J jjjj <JlMii J j» iiia (jc- 

jl i'nmMI ^ . c j 4-ilc A)jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Aswad bin Amir] 
dari [Syarik] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Amru As Syaibani] dari 
[Abu Mas'ud] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaknya penasehat 
adalah orang yang dapat 
di percaya (amanah)." 


3737 


l^f UT^ t5T L$ tj^ 

J jioj djlllla _>jL=>. jjjj^' 

^ 'lf*. ilg ^1 1 ^ '"'i 1 ' "\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Zakariya v bin Abu 
Za v idah] dan [Ali bin 
Hasyim] dari [Ibnu Abu 
Laila] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila salah seorang 
dari kalian meminta 
nasehat kepada 
saudaranya, hendaklah ia 
menunjukkan jalan yang 
benar." 


3738 


(jj o^jc. Ujik j£j jji l^"**^ 

l^a ^ (jj Jg-lc. IjjA^ j ^ jl a u i u 
LW J cs^J (J^- ^^=>- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





jjj (j^^^ll ^jc. (jc lat^L&a (j^jC 
lic (jc ^ijjaVI ^»ijl (jj Jlljj 
(jj A)jl .IjC (jC £^1 J (jj (ji^^)ll 

iil C5 ii-a ^il J y^'j cJlalla JJ^C 
(j^ajl ^5L1 ^iii jiiljij 4j]c 

I4ii.l1 !Aa oUUiiJI LgJ 

f.l ...a'i jl 2 . >i iji VI l g u4.^i (jl 


menceritakan kepada 
kami ['Abdah bin 
Sulaiman]. Dan telah di 
riwayatkan dari jalur 
lain, telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [pamanku yaitu 
Ya'la] dan [Ja'far bin 
Aun] semuanya dari 
[Abdurrahman bin Ziyad 
bin Al An'um Al Ifriqi] 
dari [Abdurrahman bin 
Rafi'] dari [Abdullah bin 
Amru] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan 
ditaklukkan bagi kalian 
bumi-bumi orang-orang 
asing, dan kalian akan 
mendapati disana 
rumah-rumah yang 
disebut dengan 
hamamaat (kamar mandi 
atau pemandian), Maka 
kaum lelaki tidak boleh 
memasukinya kecuali 
mengenakan sarung, dan 
cegahlah kaum wanita 
untuk memasukinya 
kecuali yang sakit atau 
yang sedang nifas." 


3739 


j l Vi '-s i*^. ^ (jj Jjic U!ilk 
A lj .'' ^I (jj _jjl lli.la j ^ 

(jj jUai. liiili. Vla (jlac li!ilk 

(jc jllii (jj *dll ^JC IjUjI 4 alin 

i21jil ia (jlS^ Jla Sjic 

(jC jllaj 4jIc illl ( _ s i-a |^."^ 
AjIc illl (^glLa i^fill (jl^lijLc 
(jC f-lLullj (Jli/)]l illuj 
(jl (jLk^)ll (j ^ j ' "'l <J 11 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] . Dan telah 
di riwayatkan dari jalur 
lain, telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami ['Affan] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Syaddad] dari [Abu 
'Udzrah] dia berkata; - 
sedangkan dia adalah 
seseorang yang telah 
berjumpa dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam-, dari 
[Aisyah]; "Bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
kaum lelaki dan kaum 
wanita untuk memasuki 
hamamat (pemandian 
umum), kemudian beliau 
memberi keringanan 
kepada lelaki untuk 
memasukinya dengan 
mengenakan kain sarung 
dan tidak memberi 
keringanan kepada kaum 
wanita." 


3740 


(jSlil ClllUa AJujIc. ^jit (jjliuil 

^aa t^a j j * - uj jjc- ^ ^j^jj 

u "3 's' 1 " j" 1 " 1 " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Manshur] 
dari [Salim bin Abu Al 
Ja'd] dari [Abu Al Malih 
Al Hudzali] bahwa para 
wanita dari penduduk 
Himsha pernah meminta 
izin untuk menemui 
[Asiyah], maka dia 
berkata; "Mungkin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kalian adalah para 
wanita yang suka masuk 
ke pemandian umum, 
saya pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wanita 
manapun yang 
meletakkan pakaiannya 
di selain rumah 
suaminya, maka ia telah 
menghancurkan tirai 
antara dia dan Allah." 


3741 


*| jjc l'iii i il ^ji i in-v jjr. 
Ajjj*j lij (-g Iial 1 il (jlS allaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Abu 
Hasyim Ar Rumani] dari 
[Habib bin Abu Tsabit] 
dari [Ummu Salamah] 
bahwa apabila Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melumuri 
badannya, maka beliau 
memulai dengan 
auratnya terlebih dahulu, 
kemudian istrinya yang 
melumuri seluruh 
badannya dengan kapur 
wangi." 


3742 


l"ll\l ,1 Ali lili jjc r "4i\| 

iill (^glla ^ J ISI (jl^illu j»l (jc 
ojjj AjjIc- (^Jjj (j^ 3 ! ^Ujij AjIc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ishaq bin Manshur] dari 
[Kamil Abu Al Ala^] 
dari [Habib bin Abu 
tsabit] dari [Ummu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Salamah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengolesi (melumuri) 
daerah sekitar kemaluan 
beliau dengan 
tangannya." 


3743 


(J&gJI UliAk jUio jj f\2& Hi^a 
^jc- (jc <^cl_)j^l lA^a ^l-jj (jJ 
jJAt jC Al i nVI ^)-gLc (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hifl bin Ziyad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Auza'i] 
dari [Abdulah bin Amir 
Al Aslami] dari [Amru 
bin Syu'aib] dari 
[ayahnya] dari 
[kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
(berhak) memberikan 
kisah kepada suatu kaum 
kecuali pemerintah 
(amir) atau yang di 
perintah (utusan amir) 
atau perawi." 


3744 


jj-jS j l Vi iLa ^ ju Jji^- IjAla 
jjl (jc. £3lj (jc. (J jiaJI (jc. 
jjij i , j^i iUU jir. 
allaj AjIc iill ^U.-i auI (J jjuij 
3^ (j* j l^f L>*j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
'Umari] dari [nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata; 
"Tidak ada para tukang 
cerita di zaman 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, juga di 
zaman Abu Bakar dan 
Umar." 


3745 


(jj .Ijc Oj^a j5Lj jjI UjJLa 
LSjA^I (jC (JJijjJ (jC- liljllill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^jc. unik 

AJoSLaJ ^j» ?MI ^j-o (jj (Jlii 


Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Mubarrak] dari [Yunus] 
dari [Az Zuhri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Al 
Harits] dari [Marwan bin 
Al Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Al 
Aswad bin Abd 
Yaghuts] dari [Ubay bin 
Ka'ab] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya dalam 
sya'ir itu mengandung 
hikmah." 


3746 


S i f i ,f ^ B"~ ^ J7 ^ 

jjl Lu la j£j jjl 11] la 

iil ( _ s li-a ^ lili (jLuAjC- jjj! jjc 
(j-o (j) (J jSj (jlS ^i^J ^Jc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Za v idah] dari [Simak] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya dalam 
sya'ir mengandung 
hikmah." 


3747 


LuAa ^-1 u **\\ /o lla < LuAa 

^11x11 ^ *<**- (jC 4_LUC ^JJ 

u v! aJ joiiii 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Shabah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abdul 
Malik bin 'Umair] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'alaihi wasallam 
bersabda: "Kalimat yang 
paling jujur yang pernah 
di katakan oleh penyair 
adalah perkataan Labid, 
yaitu; 'Ingatlah segala 
sesuatu selain Allah 
adalah bathil, dan 
Umayyah bin Abu 
Shalth nyaris masuk 
Islam." 


3748 


j g — ^ — — : — — 5-^ p — ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Abdullah bin 
Abdurrahman bin Ya'la] 
dari [Amru bin Syarid] 
dari [ayahnya] dia 
berkata; "Saya 
menyenandungkan bait- 
bait sya v ir untuk 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seratus 
qafiyah (ujung sya v ir) 
dari sya v ir Umayyah bin 
Abu Shalth, ia 
mengatakan di setiap 
qafiyah 

(pemberhentian) ; 
"Teruskanlah." Dan 
beliau bersabda: "Dan ia 
(Abu As Shalth) hampir 
masuk Islam." 


3749 


iJ&H u' U"? ^ SiJ-! ut""- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh], [Abu 
Mu'awiyah] dan [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Di penuhinya 
hati (perut) seseorang 
dengan nanah hingga 
rusak, lebih baik baginya 
daripada di penuhi oleh 
sya'ir." Namun Hafsh 
tidak menyebutkan; 
"Hingga rusak." 


3750 


L5 -r=o UjAi. jLuaJ jj 3xa < Hlla 

"^U ja» ^ jjj Aa^Jij 1j» l n (jj 

■ - J-,;.'- - 'i* - 

. • , s - t ; - ' ."-J' 
(jj j a (jC. j ua (jj ^juj jj 

^ 'y 'l -si i— S jk ^ Vi «j (j'^ 3^ 
(jl (j^i <J jji. Aj jj LLjS 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dan [Muhammad 
bin Ja'far] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Qatadah] dari [Yunus 
bin Jubair] dari 
[Muhammad bin Sa'd 
bin Abu Waqash] dari 
[Sa'd bin Abu Waqash] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Di penuhinya 
hati (perut) seseorang 
dengan nanah hingga 
rusak, lebih baik baginya 
daripada di penuhi oleh 
sya'ir." 


3751 


l^Aa Aliui ^1 (jj j5Lj jjI 

c S-wjjJ (jC- 'a J-a (jj jj-aC ^jC. 

(jullll aJaC.) (j) alluj AjIc 'M 

^-=0 er=-^> 34- 'Si j? 
3^jj Ia jjyulj Alkali 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah] dari 
[Syaiban] dari [Al 
A'masy] dari [Amru bin 
Murrah] dari [Yusuf bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Mahak] dari [Ubaidullah 
'Umair] dari ['Aisyah] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya manusia 
yang paling besar 
fitnahnya adalah orang 
yang mencaci seseorang, 
kemudian dia membalas 
mencacinya hingga 
kabilah semuanya ikut 
mencaci, dan seorang 
lelaki yang 

menyingkirkan ayahnya 
dan menzinahi ibunya." 


3752 


UjJla Ajaij ^1 (jj lijJla 

^Jjlj (jLajL " (jj aja.^11 ^JC. 
(jC ^aC (jj Aill JjJC- (jC "LalU 
jC AiA ^1 (jj \l» ul jC £3U 

Jh\ djtji'j (JLalUi (^ji ^1 

l_»J (ji alluj Ajlc AUl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dan [Abu 
Usamah] dari 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Sa'id 
bin Abu Hind] dari [Abu 
Musa] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
bermain dadu, maka dia 
telah bermaksiat kepada 
Allah dan Rasul-Nya." 


3753 


(jj Alll Ajc Lil ia j£Li jjI l '* la 
jc jl JQ i u jc AJaLml ^jjl^j ^H-* 1 - 1 
(jj (jl ia u i u (jc (jj A-oaic 
Al)) ( _ s ii-a (^Jjll U* y J. O'" 
t_laJ (ji (Jlj allaj 4j1c 
^ si (ju-aC 1 ^*'l jAiijljilL 
*Lo^j ^}j^ja. ^aJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dan [Abu 
Usamah] dari [Sufyan] 
dari [Alqamah bin 
Martsad] dari [Sulaiman 
bin Buraidah] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







[ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
bermain dadu, maka 
seakan-akan ia 
merendam tangannya di 
dalam daging dan darah 
babi." 


3754 


(jj jAh. (jj M Ujik 
Laa ^ ^jc. t^L^jjJu IjjA^ Sjtj-J 
-Ijc ^ «ftlm (^j! (3^" 3^y^" Cj^ 

J! 3^ «Haj Ajit iui ^u.-! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin 'Amir bin Zurarah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Muhammad bin 
'Amru] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Aisyah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
seseorang yang 
mengikuti burung, maka 
beliau bersabda: "Ada 
setan yang mengikuti 
setan." 


3755 


4 &Ljj ^jl ^)C. j^yiE- <aa ^ 
'M ^^La ^ill jl'ijJjA ^1 (jC. 
^jjj <_S^J ^*"J ^-j^ 
A j1 laj uS (jl W;. V' JlaS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Aswad bin 
Amir] dari [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
seseorang yang 
mengikuti burung 
merpati, maka beliau 
bersabda: "Ada setan 
yang mengikuti setan." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3756 


uJ^J l&la jlic (jj ^»l2iA UliAk 
^y^)a. ^jj) Hlla ^jjUall i a ^jj 

5la.j iiujj AjIc- auI ^U.-i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sulaim 
At Tha ifi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Al Hasan bin Abu Al 
Hasan] dari [Utsman bin 
Affan] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
seseorang berlari 
mengikuti burung 
merpati, maka beliau 
bersabda: "Ada setan 
yang mengikuti setan." 


3757 


■ ala jjj l^aa a ^ji UliAa. 

(_>jij| (jt (_J.jC.lUl 1» la jjl 1 

UiLaa. £JJJ ili-J ^'»J Ajlt auI 
1 " laJ ■'' £JJJ jllalil Jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Nashr 
Muhammad bin Khalaf 
Al Asqalani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rawwad bin Al 
Jarrah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Sa'd As 
Sa'idi] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
seorang lelaki yang 
mengikuti seekor burung 
merpati, maka beliau 
bersabda: "Ada setan 
yang mengikuti setan." 


3758 


Lb la Ajlui (jj uj la 
l<aa a /jj g 1 al c. ^c- £-JJ^ j 

(Jjjjj (Jlalla ^)-at (^jjI (jt 

1-J jlui U o-ia/jl! U £5kiaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[ Ashim bin 
Muhammad] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







[ayahnya] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
seseorang di antara 
kalian (mengetahui apa 
yang terjadi saat ia) 
sedang sendirian, tentu 
tidak mungkin ia akan 
berani berjalan 
(sendirian) di malam 
hari." 


3759 


(jj jl A • a Ujik jfLj jjI IL la 
(jc ^llLi (jt (_£jA jll O'" ^ 'JJ 1 * - 
jilLij 4_ilc. A)jl ^Il-a ^gj^ll (jl^Jjl 

jiijjjj ^ jlill 1 jij^j V (Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[ayahnya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
Janganlah kalian 
membiarkan api 
(menyala) di rumah 
kalian ketika kalian 
tidur." 


3760 


AjAui ^1 (jj j5Lj jjI IjAla 
*d)l SjC. jj AjJJ (jC 4-alLil jJI 

<1aI (Jc. AjjAaIL) Cjjj jjik^ll 

jlill ajlA Lijj (JUS a| 'l jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid bin Abdullah] 
dari [Abu Burdah] dari 
[Abu Musa] dia berkata; 
"Di Madinah ada suatu 
rumah yang terbakar 
hingga (membunuh) 
para penghuninya, maka 
di ceritakan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







keadaan mereka 
tersebut, beliaupun 
bersabda: "Api itu 
adalah musuh bagi 
kalian, jika kalian 
hendak tidur, maka 
matikanlah api tersebut 
dari sisi kalian." 


3761 


CP ^i j^ isf CP 
'M ^U^i <&l J jjoij UjiVli 

(j! U^ili ul^jj j»ij^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Abdul 
Malik] dari [Abu Az 
Zubair] dari [jabir] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan dan 
melarang kami, maka 
beliau memerintahkan 
kami untuk mematikan 
lampu kami." 


3762 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syabah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Al Hasan] dari 
[Jabir] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian singgah di pinggir 
(sisi) jalan, dan jangan 
pula membuang hajat 
disana.". 


3763 


(jc. (jLajLuj jj a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





jKUS jiii j° Al t,\i. 

■Ajmj ajIc iil (^Ha <&l (J jjjj 

(jAuiaJU jl (jlaa SI Jj ,_j /-1333 
3=>-Vlj (jjj Uikl dJiai 
AjjAaJI UajS ( _ 5 ik Aila. 


menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari ['Ashim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Muwariq 
Al Tjli] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Ja'far] dia 
berkata; 'Apabila 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
dari bepergian, biasanya 
beliau menjumpai kami." 
Abdullah berkata; 
"Maka beliau 
menjumpaiku, Hasan 
atau Husain." Abdullah 
melanjutkan; "Maka 
beliau menggendong 
salah satu dari kami di 
depan dan yang lainnya 
di belakang tubuh 
beliau, hingga kami tiba 
di Madinah." 


3764 


lijJLa (jJ jjl lilja 

UUjl Ajaj UUjl (jjjli (jj jj 

JJJjll ^1 (jc. ^iiiaJI Aikl jjl 
iill (_5-lj-a (J^J^J U^^W^ U*" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Baqiyyah] 
telah memberitakan 
kepada kami [Abu 
Ahmad Ad Dimisqi] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Jabir] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pakailah debu untuk 
membersihkan piring- 
piring kalian mungkin ia 
akan lebih berhasil, 
sebab debu itu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







diberkahi." 


3765 


jjaj (jj auI Aic. (jj l^aa a IjlLla 
<&l ^jc- je i " jc (ji-ac^/l 

(^kiS 3il &h i5i «L. j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dan [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Syaqiq] dari [Abdullah] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika kalian bertiga, 
maka janganlah dua 
orang dari kalian 
berbisik tanpa 
menyertakan orang 
ketiga, sebab hal itu 
akan membuatnya 
sedih." 


3766 


Ijlla jUoc (jj ^>UxA llUa 
(jj ^jc. (jc 4 jjjc- (jj (Juiui 

l^jlll jic (jjl (jt jlllj 

CLilliill jji jljjl J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang dua orang 
berbisik-bisik tanpa 
menyertakan orang 
ketiga (yang 
bersamanya)." 


3767 


UjJLa jUic (jj ^Li* lAj^a 
j^put! dlli (Jll 4 ±UO (jj jl j« ■ a 
AjC- jj J-A-^- jl-jjJ j-l 

,_a jil^ij 3^J^J , ' 

(jli \ ^ 11 ■ ta ij L^LuiJal ^ V' 'j 

r" 3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dia berkata; 
saya pernah bertanya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kepada kepada ['Amru 
bin Dinar]; "Apakah 
kamu pernah mendengar 
[Jabir bin Abdullah] 
berkata; "Seorang laki- 
laki melintas di dalam 
masjid sambil membawa 
anak panah, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: 
"Peganglah mata anak 
panahmu!." Amru 
menjawab; "Ya, pernah." 


3768 


^jl ^jc. -lJ^)J (jC- 

lil (JIS ilLoj AjIc iil ^jij-a 
Ij3 jjLi ,J jl U la ui* [J aS la l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [Kakeknya 
yaitu Abu Burdah] dari 
[Abu Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
berjalan melewati masjid 
atau pasar kami sambil 
membawa anak panah, 
hendaknya ia memegang 
mata anak panahnya 
dengan tangannya, 
karena di khawatirkan 
akan mengenai 
seseorang dari kaum 
Muslimin, atau 
hendaknya ia 
menggenggam mata 
anak panahnya erat- 
erat." 


3769 




Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jc. ^Ui* (jj j*iu (jc. ^jijl (jj 
AjIc j* J *j3^J 

(juiil (jl ^u>! <U 


menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu 'Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Zurarah 
bin Aufa] dari [Sa'd bin 
Hisyam] dari [Aisyah] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang yang pandai 
dalam membaca Al 
Qur'an, maka ia akan 
beserta para Malaikat 
yang mulia. Sedangkan 
orang yang membacanya 
dengan terbata-bata dan 
merasa kesulitan, maka 
ia akan memperoleh dua 
pahala." 


3770 


(jj A)JC Ujik Jsj liiAa 

(J^I^S (jC (jljJii ulijl t^JJlJA 

dsj-^JI \i* (jc 4 J Lac (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Firas] dari [Athiyah] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Di 
perintahkan kepada 
orang yang ahli dalam 
Al Qur'an ketika ia 
masuk ke dalam surga; 
"Bacalah dan naiklah." 
Maka ia pun 

membacanya dan dirinya 
pun naik (derajatnya) 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dengan ayat yang ia baca 
hingga ayat terakhir." 


3771 


M, J jiaj (Jlllls (jc- ojjjj 

p^^^j jilLlj 4j1c AUl u^'^* 
Ja>jHS 4-aUill jijJ (jl jali 
Clijjj-ul (_jjll IjI (J jiia ' . juali 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Basyir bin Muhajir] dari 
[Ibnu Buraidah] dari 
[ayahnya] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Al Qur v an 
akan datang pada hari 
kiamat seperti orang 
yang bermuka pucat, 
maka dia berkata; 
"Akulah yang telah 
membuat kamu tidak 
tidur di malam harimu 
dan membuatmu haus 
pada siang harimu." 


3772 


Jjic j ^1 (jj j£j _jjl Hlja 
(jc £J^j ' ' ' ^ Vl3 a (jj 
^jl jc ^llj-a ^l jC (ji-aC^I 
'M (_s-1j-=> <&l J j*aj (JlUlI ojJjA 
£-?-J 1 jj ^Akl ' 1 L^ji jilujj 4jlc 

dllLL ti£jj <ji j=J jl <1aI Jj 
tli^ja (JLa liu Uli (jLiui -l lac 

Aj^U-a ^ aS ja 1 (jA jjii tliul 
(jl « l n dllila Cll^lj (j-o <1 jii. 

gLkc ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak 
sukakah jika salah 
seorang dari kalian 
kembali kepada 
keluarganya ingin 
mendapatkan tiga ekor 
unta betina yang hamil 
lagi kuat dan gemuk di 
rumahnya?" Kami 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menjawab; "Ya, tentu." 
Beliau bersabda: "Tiga 
ayat yang dibaca 
seseorang dari kalian 
dalam shalatnya, itu 
lebih baik baginya dari 
tiga ekor unta betina 
yang hamil, gemuk dan 
bertuang (kuat)." 


3773 


IgVTuil 1 g Vo» 1 t g l-vt i t & 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Azhar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Ayyub] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 
"Perumpamaan Al 
Qur'an Bagaikan seekor 
unta yang diikat, jika 
pemiliknya mengikat 
dengan erat berarti ia 
telah menjaganya. Akan 
tetapi jika ia melepas 
ikatannya, niscaya unta 
itu akan lepas." 


3774 


^jjl (jt (jt Ajt (^JJ 

jc- iil jll cJjSj allaj AjIc iil 
'l 'l» 11 (Jj^J 1 ji jil alulj A lio 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al 'Utsmani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abu Hazim] 
dari [Al Ala bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




'alaihi wasallam 
bersabda: Allah Azza 
Wa Jalla berfirman: 
"Aku telah membagi 
shalat antara Diri-Ku 
dan hamba-Ku menjadi 
dua bagian, sebagiannya 
adalah untuk- Ku dan 
sebagian yang lain untuk 
hamba-Ku, dan bagi 
hamba-Ku segala yang 
dimohonkannya." Abu 
Hurairah berkata; 



kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bacalah, jika seorang 
hamba membaca "Al 
hamdulillahi rabbil 
'alamin (segala puji bagi 
Allah, Rabb semesta 
alam), maka Allah akan 
menjawab; "Hamba-Ku 
telah memuji- Ku dan 
bagi hamba-Ku segala 
yang dimohonkannya." 
Ketika hamba membaca; 
"Arrahmanir rahiim 
(yang Maha pengasih 
lagi Maha penyayang), " 
Maka Allah menjawab; 
"Hamba-Ku telah 
memuliakan-Ku dan 
bagi hamba-Ku segala 
yang di mohonkannya." 
Lalu ketika hamba itu 
membaca; "Maaliki 
yaumiddin (Yang 
menguasai hari 
pembalasan)." Maka 
Allah akan menjawab; 
"Hamba-Ku telah 
mengagungkan-Ku, dan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



sesungguhnya sifat ini 
adalah milik-Ku. Dan 
ayat ini di bagi menjadi 
dua bagian, antara Aku 
dan hamba- Ku." Jika 
seorang hamba 
membaca; "Iyyaka 
na'budu wa iyyaka 
nasta'iin (hanya kepada- 
Mu lah kami 
menyembah dan hanya 
kepada-Mu lah kami 
meminta pertolongan)." 
Itu berarti perkara ini 
adalah perkara antara 
Aku dan hamba-Ku, dan 
bagi hamba-Ku segala 
yang di mohonkannya. 
Adapun akhir surat ini 
adalah untuk hamba- 
Ku." Jika seorang hamba 
membaca; 
" Shirathalladziina 
'an'amta 'alaihim ghairil 
maghdzuubi 'alaihim 
walad dzzaallin (yaitu 
jalan orang-orang yang 
telah Engkau 
anugerahkan nikmat 
kepada mereka, bukan 
(jalan) mereka yang di 
murkai dan bukan pula 
jalan mereka yang 
sesat." Maka bacaan ini 
adalah untuk hamba-Ku 
dan bagi hamba-Ku 
segala yang di 
mohonkannya." 



3775 



jjj i . uja (jt A'n ui (jc jAic- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] dari 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





jjil u' u'j^' J* «jjli 

^^LJ jilLij Ajlt auI t^j-ij-a 

tlij Aa=JI Jlaa <jj£jU 

jl jlilaaJI u' J^'j 


[Syu'bah] dari [Khubaib 
bbin Abdurrahman] dari 
[Hafsh bin 'Ashim] dari 
[Abu Sa'id Al Mu'alli] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Maukah 
kamu saya ajarkan 
tentang suatu surat di 
dalam Al Qur'an 
sebelum saya keluar dari 
Masjid?" Abu Sa'id 
berkata; "Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hendak 
meninggalkan masjid, 
maka saya 
mengingatkan pesan 
beliau, lantas beliau 
bersabda: "Segala puji 
bagi Allah Rabb semesta 
alam, dia adalah Sab'ul 
Matsani (tujuh ayat yang 
utama) dan Al Qur'an 
yang agung yang telah di 
turunkan kepadaku." 


3776 


Hi la AjIij ^1 jj jjI Hi la 
oiua jC A \n "a jc <UalLil jJl 
^j) jc. ^ alSa 11 jc. 
AjIc- Atll C5 -lj-a i« m! uc-SjjjA 
jl jail sjjL jl Jl! 

iMi «11 oJii ^ill i21jUj jic- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Syu'bah] dari [Qatadah] 
dari [Aabbas Al 
Jusyami] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya satu 
surat didalam Al Qur v an 
memiliki tiga puluh ayat 
yang dapat memberi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







syafa'at kepada 
pembacanya hingga ia 
diampuni, yaitu; 
tabaarakalladzii 
biyadihil mulku (? surat 
Al Mulk)." 


3777 


(jj (jLiului Ujik ^la 'o 

tfj> Cf- Cf- c^^=- 

Mil ^jl-a Mil (U jluj (Jlslll SjJjA 

Mil jA aluij AjIc. 
(jl jail Cljj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Mukhlad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] telah 

menceritakan kepadaku 
[Suhail] dari [ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Qul 
huwallahu ahad sama 
sepertiga Al Qur v an." 


3778 


jj^)^ (jc (jjjlA (jj A) jj liiii. 
(jj (jajl (jc. o51j3 (jc. g Jli. (jj 
Mil C5 i-a Mil (U jiuj JllJlI lilLa 
(3^*J Aki Mil jA (IJa alljj Ajic 

jl jail ■ - £ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Jarir bin Hazim] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Qulhuwallahu ahad, 
dapat menyetarai 
sepertiga Al Qur'an." 


3779 


1 Vi ' ^ laa e (jj ^ic liba 

(^JjVI (J^ l^f 6^ L)^ 1 !>■ 
^j| (jc. jjiji (jj JJ^C. (jc. 
(J JJ-aj cJIM3 (Cjl LajVI J jt m« 
i=J Mil alLij <ulc. Mil ^jii-a Mil 

jl jail ■ - ilii Jaju AiLall a=Jj1I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abu Qais 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Al Audi] dari [Amru bin 
Maimun] dari [Abu 
Mas'ud Al Anshari] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Allahu ahad 
alwaahidush shamad, 
sama sepertiga Al 
Qur v an." 


3780 


t— LuA£ (jj ' j^-s /o i_Jjaxj l '* la 

.IjC (jj ojjjLaJI 1 h la 
AlA ^jjl (jj m (jj ^JC- (jc 
(jj| ijj (jj ijj (jc 
^1 (jc Aj^Lj ^jI (jc (jiUc 

<uic iii ^U^i ^Jili (jUlijSli 

(jl (j-aj (jjj^'j *— 1*^11 pUacj 

a ^ si | | ^ , wig ^S^^c 1 j^ilj 

Laj 1 jlll aSS JC 1 1 j; J ° '-JJ 

Jii j^ili j£j Jil <J u 

tj-aaj J^)-al (J-aC La Of^. (jj ^la-a 
(^kj ^ t— llift (j-a ^ "'l 
Atll (j« 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mughirah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abdullah bin Sa'id bin 
Abu Hind] dari [Ziyad 
bin Abu Ziyad bekas 
budak Ibnu Abbas] dari 
[Abu Bahriyah] dari 
[Abu Darda v ] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Maukah kalian saya 
beritahukan tentang 
sebaik-baik amalan 
kalian dan yang lebih 
dicintai oleh Rabb 
kalian, lebih mulia bagi 
kalian dari bersedekah 
dengan emas dan perak 
serta dari berperang 
dengan musuh-musuh 
kalian kemudian kalian 
tebas batang leher 
mereka dan (atau) 
mereka menebas batang 
leher kalian?" para 
sahabat bertanya; 
"Apakah amalan itu 
wahai Rasulullah?" 
beliau menjawab: 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







"Berdzikir kepada 
Allah." Mu'adz bin Jabal 
berkata; "Tidaklah suatu 
amalan yang di kerjakan 
oleh seseorang lebih 
dapat melindungi dirinya 
dari adzab Allah Azza 
Wa Jalla selain berdzikir 
kepada Allah." 


3781 


Ujia. " ^\ (jj ^>5Lj jjl Ujik 

Si JJ LW CP f& LW cs^J 
(jjl jc-VI (jc- jalaj (jjl (jc- 
(^jIj ojjjA (jc- gilai 
( _ r L-a (^jjII ^ (j^ ^ *'j \;» i " 

(jJi. La (JLa aIImj AjIc- iiil 
-J"'** al a '* 'M Oj'j ' ' '"^'^ 

a i'"*- (j-oJ3 iill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [ Ammar bin 
Ruzaiq] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Aghar Abu 
Muslim] dari [Abu 
Hurairah] dan [Abu 
Sa'id] bahwa keduanya 
pernah menyaksikan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah ada suatu 
kaum duduk sambil 
berdzikir kepada Allah, 
kecuali para Malaikat 
akan mengelilingi 
mereka, dan akan 
diselubungi rahmat, akan 
turun kepada mereka 
sakinah (ketenangan), 
dan Allah akan 
menyebut-nyebut orang- 
orang yang ada disisi- 
Nya." 


3782 


(jj l^a < iS^a j£Ls ^ji UliAk 
(jc- cr^ljj'^' (jc- t . w '.-ia 
jil (jc Atll IjJC (jj (Jjt « l aj 
^jjII (jcojjjA (jc s-ljljjJI 
alll (jl (Jll ( iiLi3 Atll tj^-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Mush'ab] dari [Al 
Auza'i] dari [Isma'il bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'Ubaidillah] dari [Ummu 
Darda v ] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
Azza Wa Jalla 
berfirman: 'Aku 
bersama hamba-Ku 
apabila dia berdzikir 
kepada-Ku, dan selama 
kedua bibirnya bergerak 
menyebut nama- Ku." 


3783 


(jj Jjj Ijjia. jSLj JjI IjjJli. 

^JLLa (jj ^jj^I ' ■ itjaJl 

(_>4^ (jj JJAC (^JJ^I 
Lul jc) (jl (jj auI jjc (jc. 

t*!!»**?! .','.1 iu'llfl " \r. 

(j-o Ulaj i2]jUJ JJ V Jli 4j 

3=>-j jc <&i j£j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Hubab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Mu'awiyah bin Shalih] 
telah mengabarkan 
kepadaku [ Amru bin 
Qais Al Kindi] dari 
[Abdullah bin Busr] 
bahwa seorang badui 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, katanya; 
"Sesungguhnya ajaran- 
jaran Islam telah benyak 
di ketahui, maka 
beritahukanlah kepadaku 
sesuatu darinya yang 
dapat saya ucapkan 
berulang-ulang." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Selama lidahmu terus 
bergerak dengan 
berdzikir kepada Allah 
Azza Wa Jalla." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Aji glmJa jc^l (jc (ja i "j 

jlll (J J^i^) ^ ''y ^ ^ at - LU 

Jta |j| (Jll ^iul^ Ajic. Sll (jii-a 
Jll J^l illj iil V] AJI V J^il 
(J^j (Jj^J 

jii ilij j^l u1j ul vi aji v' 
cJiS iij m v] aJ) V ijiil 

(^^Lj VI aJI V cS^jc. jiLa 
a3 V ''M VI a!) V JH IjIj 

V j Ul VI aJI V ij^. ji^ Jla 
iil V) aJI V £]ll iSjj J 

jil^i <Jl ju^JI AJ3 'AYaW 

iiiiii j d vi aji v 

V j 'M VI A' V 'S l\lj ^ 

jiLa (Jli ijL) Vj BjS V J Jji. 

Vj J> Vj U1 VI aJI V ^ 
(Jla (jji-uil jjI JLajj V) oji 
Ciiia (Jli AJi^il ^ Ijji j£-VI 
(j-o (Jlal (Jll U jaii. ^jV 

jUlI A 'n a' ^] Aj Ait jj 



3784 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Husain bin Ali] 
dari [Hamzah Az Za 
yyat] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Aghar Abu 
Muslim] bahwa dia 
menyaksikan [Abu 
Hurairah] dan [Abu 
Sa'id] bahwa keduanya 
menyaksikan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Apabila seorang hamba 
mengucapkan; "Tidak 
ada ilah yang berhaq 
disembah kecuali Allah 
dan Allah Maha Besar". 
Beliau bersabda: Maka 
Allah 'azza wajalla 
menjawab: "hamba-Ku 
benar, tidak ada ilah 
yang berhak disembah 
kecuali Aku, dan Aku 
Maha Besar". Dan 
apabila seorang hamba 
mengucapkan; "Tidak 
ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Allah 
satu-satunya." Maka 
Allah menjawab: 
"Hamba-Ku benar, tidak 
ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Aku 
satu-satunya." Dan 
apabila seorang hamba 
mengucapkan; "Tidak 
ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Allah 
yang tidak ada sekutu 
bagi-Nya." Maka Allah 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



menjawab: "Hamba-Ku 
benar, tidak ada ilah 
yang berhak disembah 
kecuali Aku yang tidak 
ada sekutu bagi-Ku." 
Dan apabila seorang 
hamba mengucapkan; 
"Tidak ada ilah yang 
berhak disembah kecuali 
Allah yang milik-Nya 
seluruh kerajaan dan 
bagi-Nya segala pujian." 
Maka Allah menjawab: 
"Hambaku benar, tidak 
ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Aku 
yang milik-Ku segala 
kerajaan dan bagi-Ku 
segala pujian." Dan 
apabila seorang hamba 
mengucapkan; "Tidak 
ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Allah 
dan tidak ada daya dan 
upaya kecuali dengan 
kehendak Allah." Maka 
Allah berfirman: 
"Hamba-Ku benar, tidak 
ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Aku 
dan tidak ada daya dan 
upaya kecuali dengan 
kehendak- Ku." Abu 
Ishaq berkata; 
"Kemudian al Agharru 
berkata; "Ada sesuatu 
yang belum saya 
fahami." Dia berkata; 
"Lantas saya bertanya 
kepada Abu Ja'far; apa 
yang dikatakannya?". 
Dia menjawab; "Barang 
siapa yang di berikan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



rizki dengan semua itu 
ketika meninggalnya, 
maka dia tidak akan 
mencium bau neraka." 



3785 



^jl-lAgJl (J»-Luj (jj (jjjlA liili 

(jc i_jIa jll \ ,f "- (jJ 
.lili 

jiillij AjjjJI (_g,1ir lu (jc 

au! (J j^jj Slsj 

ilU L» (JUa ^Iluj 4^ iiil ts^- 3 

(Jtii lilittC (jjl ojja) lilis-Luil lllj£ 
^iLa jlll (J ' - a a ' B j^ J V 
ilc.^ (3jiJ allij 4jIc iil 
V) <Jj-« iic i=j LgJjaj V 4-a]£ 
a, 'U ji-^ jj I j ^'«i-v 1 ^ Ijjj dilSi 
Aic jj LgJ (jl la u Ajk JJJ 
(Jl! (jiji ( _ s ik aJLLiS ^aia Clljall 
4JaC 51 jl (^lll l^iicS UI 

<! ( _ s ^j! liii jl ^Ic jij Ig-jic 

o jiV L^ia 



Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Ishaq Al Hamdani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdul Wahab] dari 
[Mis'ar] dari [Isma'il bin 
Abu khalid] dari [As 
Sya'bi] dari [Yahya bin 
Thalhah] dari [ibunya 
yaitu Su'da Al Murriyah] 
dia berkata; Umar lewati 
di samping Thalhah 
setelah wafatnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
kemudian dia berkata; 
"Kenapa kamu 
termenung?, apakah 
istrimu -sepupumu- 
menyakitimu?" 
[Thalhah] menjawab; 
"Tidak, tetap saya 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya saya 
akan memberitahukan 
suatu kalimat jika 
diucapkan oleh 
seseorang ketika ajalnya 
tiba, maka akan menjadi 
cahaya untuk catatan 
amalnya. Dan 
sesungguhnya jasad dan 
ruhnya akan 
mendapatkan 
ketenangan ketika maut 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menjemputnya." Namun 
(sayangnya) tidak 
sempat saya tanyakan 
kalimat itu sampai beliau 
meninggal." Umar 
berkata; "Saya 
mengetahui kalimat itu, 
yaitu kalimat yang 
sangat di inginkan agar 
pamannya mengucapkan 
kalimat tersebut. Dan 
sekiranya beliau 
mengetahui ada kalimat 
lain yang lebih baik 
darinya, tentu beliau 
akan 

memerintahkannya. " 


3786 


(jt'Vi jj i 1 i^-v W 1 ir. 1 Vi 1-v 

M jjj JLk Ujik ^U,„lj\l 

2jI ^u^i m d] jilni (jik 

di j-aJ ^wij /^-a La iLc j 4 M r. 
2j! Vj <1) V jl .1g >*" 

% jSji J) 
LjJ 'M jkc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Bayan Al 
Wasithi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Abdullah] dari [Yunus] 
dari [Humaid bin Hilal] 
dari [Hishan bin Kahil] 
dari [Abdurrahman bin 
Samurah] dari [Mu'adz 
bin Jabal] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah jiwa 
yang meninggal dunia 
dengan bersaksi bahwa 
tidak ada ilah selain 
Allah dan saya adalah 
utusan Allah, serta 
ucapannya itu muncul 
dari hati yang yakin, 
melainkan Allah akan 
mengampuninya." 


3787 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim Al 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





3i& r/iu.n viii vi <ji VfLj 


Mundzir Al Hizami] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zakariya 
bin Mandzur] telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin 
'Uqbah] dari [Ummu 
Hani v ] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kalimat La 
ilaaha illallahu, tidak 
didahului oleh amalan 
dan tidak meninggalkan 
dosa" 


3788 


(jj j j£j jjI Uj.la 
(jjjl (\J lillLi (jc ' . lUaJI 

CP cd' <J->* grO^-' 

JlaSjJjA (^Jl (jc. jJlla 
Ajlcv 2ll ^ji-a <Ull (J J^J Jli 

V S Ja 5jL« ^jj (Jla (ji ^luij 
aJ -U 4j V i^Lj 'M VI 

3i ^yic. likii 4J3 iMili 

j l nr. (J^C- 'U (jlS JJ^5 e/s-" 
<1 (j£ j AjIui AjLo 4jc 

Jrv.it^ Sij ciiU ^Jj JjUi 

jjii (jil (ji vi <j ^1 u* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
dari [Malik bin Anas] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Sumayy 
bekas budak Abu Bakr] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa setiap 
harinya membaca Tidak 
ada ilah selain Allah 
yang Maha Esa, yang 
tidak ada sekutu bagi- 
Nya, milik-Nya kerajaan 
dan bagi-Nya segala 
pujian, dan Dia atas 
segala sesuatu berkuasa, 
" sebanyak seratus kali, 
maka pahalanya seperti 
memerdekakan sepuluh 
orang budak, akan di 
tulis baginya seratus 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kebaikan, dan 
dihapuskan darinya 
seratus kesalahan, dan 
kalimat tersebut akan 
menjadi pelindung 
baginya dari setan di 
sepanjang hari sampai 
malamnya. Dan tidaklah 
seorangpun yang akan 
(datang 

mengalahkannya) 
dengan membawa 
amalan yang lebih utama 
dari amalan yang 
dibacanya kecuali jika ia 
membaca kalimat 
tersebut lebih banyak 
lagi." 


3789 


g ^ e J-J S 

l '* la Ajlui ^1 (jj _jjl liiik 

^jl ^jj lxa * ^jc. ^jl''^ ^11 ^jj 

Aill ^U^i ^ ; M (jajjAaJI 'n» lji 
^jjj ^ (Jli jji Jli allaj 4j1c- 
oik) iil VI <JJ V SliiJI S^lLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakr bin 
Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Al 
Mukhtar] dari 
[Muhammad bin Abu 
Laila] dari [Athiyah Al 
Aufi] dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barang siapa 
mengucapkan di akhir 
shalat subuh; "Laa ilaaha 
illallah wahdahu laa 
syariikalah lahul mulku 
walahul hamdu biyadihil 
khair wahuwa 'ala kulli 
syafin qadiir (Tidak ada 
ilah yang berhak 
disembah kecuali Allah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







satu-satuNya, tidak ada 
sekutu bagiNya, 
milikNya seluruh 
kerajaan dan bagiNya 
segala puji, ditanganNya 
seluruh kebaikan dan 
Dia atas segala sesuatu 
menguasai)." Maka dia 
seperti orang yang 
membebaskan seorang 
budak dari keturunan 
Isma'il." 


3790 


aJ&tjjl (jj (jia.j]l ^Jt Lu la 

jjl (jil (jj A^Ala dlJLAAJi 

^jiLa Alil J JJ^J ''*"■ jSJ a1)I 

allllj Ajic- Alil 

ptiSii 3^13 iii ^] *ji v 

Ali iLaJl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ibrahim bin Katsir bin 
Basyir bin Al fakih] dia 
berkata; saya mendengar 
[Thalhah bin Khirasy 
anak pamannya Jabir] 
dia berkata; saya 
mendengar [Jabir bin 
Abdillah] dia berkata; 
saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Dzikir yang 
paling utama adalah Laa 
ilaaha illallah (Tidak ada 
ilah yang berhak 
disembah kecuali Allah). 
Dan do'a yang paling 
utama adalah Al 
Hamdulillah (segala puji 
bagi Allah)." 


3791 


j' J'- 1 "- j' -™l ^«"- 'l ' «VU.'i 


Telah menceritakan 
kepada kami [ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




kami [Shadaqah bin 
Basyir bekas budak Al 
'Umariyyin] dia berkata; 
saya mendengar 
[Qudamah bin Ibrahim 
Al Jumahi] bercerita 
bahwa dia bolak-balik 
datang ke Abdullah bin 
'Umar Bin Al Khatthab, 
-Pada saat itu dia masih 
anak-anak yang 
mengenakan dua baju 
yang diberi 'Ushfuran- 
dia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 



Umar] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menceritakan 
kepada mereka: 
"Sesungguhnya salah 
seorang dari hamba- 
hamba Allah berkata; 
"Ya Rabb, bagi-Mu 
segala puji sebagaimana 
yang selayaknya bagi 
kebesaran wajah-Mu dan 
keagungan kekuasaan- 
Mu". Maka ucapan itu 
membuat dua malaikat 
bingung dan tidak 
mengerti bagaimana 
menulisnya, kemudian 
mereka berdua naik 
kelangit dan berkata: 
"wahai Rabb kami, 
sesungguhnya hamba- 
Mu mengucapkan satu 
perkataan yang kami 
tidak tahu bagaimana 
menulisnya." Allah 'azza 
wajalla yang lebih 
mengetahui dengan apa 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang diucapkan oleh 
hamba-Nya bertanya: 
"Apa yang di ucapkan 
hamba- Ku?." Keduanya 
menjawab: "Wahai 
Rabb, sesungguhnya ia 
mengucapkan; "Wahai 
Rabb, bagi-Mu segala 
puji sebagaimana yang 
selayaknya bagi 
kebesaran Wajah-Mu 
dan keagungan 
kekuasaan-Mu." Maka 
Allah 'azza wajalla 
berfirman kepada 
keduanya: "Tulislah 
sebagaimana yang di 
ucapkan hamba-Ku, 
hingga ketika dia 
bertemu dengan-Ku, 
Aku akan memberinya 
balasan." 


3792 


^1 (jc (JjjI^ujJ Hl^a ^51 j^jj 
(Jjlj jjj jljiJI ^Jt (jt J^-" i "j 

laaJI 34-J (Jlaa alLij Ajic. 

4jIc- (jll^ /Ljil! t^i-a l-la 

VI CijjUij U1 34-^)11 Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isra v il] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Abdul Jabbar bin Wa il] 
dari [ayahnya] dia 
berkata; Saya pernah 
shalat bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka seorang 
laki-laki berucap; 
"ALHAMDULILLAHI 
HAMDAN 
THAYYIBAN 
MUBAARAKAN FIHI 
(Segala puji bagi Allah 
dengan pujian yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







penuh kebaikan dan 
keberkahan) tatkala Nabi 
shallalahu 'alaihi wa 
sallam selesai shalat 
beliau mengatakan siapa 
yang mengucapkan hal 
itu? Saya wahai 
Rasulullah, saya tidak 
menginginkan kecuali 
hanya kebaikan, 
Rasulullah bersabda: 
Sungguh telah terbuka 
pintu-pintu langit 
(dengan do'a tersebut) 
tidak ada yang 
menghalanginya kecuali 
arsy. 


3793 


aS ' aJa ^jj Ailjjll IjliA^ ^jl j^)-a 

4 . 4 r. ^}C. 4 J 1 < " ) i 1 4 Ifl 1 a 

Aa^J! (Jls '* la-j La lil allaj 
dllaJ Lall pil AHakh Ali 


Telah menceritaan: 
kepada kami [Hisyam 
bin Khalid Al Azraq 
Abu Marwan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Muhammad] dari 
[Manshur bin 
Abdurrahman] dari 
[ibunya yaitu Shafiyah 
binti Syaibah] dari 
[ Aisyah] dia berkata; 
'Apabila Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
sesuatu yang ia senangi, 
beliau mengucapkan: 
"Segala puji bagi Allah 
yang dengan nikmat- 
Nya semua kebaikan 
menjadi sempurna." dan 
apabila melihat sesuatu 
yang dibenci, beliau 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mengucapkan: "Segala 
puji bagi Allah atas 
setiap keadaan." 


3794 


\ Vi ' -s lla « (jj jJc Hi.la 

, . , r ", , . , 

j a 0 ic B J ^— ^ J}-0 (_)C 

j jcl (_Jj Jli. (JS ( _ s ic AlkJI 
jlill JaI JU. J^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Musa 
bin 'Ubaidah] dari 
[Muhammad bin Tsabit] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Segala puji 
bagi Allah atas setiap 
keadaan, Wahai Rabbku, 
aku berlindung kepada- 
Mu dari keadaan 
penghuni neraka." 


3795 


(3i^-=>JI ^j-lt jj j ua 11 lijSi. 
jji i mu",', jjr. ,i^itr. jil IVi.w 
(Jjjjj (Jlallii jc Jkij 
jill ^iajl La alLij 4 'ilr. Alll <_ s Jj-a 
VI laaJI JUS Ajc ( _ s 1c 
ikl 11« J T ai| oUac.1 ^jjl jl£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Syabib bin Bisyr] dari 
[Anas] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
Allah memberikan 
kenikmatan kepada 
seorang hamba, 
kemudian ia 
mengucapkan; "Segala 
puji bagi Allah", kecuali 
apa yang dia berikan itu 
lebih utama dari apa 
yang telah ia terima." 


3796 


lla < (jj ^ic- j jSLj jji uj.la 
(jC (J}''-*** (jj a lli-li Vli 
4c jj ^1 (jC ^lixkl! (jj ojLaC 
<dll cjji"J (JllJu ojJjA ^jj! (jc 
(jlliK jilj^J 4j1c auI (_5-ij-=> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] dan [Ali bin 
Muhammad] keduanya 
berkata; telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





* j' - '''' 0 ''' jl'aio-i 


menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari ['Amarah 
bin Al Qa'qa'] dari [Abu 
Zur'ah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Dua kalimat 
yang ringan di ucapkan 
dengan lisan, berat 
dalam timbangan dan 
sangat di cintai oleh 
Dzat yang Maha 
pengasih adalah 
Subhanallah wa 
bihamdihi subhanallahil 
'adzim (Maha suci Allah 
dan segala puji bagi- 
Nya, Maha suci Allah 
dan Maha Agung)." 


3797 


IjAla Aiiui ^1 (jj ^}5Lj iL^a 
jjC. <Calui (jj jUai. Ujik (jUc. 
^-iS (jj jLaJG (JC. (jliui ^1 

Aj ^Ujij AjIc 'Jh\ ^'st Alit 

UI U (Jlia Uji^)t (_)j:^)*j 3* j 
* " iIS l^J*^ cS^' ^° '0^3* 

dillil Jll J 11.1 JC 

^jij Jla Iaa (j-a jji. (_>ul jc- 
jii jjLkluj cj^ *&l (J j^j ^ 
'A\ V! a3| llaJlj 

4lk]l (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Abu 
Sinan] dari [Utsman bin 
Abu Saudah] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
melawitnya saat ia 
sedang menanam 
tanaman, maka beliau 
bersabda: "Wahai Abu 
Hurairah, tanaman apa 
yang kamu tanam?" dia 
menjawab; "Tanaman 
milikku." Beliau 
bersabda: "Apakah kamu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mau kuberitahukan 
tentang tanaman yang 
bagimu akan lebih baik 
dari tanaman ini?" Abu 
Hurairah menjawab; 
"Tentu wahai 
Rasulullah!." Beliau 
bersabda: "Ucapkanlah 
olehmu Subhanallah 
(Maha suci Allah), Al 
Hamdulillah (Segala puji 
bagi Allah), Laa ilaaha 
illallah (tidak ada ilah 
selain Allah) dan Allahu 
akbar (Allah Maha 
besar). Maka setiap 
bacaan tersebut akan 
menumbuhkan satu 
pohon di surga bagimu." 


3798 


^j* ubo uj la l*aa ^ 

„ . s i. '<•''«.( .S» - 
jj^-vjll lir. jji iO-s. 

m^'^* clW^ iljjij u^'^* 

^jjl lilit dia jiii * ' ila ^al Jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mis'ar] telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Risydin] dari [Ibnu 
Abbas] dari [Juwairiyah] 
dia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah lewat 
di dekatnya ketika shalat 
subuh atau sesudah 
shalat subuh, saat ia 
tengah berdzikir kepada 
Allah. Kemudian beliau 
kembali ketika siang 
mulai meninggi -atau 
perawi berkata; "Ketika 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







pertengahan siang. "- 
sementara dirinya masih 
tetap seperti semula. 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Saya telah 
mengucapkan empat 
kalimat sebanyak tiga 
kali sejal saya 
meninggalkanmu. Dan 
kalimat tersebut lebih 
banyak (pahalanya) dan 
lebih baik -atau berat 
timbangannya- dari apa 
yang kamu ucapkan. 
Yaitu; Subhanallah 
'adada khalqih (Maha 
suci Allah sebanyak 
makhluq-Nya), 
Subhanallah ridla nfsih 
(Maha suci Allah 
sebanyak keridlaan diri- 
Nya), Subhanallah zinata 
'arsyih (Maha suci Allah 
sebanyak hiasan Arsy- 
Nya) dan Subhanallah 
midada kalimatih (Maha 
suci Allah sebanyak 
kelaimat-kalimat-Nya) . " 


3799 


UJJiJA (jC Aj^ul (jj ^j-l^J (jjj^. 

jjjc. (jc. jlLkll ^jlyc. ^1 (jj 
(jc- jl (jc *d)l Ijc (jj 
(JlaJU _jAxin (jj jljiajll (jc 
^lluj AjIc auI ^U^i auI (3 

*&l (J^a. (j-o (jj^)5i^J Ua-a (jl 

(J^j'i^JJ 

Lal 1 (j.'"^ L«aj ^)5ijsj (Ja-ill (^JjiS 
'V jl 4-J (jj^j (jl ^ 1 ' ; laJ 
Aj (ji (Jl jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalafj telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Sa'id] dari 
[Musa bin Abu Isa At 
Thahan] dari [Aun bin 
Abdullah] dari 
[ayahnya] atau dari 
[saudaranya] dari [An 
Nu'man bin Basyir] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







"Sesungguhnya di antara 
kalimat yang kalian 
ucapkan tentang 
keagungan Allah dari 
tasbih, tahlil dan tahmid, 
maka ucapan itu akan 
selalu berputar di 
sekeliling 'Arsy. Bagi 
tia-tiap kalimat tersebut 
suaranya mendengung 
bagaikan dengungan 
lebah yang menyebutkan 
orang yang 

membacanya. Bukankah 
seseorang dari kalian 
menginginkan -atau, 
selalu ingin akan 
sesuatu- yang dapat 
mengingatkan dirinya?." 


3800 


■ •* io» r v, j r* i j ,\ i$ A» Jin-. 
^jji^jk 4jLo ^li. o^)-<i 2jLa au| 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Yahya 
Zakariya bin Mandzur] 
telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin 'Uqbah bin Abu 
Malik] dari [Ummu 
Hani v ] dia berkata; 
"Saya mengunjungi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, 

beritahukanlah kepadaku 
tentang suatu amalan, 
karena sesungguhnya 
usiaku telah lanjut dan 
saya telah melemah serta 
badanku pun telah 
menggemuk." Beliau 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bersabda: "Bertakbirlah 
kepada Allah seratus 
kali, dan bertahmidlah 
kepada Allah sebanyak 
seratus kali, dan 
bertasbihlah kepada 
Allah seratus sekali, 
maka semua itu lebih 
baik dari seratus kuda 
yang bertali kekang serta 
berpelana yang di 
infakkan untuk 
berperang di jalan Allah. 
Dan lebih baik dari 
seratus unta yang 
gemuk, serta lebih baik 
dari membebaskan 
seratus hamba sahaya." 


3801 


jjaC (jj ^>Q-v ^aC. ^jl IjJ ^a 
AUljj VI AJI V j S^aJlj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Umar 
Hafsh bin Amru] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Salamah bin Kuhail] 
dari [Hilal bin Yasaf] 
dari [Samurah bin 
Jundab] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ucapan yang 
paling utama itu ada 
empat, tidak akan 
membahayakan bagimu 
dengan mana saja kamu 
memulainya, yaitu; 
Subhanallah (Maha suci 
Allah), Al Hamdulillah 
(segala puji bagi Allah), 
Laa ilaaha illallah (tidak 
ada ilah yang berhak 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







disembah kecuali Allah), 
dan Allahu akbar (Allah 
Maha besar)." 


3802 


(jc. ^JU-a (jC- es - * 1- " 
iil ^Sla M J jjoij (Jlalll ojJjA 
M (jl^iui (Jll (j-o ^ikJj 4j]c 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Abdurrahman Al 
Wassya v ] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman Al 
Muharibi] dari [Malik 
bin Anas] dari [Sumayy] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengucapkan 
Subhanallah wa 
bihamdihi sebanyak 
seratus kali, maka dosa- 
dosanya akan diampuni 
walau seperti buih di 
lautan." 


3803 


jc. .1*11 j jj ^)-aC. jc. Aj^ULa 
Mj 'M VI <!) <i) llailj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Umar bin Rasyid] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abu 
Salamah bin 

Abdurrahman] dari [Abu 
Darda v ] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: 
"Hendaknya kamu selalu 
mengucapkan 
Subhanallah wal 
hamdulillah wa laailaaha 
illallah wallahu akbar 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







(Maha suci Allah, dan 
segala pujian bagi Allah, 
dan tidak ada ilah 
kecuali Allah dan Allah 
Maha besar), maka 
kalimat tersebut akan 
menggugurkan 
kesalahan-kesalahan 
sebagaimana pohon 
menjatuhkan 
dedaunannya." 


3804 


jj| iLa « jj Jjic l^jj^a 
(jj lillLi (jc ^jjLiJJIj <LalLil 
(jc. ^a^j^j (jj ^ (jc (Jji-o 

^ill li£ (jV^ 3^ lw' (j 1 ' £^ 

aiLlj Ajlc iill ^jij-a M (J JJJJ^ 

J jacl <_jj (3jsj (jJl-all 
iIjIjjII c±s\ i21jJ ^jlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dan 
[Al Muharibi] dari 
[Malik bin Mighwal] 
dari [Muhammad bin 
Suqah] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata; 
'Apabila kami 
menghitung ucapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
suatu majlis: 
"Rabbighfirli watub 
'alayya innaka anta 
tawwabur rahim (Ya 
Rabbku ampunilah aku 
dan terimalah taubatku, 
sesungguhnya 
Engkaulah Maha 
penerima taubat dan 
maha penyayang" beliau 
mengucapkannya 
sebanyak seratus kali." 


3805 


J ^ ^ — T - ! ~ ^ 

Hl la Ajlki ^1 (jj j£j jjl Hi la 

. s . S ' ^ J' °ft ^ 0 S ' > 

(jj j a j£- jj^u (jj 3 ^ 

^-jl (jc AjAjji ^-jl (jc JJ^C 

Atll ^jlj-a (U jjuij cJlllll SjJJ* 

' ~ O'' ,'* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] dari [Muhammad 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bin 'Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya saya 
memohon ampunan 
kepada Allah dan 
bertaubat kepada-Nya 
sehari seratus kali." 


3806 


CP J^' tgf *Ji*^ CP 

J J^JJ (JllSlI oik (jc (jc 

(j 1» U D 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Mughirah bin Abu Al 
Hurr] dari [Sa'id bin Abu 
Burdah bin Abu Musa] 
dari [ayahnya] dari 
[kakeknya] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya saya 
memohon ampunan 
kepada Allah dan 
bertaubat kepada-Nya 
sehari tujuh puluh kali." 


3807 


lS^*] cd' (j^- Cji 

2 L la (jc ojjiJJI ^1 (jc 

J*- gr? 6^1 
jjc J) j^xj U" J 
AjIc 2jI ^glla <— >J^ 
jlialuiVI (j« Clljl (jjl (JlaS aloij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu Al 
Mughirah] dari 
[Hudzaifah] dia berkata; 
"Dilidahku ada kata-kata 
kotor terhadap 
keluargaku, dan itu tidak 
menularkan mereka pada 
yang lain, lalu saya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







melaporkan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Kemana 
kamu dari istighfar hai 
Hudzaifah? 
Sesungguhnya aku 
beristighfar kepada 
Allah tujuh puluh kali 
dalam sehari." 


3808 


(j-a^^il ^Jt (jj ^aa 'o uj^a ^1 
jajj (jj <"l» aui (JjjC- (jJ 

'j" 'jlai'"'l ^'iai-v.^i 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himsha] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdurrahman bin 'Irq] 
saya mendengar 
[Abdullah bin Busr] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Beruntunglah bagi 
orang yang mendapatkan 
didalam catatan amalnya 
istighfar yang banyak." 


3809 


L-laLt-aJa ^jj ajia SI l' 1 * w (jj 
(jj auI ^JC (jj ^c. (jj 'i"-* ^ (jt 
(jj \"*- (jc Aiiii. 4jI (JjAjc. 
Sll ^jii-a (J J^J (J^^ 

(j/aj la. j3 pk <3S (j/ 0 ^ ^ (J*-?- 
^ j JJ ^-J^- 0 (_3.3 L ^~ ' tJA 

1 V/ i*tti 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hakam bin 
Mush'ab] dari 
[Muhammad bin Ali bin 
Abdullah bin Abbas] 
bahwa dia menceritakan 
kepadanya dari 
[Abdullah bin Abbas] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
menekuni istighfar, 
Allah akan menjadikan 
dari setiap kesedihan 
kelonggaran, dan dari 
setiap kesempitan jalan 
keluar dan memberi rizki 
kepadanya dari arah 
yang tidak disangka- 
sangka." 


3810 


(jj jllk (jc. (jjjU (jJ Aljj 

^Jil! (jl^joulc. (jc (jLaiic 
IfrBl (3jiJ (j^S allaj AjIc iil 
1 ll jji^il ^ji iU-^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Hammad bin 
Salamah] dari [Ali bin 
Zaid] dari [Abu Utsman] 
dari [Aisyah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengucapkan 
do'a: "Ya Allah, 
jadikanlah aku di antara 
orang-orang yang 
apabila berbuat baik 
mereka meminta kabar 
gembira dan apabila 
berbuat jelek mereka 
meminta ampun." 


3811 


• j£ j 1 Vi '» (jj (^ic Ijlla 

s' > s i * s . s"^' e s „ 

(jj JJJ*-*^ (jC- (JjjiC-VI (jC 

cJjLjj (JlaJli jjs ^1 (jc ^jli 

'M (J j£) -.Kjij <Lllc iil ^jJj-a 

i f.i -v (j ^ " 

^\ Lfrl^a A ij ■ a p ^ 4_ijj*JLj 
l^±uj (^g-^-a S- 1 ^)^ (j - * J ^)ficl 
t_l jii (jij lc 1 ji <LLo CllJ jSj 
(j-oj IcU <LLo dlj^ii lcl ^^j-o 
(jij <1jjA ( - i'i «j (^IjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Al Ma'rur 
bin Suwaid] dari [Abu 
Dzar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



lljSJ 



j JJ^J JUHi OJJJ* ts^' 



Tabaraka wa ta'ala 
berfirman: Barangsiapa 
mengerjakan satu 
kebaikan, maka baginya 
sepuluh kebaikan serupa, 
dan barangsiapa berbuat 
satu keburukan, maka 
baginya satu keburukan 
yang setimpal atau Aku 
akan mengampuninya. 
Dan barangsiapa 
mendekatkan diri 
kepada- Ku satu jengkal, 
niscaya Aku akan 
mendekatkan Diri 
kepadanya satu hasta. 
Barangsiapa 
mendekatkan diri 
kepada- Ku satu harta, 
maka Aku akan 
mendekatkan Diri 
kepadanya satu depa. 
Dan barangsiapa 
mendekatkan dirinya 
kepada-Ku dengan 
berjalan, niscaya Aku 
akan datang kepadanya 
dengan berlari kecil. 
Dan barangsiapa 
menjumpai-Ku dengan 
sebanyak bilangan debu 
bumi dari kesalahan 
namun dia tidak 
menyukutukan-Ku 
dengan sesuatu apapun, 
maka Aku akan datang 
kepadanya dengan 
ampunan yang sama 
banyaknya." 



3812 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





iil t_l ji) iJluj 2jl ^jJj-a 
^ (_J-iJC. (jJa jjc IjI 4 jl a J ■ " 

u! j - ) '^w^ 

«Uj^jA AjjjI itiS>j ^ul 


keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
Subahanahu berfirman: 
"Aku seperti prasangka 
hamba-Ku, dan Aku 
bersamanya ketika ia 
mengingat- Ku. Jika ia 
mengingat- Ku di dalam 
dirinya, niscaya Aku 
akan mengingatnya di 
dalam Diri-Ku. Dan jika 
ia mengingat-Ku di 
suatu kelompok, maka 
Aku akan mengingatnya 
dalam suatu kelompok 
yang lebih mulia dari 
mereka, jika ia 
mendekatkan diri 
kepada-Ku sejengkal, 
niscaya Aku akan 
mendekatkan Diri 
kepadanya satu hasta. 
Dan jika ia datang 
kepada-Ku sambil 
berjalan, niscaya Aku 
datang kepadanya 
dengan berlari kecil." 


3813 


Ojja AjAui ^1 jj ^}5sj jjI Ijlla 
^jjIacVI jc- AjjliLa ^jl 

ajIc. 'M u^La M J jjjj lJujLS 

i ir-.l T'-ij ^jj jjl (Jic (JS jiiuij 

I lin \l Igtt'lil j 'n i i'i.i^ll 4 \ 

* 'o * » S »' S 's - ~ 

Aj (_$^aJ IjI j J ajltall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dan [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap 
perbuatan (pahala) anak 
Adam akan digandakan 
baginya, satu kebaikan 
di balas dengan sepuluh 
kebaikan serupa sampai 
tujuh ratus kali lipat. 
Allah Subhanahu 
berfirman; "Kecuali 
puasa, sesungguhnya 
puasa itu milik-Ku dan 
Akulah yang akan 
membalasnya." 


3814 


jjc. Jj^.VI ^f^- Cf- JiJ^ 

AjIc 'M ^jij-a /LjSII (. W«ti>tll 
0^3 Vj <J>^- V <3j^ ilLij 
VI t_>4^ (Jj «uli ^Jc. Ij Jll Jib VI 
AliJI jjj£ (J' 0 ^Jc. iSllil 

V dia Jil tJ jLij U ^jJj ciila 
Jib V! oj3 Vj Jji. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin As 
Shabah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Jarir] dari [Ashim 
Al Ahwal] dari [Abu 
Utsman] dari [Abu 
Musa] dia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mendengarku ketika 
saya mengucapkan; "Laa 
haula walaa quwwata 
illa billah (tiada daya 
dan tiada upaya kecuali 
kehendak Allah)." Maka 
beliau bersabda: "Wahai 
Abdullah bin Qais, 
maukah kamu 
kuberitahukan tentang 
kalimat dari 
perbendaharaan surga?" 
Jawabku; "Tentu, wahai 
Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Katakanlah 
olehmu; "Laa haula 
walaa quwwata illa 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







billah (tiada daya dan 
tiada upaya kecuali 
dengan kehendak 
Allah)." 


3815 


*d)l (J jjuij \j ^^jJj ' " lis <la II jjj^ 

II^ V! i°j i j J> V Jll ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Mujahid] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari [Abu 
Dzar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: 
"Maukah aku tunjukkan 
kepadamu 
perbendaharaan dari 
perbendaharaan surga?" 
jawabku; "Tentu, ya 
Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Laa haula 
walaa quwwata illa 
billah (tiada daya dan 
tiada upaya kecuali 
dengan kehendak 
Allah)." 


3816 


Jjjiall jjj L—ljSaJ uli ^ 

Cm g o& <li _>=>■ (jj g j^v 

jpSl ijla. U J Jlaa plaj 4j1c. 

ijL VI SjS Vj Jja. V Jj3 (j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid Al Madani] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ma'nin] 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Sa'id] dari [Abu Zainab 
bekas budak Hazim bin 
Harmalah] dari [Hazim 
bin Harmalah] dia 
berkata; "Saya 
berpapasan dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam, kemudian 
beliau bersabda 
kepadaku: "Wahai 
Hazim, perbanyaklah 
ucapan; " Laa haula 
walaa quwwata illa 
billah (tidak ada daya 
dan upaya kecuali 
dengan kehendak Allah), 
sesungguhnya ia 
merupakan 

perbendaharaan surga". 


3817 


(Jc J (__jl (jj ^)5ij _Jjl 1 "ii W 

lljAa jj-jS j Vu^t ^aa a (jj 
UI (Jll ^jAaII jjl 

Jlalla ojjjA ^l (jc- ^JLLa 

^ILij «Ulc iill ( _ £r lj-a (J >^J 
L -L <aC Aj1 klm Alll ^ij (ji 
«Ulc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Malih Al 
Madani] dia berkata; 
saya mendengar [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang tidak berdosa 
kepada Allah 
subhaanahu, maka Allah 
akan murka kepadanya." 


3818 


j 1 Vi ^ (jj Jjic- 1-u.la 
Atll IJC (jj (jt (ji-aC^I (jC 
(jC (_J.li£]l ^linj (jC ^'1 
(J JJJJ (Jlilll (jJ (jLaajll 
(j) flUnj AjIc iil (cii-a «lili 

Jta) 1 ja p oiUaJI 3* 

(_jaJLuli («j jcil al£j J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Dzar bin 
Abdullah Al Hamdani] 
dari [Yusai' Al Kindi] 
dari [Nu'man bin Basyir] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya do'a 
adalah ibadah." 
Kemudian beliau 
membaca: "Berdo'alah 
kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan 
bagimu." (QS Al Ghafir; 
60) 


3819 


(jc- (jUalJI jl jJaC. Ullk Jljlj 
(jlaa SI ^1 jj A n m je o5u3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu daud] 
telah menceritakan 
kepada kami [Tmran Al 
Qatthan] dari [Qatadah] 
dari [Sa'id bin Abu Al 
Hasan] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
sesuatu yang lebih mulia 
bagi Allah subhaanahu 
dari do v a." 


3820 


(_ji^J <lui < jj 1 a 

(Jls *LiLaj (j i» m (j a A^lu 
(ji-aC-VI (J 1 '^?- < tg& 3° ' " 1 * ^ 
(jj j^jjoc. <iLj (j^AjJaa Ai-a 

jr-. i t"!<MI j, Al 

(jc. ^ilaJI (jila (jJ (_p^ 
<jic iil (^gila (jluiljc. 

IjtlS 255 Ijlii ,251 (IjJ 

litLi t^ESj LLiki (253 U&j 251 
^^jj (Jjii Liiii Ia 1 jl liljll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] -(wafat) 
tahun dua ratus tiga 
puluh satu- telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] -tahun 
seratus sembilan puluh 
lima- dia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] ketika dia 
di Majlisnya Al A'masy 
semenjak lima puluh 
tahun yang lalu, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Murrah 
Al Jamali] di zamannya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




Khalid, dari [Abdullah 
bin Al Harits Al 
Mukattib] dari [Qais bin 
Thalq Al Hanafi] dari 
[Ibnu Abbas] bahwa 



Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam do'anya 
beliau mengucapkan: 
"Wahai Rabbku, 
tolonglah diriku dan 
janganlah Engkau sia- 
siakan aku. Belalah daku 
dan jangan Engkau 
biarkan daku. 
Semalatkanlah daku dari 
tipu daya dan janganlah 
Engkau perdayai aku. 
Berilah kepadaku 
hidayah dan 
mudahkanlah bagiku 
hidayah itu. 

Menangkanlah aku atas 
orang-orang yang 
berbuat aniaya terhadap 
diriku. Ya Rabbku, 
jadikanlah diriku sebagai 
orang yang bersyukur 
kepada-Mu, orang yang 
selalu mengingat-Mu, 
orang yang takut 
kepada-Mu, orang yang 
taat kepada-Mu. 
Kepada-Mu aku 
bersimpuh, kepada-Mu 
aku merintih dan 
bertaubat. Wahai 
Rabbku, terimalah 
taubatku, hapuskanlah 
kesalahanku, terimalah 
do'aku, berilah hatiku 
petunjuk, kuatkanlah 
lisanku, tetapkanlah 
pendirianku dan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







hilangkanlah rasa dengki 
dari hatiku." Abu Hasan 
Ath Thanafisi berkata; 
"Aku bertanya kepada 
Waki'; "Apakah aku 
dapat membacanya 
ketika memboca do'a 
qunut dalam shalat 
witir?" dia menjawab; 
"Ya, boleh." 


3821 


g ^ e J-J S 

Lu la Ajlui ^1 (jj Lu la 
L ^i\ Lu la S luc. ^1 (jj lxa « 

LajLa. AJLLii allaj AjIc auI ^Vtsi 

^ill (jLal j juLj ULlla C"i»Aja 

jja. jii La jl liljlj ■' la.) lljlLui 

La dJj V ^ L^J JUa <L 
J jia Jlaa ciillaa <LLa jja. 
4-Oj ^'inill CjIjLaLJI <1jj ^iil 

(jj^la ^>a.VI ciijlj f^-ki cjlLS 

(jjyla (jiaUlI Clljlj Z^ui lilSjS 

jaall (j-a Luc-lj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abu 'Ubaidah] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
"Fathimah datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan meminta 
kepada beliau seorang 
pembantu. Maka beliau 
bersabda kepadanya: 
"Saya tidak memiliki apa 
yang akan kuberikan 
kepadamu." Maka 
Fathimah pulang, lantas 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mendatanginya dan 
bersabda: "Apakah yang 
kamu meminta sesuatu 
yang kamu cintai itu 
atau yang lebih baik 
lagi?" Ali berkata 
kepada Fathimah; 
"Katakan tidak, namun 
yang lebih baik dari hal 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







itu." Maka Fathimah 
mengatakannya, dan 
beliau bersabda: 
"Ucapkanlah olehmu; 
"Ya Allah, Rabb pemilik 
langit yang tujuh dan 
Rabb pemilik 'Arsy yang 
agung, Rabb kami dan 
Rabb segala sesuatu. 
Dzat yang menurunkan 
Taurat, Injil dan Al 
Qur v an yang agung. 
Engkau yang Maha 
terdahulu dan tidak ada 
sesuatu sebelum Engkau, 
Engkau Maha 
penghabisan dan tidak 
ada sesuatu setelah-Mu, 
Engkau dzat yang Maha 
nyata dan tidak ada 
sesuatu yang lebih nyata 
dari-Mu, Engkau yang 
Maha tersembunyi dan 
tidak ada sesuatu yang 
lebih tersembunyi dari- 
Mu. Lunasilah hutang 
kami dan lindungilah 
kami dari kefakiran." 


3822 


(jc (jc Ju ''■ Hi la 

^411 ajLi fjhi jjij <j\i 

cs iil)j CiliaJI^ (j^lj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim Ad dauraqi] dan 
[Muhammad bin Basyar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu Al 
Ahwash] dari [Abdullah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa 
beliau membaca do'a: 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







"Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu 
petunjuk, ketakwaan, 
kelembutan dan 
kejayaan." 


3823 


(jj (^g-WJ^ii (jC ^)±A} (jj A)jl AlC 

jc CliAli (jj laa « jc oAuc 
M\\ {jjLij (jl^lla SjJjA 
j^lll lJj^j iluij 4 j V- iill (^jlt-a 
li 'iMr.j jSile lii 'i»o"il 

jj-o <UiU jjclj (JL». (jS ^jic- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Musa bin 
'Ubaidah] dari 
[Muhammad bin Tsabit] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; "Ya Allah, 
berikanlah kemanfa'atan 
atas apa yang telah 
Engkau ajarkan 
kepadaku, dan 
ajarkanlah aku apa-apa 
yang bermanfa'at untuk 
diriku, tambahkanlah 
kepadaku ilmu. Dan 
segala puji bagi Allah 
atas semua keadaan, aku 
pun berlindung kepada 
Allah dari siksa api 
neraka." 


3824 


jjaj (jj Atll Aic (jj iLa «a LuAa 
(jc (ji-aC^I Lu la ^1 lAj la 
lillLa (jj (jc ( _ s _kluU^ll Aj jj 
AjIc Atll ^jii-a «lili (U jluj (jlSJla 
duli ^gi"l (JjSj jl jii^J (^"'J 
^ 34- J (J^ liliiJi ^jlc ^jB 
lial A9j Ljjlc ' M aJ5 auI (J jj-uj 
Jlaa Aj tllla. LaJ iHUaALaJj i2L 

e 'a a ' a' ' \° S ' 

(j-o (jj*li-al (jjj <_J jliill (jl 
Ljjli) _]>C (j-oa.^11 £jLLal 
4 UtAi flU (jlJftcVI ^jU-ulj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [ayahku] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Yazid Ar 
raqasyi] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memperbanyak 
mengucapkan: "Ya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Allah, teguhkan hatiku 
diatas dien-Mu", maka 
seorang sahabat berkata: 
"Wahai Rasulullah, 
mengapa anda 
mengkhawatirkan kami, 
sedang kami telah 
beriman kepadamu dan 
membenarkanmu 
terhadap apa yang anda 
bawa." Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya hati-hati 
itu berada diantara dua 
jari dari jari-jari Ar 
Rahman 'azza wajalla, 
Dia membolak- 
balikkannya." Dan Al 
A'masy mengisyaratkan 
dengan dua jarinya. 


3825 


1 1 1 l-V ll jj 1 .'l 1 j 1 Qf. 1» L 11 J*J 1 

(jj <&l \"~- (jc Jj^il (jc 
l^' O^^JI (jJ JJ^=- 

^3 'j'' l'litli 

iga Jji«JI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Yazid bin 
Abu Habib] dari [Abu 
Al Khair] dari [Abdullah 
bin Amru bin Ash] dari 
[Abu Bakar As Shidiq] 
bahwa dia berkata 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; "Ajarkanlah 
kepadaku do'a yang saya 
baca di dalam shalatku." 
Beliau menjawab: 
"Ucapkanlah; "Ya Allah, 
sesungguhnya aku telah 
menganiaya diriku 
dengan kedzaliman, dan 
tiada yang mengampuni 
dosa selain Engkau, 
maka ampunilah daku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dengan pengampunan 
dari sisi-Mu serta 
kasihanilah diriku, 
sesungguhnya Engkau 
Maha pengampun lagi 
Maha penyayang." 


3826 


UI! <iU! ^c- JjIj ^ 
^ji-a auI J y^'j \ 'J • 
^ic- la jA j jii^J 4-jic- "'l 

V Jlaa Uia sUjIj liia ILat 
LjJ jati ^4^1 VjJ iil Cijc-J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Mis'ar] dari [Abu 
Marzuq] dari [Abu 
Wall] dari [Abu 
Umamah Al Bahili] dia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar 
menemui kami sambil 
berpegangan pada 
tongkat, lalu kami 
berdiri ketika melihat 
beliau, beliau bersabda: 
"Janganlah kalian 
melakukan perbuatan 
seperti perbuatan orang- 
orang Persia terhadap 
para pembesar kerajaan." 
Kami bertanya; "Wahai 
Rasulullah, sekiranya 
anda berkenan 
mendo'akan kami 
semua!." Beliau 
bersabda: "Ya Allah! 
Ampuni kami, rahmati 
kami, ridlai kami, 
terimalah (amalan) kami, 
masukkanlah kami ke 
surga, dan selamatkanlah 
kami dari neraka serta 
perbaikilah kondisi kami 
seluruhnya." Abu 
Umamah berkata; 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







"Sepertinya kami 
menginginkan beliau 
menambahi dVa untuk 
kami, lalu beliau 
bersabda; "Tidakkah 
saya telah menyatukan 
urusan kalian menjadi 
satu?." 


3827 


jjj LU (jt H ul (jj Cllilll IjUjI 

ojjjA Ij! ^ <lu) ^ \i» ui ^1 (jj 
jjcl ^gill (Jj^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Hammad Al Mishri] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id Al Maqburi] 
dari [saudaranya yaitu 
Abbadbin Abu Sa'id] 
bahwa dia mendengar 
[Abu Hurairah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdo'a: 
"Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu 
dari empat perkara; dari 
ilmu yang tidak 
bermanfa'at, dari hati 
yang tidak khusyu' dari 
jiwa yang tidak puas dan 
dari do'a yang tidak di 
dengar." 


3828 


Jjit lii la j ^ (jJ «"'l 
^jc. 1» j 1 Vi ^ -s ijaa ^ /jj 
^jc. A-Ljl ^)C. (^>J ^»l2uA 

■"'l ai£ul s-VjgJ J 1 -"^ 

Ai!ia (j-oj julI t—ilic-j 

j} l nfv 1 111 JLLill ^-Juiall 
Jjjj j ^jjiill s-Laj laa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] . Dan telah di 
riwayatkan dari jalur 
lain, telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] semuanya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





Clykj LaS LjUakll (j« , - 
( _ s ijJ -iC-LVj (JJiiJI (j« (j^aJJ^I 
OH La£ (^sUI laa (jJJj 
^jjl l_ljjLa3lj (j J ul a 11 
^a^j^JI j (_)L^]I (j-a <2L j^o&l 
^aji-all j gjLalt j 


dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [ayahnya] 
da ri ['aisyah] bawa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdo'a dengan 
kalimat-kalimat ini, 
yaitu; "Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu 
dari fitnah neraka dan 
dari siksa api neraka, 
dari fitnah kubur dan 
dari siksa kubur, dari 
buruknya fitnah 
kekayaan dan dari 
buruknya kekafiran serta 
dari fitnah Al Masih Ad 
Dajjal. Ya Allah, 
bersihkanlah kesalahan- 
kesalahanku dengan air 
sajju dan air embun, 
sucikanlah hatiku dari 
kotoran-kotoran 
sebagaimana Engkau 
menyucikan baju yang 
putih dari kotoran. Dan 
jauhkanlah antara diriku 
dan kesalahan- 
kesalahanku 
sebagaimana Engkau 
jauhkan antara timur dan 
barat. Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu 
dari rasa malas, 
kepikunan, kesalahan 
dan kerugian." 


3829 


j g — ^ — — ! — — 5-^ p — ^ 

Lu la <jlklu ^1 (jj Hi la 
^ji.^i-v (jr_ (j.njll jji .tiil ijc. 

(jl£ plc-j (jc. aJojIc. cJUJla 

^■111 (J^ftSJ (jl^ dlilSfl gj^jjj A Jc 
dlLaC La (j« lilj j jC 1 (^jjj 
(_)-aC. 1 ^] La (j-a j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari [Hushain] dari 
[Hilal] dari [Farwah bin 
Naufal] dia berkata; saya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bertanya kepada 
['Aisyah] mengenai do'a 
yang sering di baca 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka ia 
menjawab; "Bahwa 
beliau mengucapkan: 
"Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu 
dari keburukan yang 
telah aku lakukan dan 
dari keburukan yang 
belum lakukan." 


3830 


jjclj (JLLJI ^■jmall Aiia (j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakr bin Sulaim] 
telah menceritakan 
kepadaku [Humaid Al 
Kharrath] dari [Kuraib 
bekas budak Ibnu 
Abbas] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengajarkan kami do v a 
ini sebagaimana beliau 
mengajari kami surat 
dari Al Qur v an, yaitu; 
"Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu 
dari siksa Jahannam, dan 
aku berlindung kepada- 
Mu dari siksa kubur. 
Aku berlindung kepada- 
Mu dari fitnah Al Masih 
Ad Dajjal dan aku 
berlindung kepada-Mu 
dari fitnah kematian dan 
kehidupan." 


3831 


j g — ^ — — j — — r- jz — ^ 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(j-o A±i dlljl illuj AjIc *dll 

( _ s ic Cjaij3 4"inii"ui 4JuljS 

^ill (Jj^J J*J (j^jj ' *"* 1 " 

' 1 , i ' * ''o 


kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari Telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
bin Habban] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dari [Aisyah] 
dia berkata; "Pada suatu 
malam, saya pernah 
kehilangan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari tempat 
tidurnya, maka saya pun 
mencarinya, kemudian 
tanganku menyentuh 
kedua telapak kaki 
belaiu saat beliau tengah 
berada di dalam Masjid, 
dan kedua telapak kaki 
beliau berdiri tegak. 
Beliau tengah 
mengucapkan: "Ya 
Allah, sesungguhnya aku 
berlindung dengan 
keridlaan-Mu dari 
kemarahan-Mu, dengan 
ke'afiyatan-Mu dari 
siksaan-Mu. Dan aku 
berlindung kepada-Mu 
dari murka-Mu, aku 
tidak mampu 
menghitung pujian atas 
diri-Mu sebagaimana 
Engkau telah memuji 
diri-Mu sendiri." 


3832 


^jj « LjjJLa jfjj jji l'* w 
6^ cs^' jjM' (5^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





jjj ja»-^ (jc ^JC- (jj 
alLlj AjIc auI (J _JJJJ 

Aiall j jaili (j-a jiiU 1 jj^*J 

^Ikj jl ( illaJ (jlj AjSlIJ 


Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Mush'ab] dari [Al 
Auza'i] dari [Ishaq bin 
Abdullah] dari [Ja'far bin 
'Iyadl] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 
"Berlindunglah kalian 
kepada Allah dari 
kefakiran dan 
kekurangan dan 
kehinaan dan berbuat 
dzalim dan di dzalimi." 


3833 


j 1 Vi ' --, ^ (jj Jjic ijjJLa 
(jj .a (jc. Ajj (jj (jc 

J (Jla (JlIjjLk (jc jjSlall 

glc. (j« 1 jjjajj l*iu LaIc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Usamah bin Zaid] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Memintalah kalian 
kepada Allah ilmu yang 
bermanfa'at, dan 
berlindunglah kalian 
kepada Allah dari ilmu 
yang tidak bermanfa'at." 


3834 


ji (jkLi) ^1 (jc cJjjI jlaj (jC 
(jl j-aC (jC (JJ-ai« (jJ JJ-aC 
(jl£ allaj AjIc auI ^U^i g, ; A\ 

jjjij (jLjij (ji=ji j.» y^^i 

ii) jgjMun V Alia (Jc tli^jij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Isra v il] dari [Abu Ishaq] 
dari [Amru bin 
Maimun] dari [Umar] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam selalu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







berlindung diri dari sifat 
pengecut dan bakhil, 
kepikunan, siksa kubur, 
dan dari fitnah dada. 
Waki' menerangkan; 
yaitu seseorang 
meninggal diatas fitnah 
dan dia tidak beristighfar 
kepada kepada Allah 
dari fitnah tersebut. 


3835 


^jj H i» lillli jjl Ijlijl (jjjlA 

3a Jli ^ 

£JjVI 4j*-)LLal £a=>\3 t^jj'j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin harun] 
telah memberitakan 
kepada kami [Abu Malik 
Sa'd bin Thariq] dari 
[ayahnya] bahwa dia 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah di 
kunjungi oleh seseorang 
laki-laki sambil 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, apa yang 
harus saya ucapkan 
ketika aku memohon 
kepada Rabbku?" beliau 
menjawab: "Ucapkanlah; 
Ya Allah, ampunilah 
daku, kasihanilah daku, 
berikanlah daku 
ke'afiyatan dan berilah 
daku riziki." Kemudian 
beliau merapatkan 
keempat jari tangannya 
selain ibu jari: 
"Sesungguhnya kalimat- 
kalimat tersebut akan 
mencukup bagimu 
agamamu dan duniamu." 


3836 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



A aj l ji (jj jLak Ijjik (jl^C. 
f' (jc. L. LUa (jj jJa. (^Jjil 
(jl<2ijlc. (jC jSLj ^1 CllL jajjl^ 

La <1=J j <kic- <li jjiJI <j« 

j jC-ij fitl Laj <la 
La 4l=J j 4li.lc. AJ£ ^JjujII (j-a 

f^lll al& j a] Laj <ia i"l«lr- 
<2lSjC. liULj La JJ^ (J'? iMlil 
jllc. La ^uS (j« jljC I j i^lljjj 
<Mlj ^jj iilJJ J <2&B 4j 

jl (Jjii (j« LjAlJ L_l_jS Laj AiiJI 
Laj jlill (j^i lilj j jC-lj (Jic. 
(J-at jl Jj3 (j-a LgjJI 
- 1 l '— < 3^ (J» f (jl i2ULluIj 



kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Jabr bin Habib] dari 
[Ummu Kultsum binti 
Abu Bakar] dari 
[Aisyah] bawha 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengajarinya do'a ini, 
yaitu; "Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu 
semua kebaikan, baik 
yang cepat (di dunia) 
maupun yang di 
tangguhkan (di akhirat), 
yang aku ketahui 
maupun yang tidak aku 
ketahui. Dan aku 
berlindung kepada-Mu 
dari semua keburukan, 
baik yang cepat (di 
dunia) maupun yang di 
tangguhkan (di akhirat), 
yang aku ketahui 
maupun yang tidak aku 
ketahui. Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu 
kebaikan yang di 
mohonkan hamba-Mu 
dan Nabi-Mu kepada- 
Mu, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari 
keburukan yang hamba- 
Mu dan Nabi-Mu 
berlindung darinya 
kepada-Mu. Ya Allah, 
sungguh aku memohon 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







surga memohon surga 
kepada-Mu dan semua 
yang mendekatkan 
diriku kepadanya dari 
perkataan atau 
perbuatan. Dan aku 
berlindung kepada-Mu 
dari neraka dan semua 
yang mendekatkan 
diriku kepadanya dari 
perkataan dan perbuatan. 
Serta aku memohon 
kepada-Mu agar Engkau 
menjadikan semua 
ketentuan yang Engkau 
tentukan kepadaku 
sebagai kebaikan." 


3837 


ilLij <Alc iill (J 
dJll S^llall ^ i!} jSj U JljJ 

(jjji^l La j Lol jlill (j-a <J 

j » - * 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa Al Qatthan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada seorang 
lelaki: 'Apa yang kamu 
ucapkan didalam 
shalat?." Dia menjawab; 
'Aku membaca 
tasyahhud, kemudian 
meminta surga kepada 
Allah, dan berlindung 
kepada-Nya dari neraka. 
Demi Allah, 
sesungguhnya ucapan- 
ucapan pujianmu sangat 
baik dan bukan ucapan 
pujiam-pujian dari 
Mu'adz." Beliau 
bersabda: "Semua dalam 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



(jc- u'^ JJ dtf grfJ^-' 
U Jlaa 34-j Z±L>j ^ilc- iiil 

plc. M, (J jLij U Jlla 



shalat kita mengucapkan 

pujian." 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Fudaik] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Salamah bin 
Wardan] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
"Seorang laki-laki 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, do v a apa 
yang paling utama?." 
Beliau menjawab: 
"Mintalah ampunan dan 
kesehatan kepada 
Rabbmu di dunia dan 
akhirat." Kemudian 
datang lagi di hari yang 
kedua, dan bertanya; 
"Wahai Rosulullah, do v a 
apa yang paling 
utama?." Beliau 
menjawab: "Mintalah 
ampunan dan kesehatan 
kepada Robbmu di dunia 
dan akhirat." Kemuduian 
datang lagi di hari yang 
ketiga, dan bertanya; 
"Wahai Nabi Allah, do v a 
apa yang paling 
utama?." Beliau 
menjnawab: "Mintalah 
ampunan dan kesehatan 
kepada Rabbmu di dunia 
dan akhirat, dan jika 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



kamu telah di beri ma'af 
dan kesehatan di dunia 
dan akhirat, maka kamu 
telah beruntung." 



3839 



dJll AuuLi (Jj luc diia. Vla 
Xaa ^jj Aj^j ^jc. lu dia a i u 



(«Jjll (jJ^ Ijl A-aui 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] dan [Ali bin 
Muhammad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaid bin Sa'id] 
dia berkata; saya 
mendengar [Syu'bah] 
dari [Yazid bin 
Khumair] dia berkata; 
saya mendengar [Sulaim 
bin Amir] bercerita dari 
[Ausath bin Isma'il Al 
Bajali] bahwa dia 
mendengar [Abu Bakar] 
ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
meninggal dunia, 
katanya; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah berdiri di 
tempat berdiriku ini pada 
tahun pertama." - 
kemudian dia menangis- 
dia melanjutkan; "Kalian 
harus berlaku jujur, 
karena sesungguhnya 
kejujuran bersama 
dengan kebaikan, dan 
keduanya berada di 
surga. Janganlah kalian 
berdusta, karena 
sesungguhnya kedustaan 
bersama dengan 
kejahatan, dan kedua- 
duanya berada di neraka. 
Memintalah kalian 
kepada Allah ampunan, 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sesungguhnya ia tidak di 
berikan kepada 
seseorang setelah 
keyakinan yang lebih 
baik daripada 
pengampunan, dan 
janganlah kalian saling 
hasad, jangan saling 
membenci, jangan saling 

'J O o 

memutus hubungan dan 
jangan saling 
bermusuhan, dan jadilah 
kalian hamba-hamba 
Allah yang bersaudara." 


3840 


t 'ar.la. ^aflijl t *-v'i ^gV. a^lll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Kahmas bin Al Hasan] 
dari [Abdullah bin 
Buraidah] dari [Aisyah] 
bahwa dia berkata; 
"Wahai Rasulullah, apa 
pendapatmu jika aku 
ketepatan mendapatkan 
malam lailatul Qodar, 
apa yang harus aku 
ucapkan?", beliau 
menjawab: "Ucapkanlah; 
ya Allah, sesungguhnya 
Engkau maha pema'af 
mencintai kema'afan, 
maka ma'afkanlah 
daku." 


3841 


cJjluj cjlalli OJJJ* ijS^l' (j'" 

^ill (j,» J. >iM ^jxJI L^j jc^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam pemilik Ad 
Dastuwa v i] dari 
[Qatadah] dari [Al Ala v 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bin Ziyad Al 'Adawi] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada do v a yang di 
ucapkan seorang hamba 
ketika berdcTa lebih 
utama dari; Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
meminta kepada- Mu 
ampunan didunia dan 
akhirat." 


3842 




Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Khubab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Sa'id bin 
Jubah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
merahmati kita dan 
saudara Aad (Nabi 
Hud)." 


3843 


J^-" i "j l' 1 * w 1^ ^ jj ^glc- 1 VI w 

Mil ^ji-a ^iil (Jj^O u'*J^J* 
iCiiSJ JIS ;\T.,j <t°,V. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Sulaiman] dari [Malik 
bin Anas] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 'Ubaid 
bekas budak 
Abdurrahman bin Auf] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam bersabda: 
"Do v a salah seorang dari 
kalian akan di kabulkan 
selagi ia tidak tergesa- 
gesa." Di tanyakan; 
"Bagaimana maksud dari 
tergesa-gesa?" beliau 
menjawab: "Ia berkata; 
"aku telah berdo'a 
kepada Allah, namun 
sampai saat ini Allah 
tidak juga mengabulkan 
do'aku." 


3844 


illl ^lLa M J jjoij (Jlllll OJJJA 

aJ ijki V 'M (jll <JlLii]! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari [Ibnu Ajian] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
salah seorang dari kalian 
mengucapkan; "Ya 
Allah, ampunilah daku 
jika Engkau 
menghendaki." Namun 
hendaknya ia 
bers ungguh- sungguh 
dalam memohon, karena 
sesungguhnya Allah 
tidak memiliki 
kebencian." 


3845 


(jj ^ Tivtf*. lili-la jSLj jjl 1 Vi""w 
jl-i j ^1 ^jj auI lu& (jc (_^ijjJ 
fil ia > nl t liV^^. /jj ^)^-^ (^C- 
^jiLa Alll (3 J^J cJlsilll JJ jj Cjjj 
,«a llaC.Vl <&l ilul alluj AjIc. iil 

V Ivlj Aji aS^ SI j (JJJJ^I (JJjU 

ija-jll j5l J* V) aJ) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari ['Ubaidillah bin Abu 
Ziyad] dari [Syahr bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(j!^)JftC. (Jl a^jjji j 


Hausyab] dari [Asma v 
binti Yazid] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: Nama Allah 
yang Agung terdapat di 
dalam dua ayat ini; Dan 
Rabbmu adalah Rabb 
yang Maha Esa, tidak 
ada ilah (yang berhak di 
sembah) selain Dia, 
yang Maha pemurah lagi 
Maha penyayang." Qs 
Al Baqarah; 163, dan 
pembukaan surat Ali 
Imran." 


3846 


^ijAl^jJ (jj (ji^/)]l .IjC Lfi la 
^1 (jj j^aC Ujik ^«''''' Ali 
(jc pilaJI (jj Aill IjC (jt 4 aKii 

Cli^j jjjji ^ C i t» 1 4j /jCJ 
lir. 1 "vl-vg 1->j jlj^r. JIj aj'oi\I 
JjiiiSlI ^jaI^j) (jj (jia/)JI 
(J|J A a\ l n ^1 jj j_y& lAjJa 
(^jjjijii (jj ^ l n lir 1 lillj Clljfijs 

ij" jj'u"^'^ 

<iLil ^1 (jc |xuilall jc CliAkj 
aiLij AjIc Jh\ ^Il-a ^ J "1 (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Abu Salamah] dari 
[Abdullah bin Al Ala v ] 
dari [Al Qasim] dia 
berkata; "Nama Allah 
yang Agung yang 
apabila berdcTa dengan- 
Nya akan di kabulkan, 
yaitu didalam tiga surat; 
Al Baqarah, Ali 'Imran 
dan Thahaa." Telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Abu Salamah] dia 
berkata; aku 
menyebutkan hal itu 
kepada [Isa bin Musa] 
lantas dia 
menceritakannya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kepadaku, bahwa dia 
pernah mendengar 
[Ghailan bin Anas] 
menceritakan dari [Al 
Qasim] dari [Abu 
Umamah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti di 
atas." 


3847 


^j-o AjtAjoi Aji (J^x-a ^jj c^llLa ^)C. 
• aLJU AjjI (jc- oii u Qi ^1 -^C. 
!)li.J allaj Ajlc <&)l ^U^l (^jjll 

C^l £3iL ^lli (Jl Jjij 

■S j It (^ill LaLall ikVl iil 

Jlia 1=J l^a£ aJ jSj ^Jjj jJjj 

alLlj Ajlc- AUl *&)l (J _JJJJ 
(cill alaC.Vl A-aLib iil JLLi iiJ 
Aj ^.cj Ijlj (-5 IaC.| Aj (JlLi lil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Malik 
bin Mighwal] bahwa dia 
mendengar dari 
[Abdullah bin Buraidah] 
dari [ayahnya] dia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mendengar seseorang 
mengucapkan; "Ya 
Allah, sesungguhnya aku 
meminta kepada- Mu, 
bahwasanya Engkau 
adalah Allah Yang Maha 
Esa, Yang Bergantung 
pada-Nya segala sesuatu, 
yang tidak beranak dan 
tidak diperanakkan, dan 
tidak ada seorang pun 
yang setara dengan- 
Nya." Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh dia telah 
meminta kepada Allah 
dengan nama-Nya yang 
Agung, yang apabila 
diminta dengan 
menyebut-Nya, pasti 
akan di beri dan apabila 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







berdo'a dengan 
menyebut-Nya pasti 
akan di kabulkan." 


3848 


(jj (_)jijl (jC 4-aJ^ji. jjl liiiik 

jillj lillli (jj (_yij! (jC (jjjAui 
ili.J ilLjj AjIc M ^U^l (^jjjI 
(25] (jb MlJ\ (Jj ^111 JjSJ 

gj^cVl <LaU_) 'M JlLi iaS (Jlaa 

,>j UI j C5 lacl Aj (JjjLu UI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khaizamah] 
dari [Anas bin Sirin] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mendengar seseorang 
mengucapkan; "Ya 
Allah, sesungguhnya aku 
memohon kepada-Mu 
bahwa bagi-Mu segala 
pujian, tiada ilah 
melainkan Engkau yang 
tidak ada sekutu bagi- 
Mu, yang Maha 
memberi, pencipta langit 
dan bumi, Yang Maha 
memiliki keluruhan dan 
Kemurahan." Maka 
beliau bersabda: "Ia 
telah memohon kepada 
Allah dengan nama-Nya 
yang Agung, yang jika ia 
meminta sesutu dengan 
menyebutnya pasti akan 
di beri, dan jika berdo'a 
dengannya pasti akan di 
kabulkan." 


3849 


Ljj.la (^3^1 1 (jj lla « 

(jc ^£^3^ cl^ ^ fc " ^ 

"J^ 1 *- (jJ ^Sll JjC (jC ^ JJ uS (_yjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Yusuf 
As Shaidalani 
Muhammad bin Ahmad 
Ar raqqi] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



MH J>\ fpi 
(ilVi ^jUiii' cLiii jaiLii 

4j Cuci bl («p c&JI 

lijj i'ijUr.l 4j Clliul lilj 
(Jllj Clilli dia j* 4j <"'t-j°''"'I 

lil ^LiVI ^Jc- ^-jta iiil 
U ciiiaa cJli t_iL=J 4j 

dimlkj duaJji Clilla <u!ijlc. 



£j <IJ j ' " 'Ha* dia <c.llu 

CluLi a '"'l Jaja 
^ La j L^j-a dbalo La L^JS 



kami [Muhammad bin 
Salamah] da ri [Al 
Fazari] dari [Abu 
Syaibah] dari [Abdullah 
bin 'Ukaim Al Juhani] 
dari [Aisyah] dia 
berkata; saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengucapkan: "Ya 
Allah, sesungguhnya aku 
meminta kepada- Mu 
dengan nama-Mu Yang 
Suci, yang Indah, 
diberkahi serta lebih 
Engkau cintai, yang 
apabila Engkau diseru 
dengan-Nya, Engkau 
akan mengabulkan, dan 
apabila Engkau diminta 
dengan-Nya Engkau 
akan memberi, dan 
apabila Engkau dimintai 
rahmat dengan-Nya 
Engkau akan merahmati 
dan apabila Engkau 
dimintai jalan keluar 
dengan-Nya Engkau 
akan memberi jalan 
keluar." Aisyah berkata; 
Suatu hari beliau 
bersabda: "Wahai 
Aisyah, apakah kamu 
tahu bahwa Allah telah 
menunjukkan kepadaku 
satu nama yang apabila 
diseru dengannya Dia 
akan mengabulkan?" 
Aisyah berkata; 
Jawabku; "Wahai 
Rasulullah, demi 
ayahku, anda dan ibuku, 
maka ajarkanlah ia 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



kepadaku." Beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya ia tidak 
layak bagimu wahai 
'Aisyah." 'Aisyah 
berkata; maka aku 
menyingkir dan duduk 
sejenak kemudian aku 
bangun dan membalik 
kepalanya, kemudian 
aku berkata; "Wahai 
Rosulullah, ajarkanlah 
kepadaku." Beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya ia tidak 
layak bagimu wahai 
'Aisyah yaitu untuk 
mengajarkan kepadamu, 
sesungguhnya ia tidak 
layak bagimu jika 
dengannya kamu 
meminta sesuatu dari 
dunia." Aisyah berkata; 
"Maka aku bangun dan 
berwudlu v kemudian 
shalat dua raka'at dan 
berdo'a; "Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
berdo'a kepada-Mu ya 
Allah, aku berdo'a 
kepada-Mu ya Rahman, 
aku berdo'a kepada-Mu 
wahai yang Maha Baik 
lagi Maha Penyayang, 
dan aku berdo'a kepada- 
Mu dengan nama-nama- 
Mu yang indah 
semuanya, baik yang 
aku ketahui dan yang 
tidak aku ketahui agar 
Engkau mengampuniku 
dan merahmatiku." 
Aisyah berkata; Maka 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mentertawakanku dan 
bersabda: 
"Sesungguhnya itu 
terdapat di dalam asma'- 
asma' yang Engkau 
berdo'a dengannya tadi." 


3850 


^ .a (jc. gjLiuL " (jj o^jc. 
^j) (jc. ^1 (jc. jj^c 

Sll ^jij-a J JJ-uJ (Jlllta OJJJA 
(j 1* t n") j 4 » t nj jll (jj ^ij^J A-llc. 
UL-a=J (ji j VI 4jU \^\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: 

"Sesungguhnya Allah 
memiliki sembilan puluh 
sembilan nama, seratus 
kurang satu, maka 
barangsiapa 
menghitungnya 
(menghafalnya) akan 
masuk surga." 


3851 


l'i'il-v . i1»°u^»\| ll-v i (j 1 

^aa ^ (jj ^>JA j j^IaII ^J) 
AjSC (jj (^jjj ji> Ijlla ^ojaIII 

A i °i n* Jii (jj JlJ allaj 4j1c 2jI 
AjI li^l j V) AjLo Lkuil (jj* l ji'i j 

(_^j 1 ^ (j.i ^jj^I ^yj 
(SLuSi >ib jiVi 

(jAlg-a]l (j-aj^-all ^a^U-JI (_j^JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Muhammad As 
Shan'ani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Mundzir 
Zuhair bin Muhammad 
At Taimi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin 'Uqbah] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdurrahman 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



^Jl £uaJ| ^jlaJl JUiiil 

^Siii ^kii ja'uSi f j^ji 

i_llAj]l ^-jill ' ■ Ua il\ i_Jjja]l 
ia. I j] I iaUlI jjSnill i jSjll 

^jjii ijajji tLjii 4>i$i fjjSii 

CLlC-UlI AjaJJI ^g.l'iall adakjll 
jl liall iplill ^5 jail tlljljll 

^uii ^ijii ^suii y&\ 

j*jall J=luiU1I (jiajlUl ia! jll 
ajali jj (j I jjJI hniiall jiiJI 

bjSjll ialaJI £1 Sll £\lll t^ill 

( _ s ^Lall l"''!! £-olL]l jlaUlI 
(_£jlgj| £«liJI £jLill CIuaaII 

iiVl j^jJI ^1 £1211 jjjiSl 

ilj JjJ ilj j»J (S^ll AiLall 
(jl ^1*11 (JaI (j-o Aalj JJC. (j-o 

ii! aJJ V J^~£&L$JjI 
AJ iiil VI <ll V 

( _ r iLi4JI ililuVI 



Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
memiliki sembilan puluh 
sembilan nama, seratus 
kurang satu. 

Sesungguhnya Dia Maha 
ganjil serta mencintai 
sesuantu yang genjil. 
Barangsiapa 
menghafalnya, maka ia 
akan masuk surga. 
Yaitu; Allah, Al Ahad, 
As Shamad, Al Awwal. 
Al Akhir, Ad Dlahir, Al 
bathin, Al Khaliq, AL 
Bari\ Al Mushawir, Al 
Malik, Al Haq, As 
Salam, Al Mu v min, Al 
Muhaimin, Al Aziz, Al 
Jabbar, Al Mutakabbir, 
Ar Rahman, Ar Rahim, 
Al Lathif, Al Khabir, As 
Sami', Al Bashir, Al 
Alim, Al Adzim, Al 
Baar, Al Muta'al, Al 
Jalil, Al Jamil, Al 
Hayyu, Al Qayyum, Al 
Qadir, Al Qahir, Al 'Ali, 
Al Hakim, Al Qarib, Al 
Mujib, Al Ghaniy, Al 
Wahhab, Al Wadud, As 
Syakur, Al Majid, AL 
Wajid, Al Wali, Ar 
Rasyid, Al Afwu, Al 
ghafur, Al Halim, Al 
Karim, At Tawwab, Ar 
Rabb, Al Majid, Al 
Wali, As Syahid, Al 
Mubin, Al Burhan, Ar 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Ra v uf Ar Rahim, Al 
mubdi\ Al Mu'id, Al 
Ba'its, Al Warits, Al 
Qawi, As Syadid, Adi 
Dlar, An Nafi', Al Baqi, 
Al Waqi, Al Khafidl, Ar 
Rafi', Al Qabidl, Al 
Basith, Al Mu'iz, Al 
Mudzil, Al Muqsith, Ar 
Razaq, Dzu Al 
Quwwatil Matin, Al 
Qa v im, Ad da v im, Al 
Hafidz, Al Wakil, Al 
Fathir, As Sami', Al 
Mu'thi, Al Muhyi, Al 
Mumit, Al Mani', Al 
Jami', Al Haadi, Al 
Kaafi, Al Abad, Al 
Alim, As Shadiq, An 
Nuur, Al Munir, At 
Taam, Al Qadim, Al 
Witru, Al Ahad, As 
Shamad alladzi lam 
yalid walam yuulad 
walam yakul lahu 
kufuwan ahad." Zuhair 
berkata; "telah 
menyampaikan 
kepadaku tidak cuma 
satu orang dari ahli ilmu, 
bahwa pertama-tama di 
awali dengan kalimat; 
Tidak ada ilah selain 
Allah, dzat satu-satunya 
yang tidak ada sekutu 
bagi-Nya, dzat yang 
memiliki kerajaan, dan 
bagi-Nya segala pujian, 
di tangan-Nya lah 
kebaikan dan Dia adalah 
dzat yang terhadap 
segala sesuatu berkuasa, 
tidak ada ilah (yang 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







berhak di sembah) 
kecuali Allah, Dialah 
dzat yang memiliki 
nama-nama yang bagus." 


3852 


^jIjOlu^II ^L2uA (jC /L "fl i all 

^1 ^ JIS ^1 (jL ^.ikj (jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Bakr 
As Sahmi] dari [Hisyam 
Ad Dastuwa v i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Ja'far] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tiga macam do v a yang 
akan di kabulkan dan 
tidak ada keraguan pada 
ketiganya, yaitu; do'a 
orang yang di dzalimi, 
do'anya orang musafir 
dan do'a orang tua 
kepada anaknya." 


3853 


^ojl Lii 'w j Laa < LLi la 

/jS^c. i'd'ii IV&'W 5*1'« 
7\ ' 'o' { { 

(J jjjj i"i-*'«"«S 4jc.|^kll plij 
(J jSJ alLij AjSc. illl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Salamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hubabah putrinya 
Ajian] dari [ibunya yaitu 
Ummu Hafsh] dari 
[Shafiyah binti Jarir] 
dari [Ummu Hakim binti 
Wadda' al Khuza'iyyah] 
dia berkata; "Aku 
mendengar Rosulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Do'a orang tua itu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







membuka hijab." 


3854 


IjUjl 4 a3 l ji ^jj jULk 1 Vi ''s jjUc. 
J A-alij (^jjl (jc (_J^)J^)^JI Jja lu 

(JjOlrf'lll «.m.iUii jl Jk\ tUT. 

t>iVi ^l^i gftd J\ ^Isi 

Jlaa L$2liJ lil <laJI (jc. 

(j-o Aj jc. j AiaJl iil (Jlu ^is (Cl 
(3 jSJ allaj Ajlc ^Ui-i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Sa'id Al Jurairi] 
dari [Abu Na'amah] 
bahwa [Abdullah bin 
Mughaffal] mendengar 
anaknya mengatakan; 
"Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu 
istana putih yang berada 
di sisi kanan surga jika 
saya masuk ke 
dalamnya." Maka 
Abdullah bin Mughffal 
berkata; "Wahai anakku, 
mohonlah kepada Allah 
surga, dan berlindunglah 
kepada-Nya dari api 
neraka. Karena 
sesungguhnya aku telah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan ada suatu kaum 
yang berdo'a secara 
berlebih-lebihan. " 


3855 


t a\-v ^jj ud ' ^jl 1 Vi 'w 

(jc. jLaJC. ^-jl (jc. jjiji 
AjIc auI (^gll-a ^jjill J» jl alLi 

4 i\l «iji jl *1ir-_ J^ i-v"..n 
(Jll jl 1 ji-a LaAjjjj Ajjj 

jj}"'. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Ja'far bin Maimun] 
dari [Abu Utsman] dari 
[Salman] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







wasallam beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Rabb 
kalian Maha Hidup lagi 
Maha Pemurah, Malu 
dari hamba-Nya yang 
mengangkat kedua 
tangannya kepada-Nya 
kemudian 
mengembalikannya 
dengan tangan hampa, 
atau bersabda;... kedua 
tangannya yang tidak 
mendapatkan apa-apa." 


3856 


Q i \l . jjr. i 1 1 i-v i Vil r. 

iSluaS j J K'.' £OlJ iil O^C-J, 1 jj 
dlC.j3 Uli LiA jjgjaj Vj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin As 
Shabah] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Aidz bin Habib] 
dari [Shalih bin Hasan] 
dari [Muhammad bin 
Ka'ab Al Qurtzi] dari 
[Ibnu Abbas] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila kamu berdo'a 
kepada Allah, maka 
berdo'alah dengan kedua 
telapak tanganmu, 
jangan berdo'a dengan 
punggung telapak 
tangan, jika kamu telah 
selesai, maka basuhlah 
wajahmu dengan kedua 
telapak tangan tersebut." 


3857 


— ~ — — n — 1~* -* '"r — jn — ~< i ~ 

^jj ll 1 Vi 'w j£j jjl 1 i' 'w 

^jc A a\ m IlLaa 1 lu 'w ^— ^ j-o 

(jc --UjI (jt ^JLLa ^1 (jj (Jj^-ui 

cj^j [}Mi i^jy) lAf 

V a.ik) iil V) <JJ ^ £.'°K (Jj^. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



<] jlS JJ^ «.^ji (1]S ^jic. jA J 

^ ubal bl j ^jjmj ( B 5^ 31 ^ la 3 -''^ 
AjIc Atll ^U^i Ali! J JJ^J 

b (Jlaa ^ljLuI (_j jj bua zHaj 
f£ jjj (jiuc- bl (jj (Jjjjj 



menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Suhail 
bin Abu Shalih] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Ayyasy Az Zuraqi] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa ketika pagi 
hari mengucapkan; "Laa 
ilaaha illallah wahdahu 
laa syariikalah lahul 
mulku walahul hamdu 
wahuwa 'alaa kulli 
syai v in qadiir (Tiada ilah 
selain Allah yang Maha 
Esa, yang tiada sekutu 
bagi-Nya, milik-Nya 
kerajaan dan bagi-Nya 
segala pujian, serta Dia 
berkuasa atas segala 
sesuatu). Maka ia akan 
mendapatkan pahala 
seperti memerdekakan 
seorang budak dari 
keturunan Isma'il, di 
hapuskan darinya 
sepuluh kesalahan, di 
angkat baginya sepuluh 
derajat, dan ia tetap 
terjaga dari syaitan 
hingga sore hari. Jika dia 
berada di sore hari, maka 
ia akan tetap demikian 
sampai pagi hari 
menjelang." Perawi 
berkata; "Seorang laki- 
laki bermimpi bertemu 
dengan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
mimpinya orang-orang 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang tidur, dan dia 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, Abu 'Ayyasy 
telah meriwayatkan 
darimu begini dan 
begini." Beliau 
menjawab: "Abu 
Ayyasy benar." 


3858 


gjt». ^1 jJ jj jill Ujik 

l^f LJ^ juul (jc. Jj^jui (je. 

Mil ^jij-a <Ul! J jj^J (JlUlI ojJjA 

^liui^l bl j di jas tiL j 1 i-n i iMj j 

iillj U!wil lili ISI Ijlj'ai 
t'lji'i ij t i-s. 'i i'A ij l 'i-s. 1 1 — >t 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim] dari 
[Suhail] dari [ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika kalian berada di 
pagi hari, maka 
ucapkanlah; 
"Allahumma bika 
ashbahna wabika 
amsaina wabika nahya 
wabika namut (Ya 
Allah, dengan-Mu kami 
di pagi hari, dan dengan- 
Mu kami di sore hari, 
dengan-Mu kami hidup 
dan dengan-Mu kami 
mati)." Dan jika berada 
di sore hari, maka 
ucapkanlah "Allahumma 
bika amsaina wabika 
ashbahnya wabika nahya 
wabika namut wa ilaikal 
mashir (Ya Allah, 
dengan-Mu kami di sore 
hari, dan dengan-Mu 
kami di pagi hari, 
dengan-Mu kami hidup 
dan dengan-Mu kami 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



mati)." 



3859 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Az 
Zinnad] dari [ayahnya] 
dari [Aban bin Utsman] 
dia berkata; saya 
mendengar ['Utsman bin 
Affan] berkata; saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



"Tidaklah seorang 
hamba yang membaca 
pada pagi dan sore hari 
di setiap malamnya; 
Bismillahilladzii laa 
yadzurru ma'asmihi 
syafun fil alrdli walaa 
fis samaa v wahuwas 
samii'ul 'aliim (Dengan 
menyebut nama Allah 
yang tidaklah sesuatu 
yang ada di bumi dan di 
langit akan celaka 
dengan nama-Nya, dan 
Dia Maha mendengar 
lagi Maha mengetahui)." 
Sebanyak tiga kali, 
niscaya tidak akan di 
celakakan oleh sesuatu." 
Abu Zinnad berkata; 
"Sementara itu, Abban 
terkena penyakit 
lumpuh, sedangkan ada 
seorang laki-laki yang 
memandanginya. Maka 
Abban berkata 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kepadanya; "Mengapa 
kamu memandangiku?" 
adapun mengenai hadits 
tersebut telah 
kuriwayatkan 
sebagaimana yang aku 
riwayatkan kepadamu. 
Namun saat (kejadian) 
itu aku tidak 
membacanya, sehingga 
Allah menakdirkanku 
dengan takdir-Nya." 


3860 


LuJLa A^u£i ^1 jjj j5Lj ^ '''* ia 

L\j la J» i U iQ llj ^ JAJAJ (jJ .0 

AjIc- Atll Ls i-a (^jill ^Lk ^ilLl 
<jlc auI Cl* 1 "J 
jLLijl j! i aJa (j-a La (JlJ ^ai^J 

1 'j -'W i ' " ' i ■ >> j " i ■ -~> ' 

^jj AliJa jj (jl ( _ s it lia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mis'ar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Aqil] dari 
[Sabiq] dari [Abu 
Sallam] [pembantu 
Nabi] shallallahu 'alaihi 
wasallam, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidaklah 
seorang muslim atau 
manusia atau seorang 
hamba berkata ketika 
menjelang sore dan pagi 
hari; "Radliitu billahi 
rabba wabil islaami diina 
wabimuhammadi 
nabiyya (aku ridla 
kepada Allah sebagai 
Robbku, Islam sebagai 
agamaku dan 
Muhammad sebagai 
Nabi), kecuali Allah 
berhak untuk 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



meridlainya pada hari 
kiamat." 



3861 



gj i oJa (jj S-Ajo UiiAk j^-jS j Hl la 
(jj .jl i a ^1 (jj JJf^, lil^a 

s-VjA ^-Jy pLij <ulc. &l 

jaili iMlil £pi 

,J fcjJUJlj jkil «MU (Jl 

£$J1I Jlij cs^a'j cS^j isit^ 
Jte-jj (jflj (^1 jjc jalil 

JUui (jc-j ^jjjAj (jC-3 (Jik 
Jljil jl t2Ij jljC-lj ts^jS (jfj 
' LmaJI ^^-iaJ £J^J L? "J'""' O- 0 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad At 
Thanafisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubadah bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jubair bin Abu 
Sulaiman bin Jubair bin 
Muth'im] dia berkata; 
saya mendengar [Ibnu 
Umar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
pernah meninggalkan 
do'a-do'a tersebut ketika 
menjelang pagi dan sore, 
yaitu; "Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
meminta kepada- Mu 
ampunan dan 
keselamatan dunia dan 
akhirat. Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
meminta kepada- Mu 
ampunan dan 
keselamatan di dalam 
menjalankan dienku, 
duniaku, keluargaku dan 
hartaku. Ya Allah, 
tutupilah auratku, 
amankanlah apa-apa 
yang menjadi 
pemeliharaanku , 
lindumgilah kami dari 
bahaya yang datang dari 
hadapanku, dari 
belakangku, dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







samping kananku, dari 
sampaing kiriku dan dari 
atasku dan aku 
berlindung kepada-Mu 
dari bahaya yang datang 
tak disangka dari 
bawahku." 


3862 


^jj Alljll l'* W A \ \\r. ^jj ^LlAl^jjJ 
(jC oijJJ (JJ «&I ^JC- (jt «uixj 

? j'' "''i 

'M ^ji-a jiil J Jlalla «UjI 

«Ul V ^1 ^Lj «uk 

C-^ftjl «a La (j-a <2L — ^aC-l 

tjla cA VI s-i >i-JI V 

«ulc. iil ^jii-a «lil (3 jiaj Jl! 
«Cilllj 4-ajJ ^ LgJlii (j-a jilj^J 
<Iil]l <2Uj jl g^ll <2JB (J CjLa3 

JUj iiiil <>L2u (jl a1=JI <3=^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
'Uyainah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
tsa'labah] dari [Abdullah 
bin Buraidah] dari 
[ayahnya] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdo'a: 
"Ya Allah, Engkaulah 
Rabbku, tiada ilah yang 
berhak di sembah selain 
Engkau, Engkau telah 
menciptakanku, dan aku 
adalah hamba-Mu. Aku 
berada dalam ketentuan 
dan janji-Mu 
semampuku. Aku 
berlindung kepada-Mu 
dari keburukan yang 
telah aku perbuat. 
Kuakui akan nikmat- 
nikmat-Mu dan kuakui 
akan dosa-dosaku, maka 
ampunilah aku, karena 
sesugguhnya tidak ada 
yang mampu 
mengampuni dosa selain 
Engkau." Buraidah 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berabda: 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



"Barangsiapa 
membacanya pada siang 
dan malam hari, 
kemudian dia mati pada 
hari itu atau pada malam 
itu, niscaya ia akan 
masuk surga, jika Allah 
Ta'ala menghendaki." 



3863 



(jc AjjI (jt Jj; i " IjJ^a jIILaII 

ciiljauill tljj afrBI ji 

(jlli £^ JS l_IJj 
ol jjjll J jii <_Sj^ J ' . 'l 
j jC-l aalaitil jljallj Jj? 'V I J 
Clljl JS jjj (j-a 

lilija J^Ia JjVI cii^l l^jo^aUj 
iiljmj J"j^ __^V! Clijlj fr^i 

J"j^ (jlaUJI Clljlj i^jjj 

(^dc-l^ (jj^ll t^-ic. S<V" 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu As 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhtar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa apabila 
beliau hendak berbaring 
ke tempat tidurnya, 
maka beliau membaca: 
"Ya Allah, Rabb langit 
dan bumi, Rabb segala 
sesuatu, yang Maha 
menumbuhkan butir 
tumbuh-tumbuhan dan 
biji buah-buahan, dzat 
yang telah menurunkan 
Taurat, Injil dan Al 
Qur v an yang agung. Aku 
berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan semua 
binatang merayap yang 
Engkau pegang ubun- 
ubunnya. Engkau Maha 
terdahulu yang tidak ada 
sesuatu sebelum-Mu. 
Engkau Maha terakhir 
yang tiada sesuatu 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







setelah-Mu. Engkau 
Maha nyata yang tidak 
ada sesuatu yang lebih 
nyata dari-Mu. Dan 
Engkau Maha 
tersembunyi yang tidak 
ada sesuatu yang lebih 
tersembunyi dari-Mu. 
Lunasilah dariku segala 
hutang-hutangku dan 
cukupkanlah aku dari 
kefakiran." 


3864 


;^L.°w, :<Ui S) jj \\\ JIS 

^jljlg^-vjU mil 

4 i i'iliai 1 \\ 1 j Uii-vli «1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Ubaidullah] dari [Sa'id 
bin Abu Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
hendak berbaring di atas 
tempat tidurnya, maka 
hendaknya ia membuka 
bagian dari selimutnya 
lalu membersihkan 
kasurnya, karena dirinya 
tidak mengetahui 
terhadap apa yang akan 
membahayakan dirinya. 
Kemudian hendaknya ia 
berbaring dengan 
meletakkan sisi kanan 
badannya sambil 
berdo'a; "Wahai Rabbku, 
dengan nama-Mu aku 
membaringkan sisi 
badanku, dan juga 
dengan nama-Mu aku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mengangkatnya. Jika 
Engkau mengambil 
jiwaku, maka 
kasihanilah ia. Dan jika 
Engkau melepaskannya, 
maka lindungilah ia, 
sebagaimana Engkau 
melindungi pada hamba- 
Mu yang shalih." 


3865 


IjUjj (JJj^^jjj (jj ui i a j .a 
(jjl jC (JjSC jC 1» l n (jj Clillll 

a jjil ^ij^ll (jj 'o j^)C jl t ■ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] dan [Sa'id 
bin Syurahbil] telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari ['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] bahwa ['Urwah 
bin Az Zubair] telah 
mengabarkan kepadanya 
dari [Aisyah] bahwa 
Apabila Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi 
tempat pembaringannya, 
beliau meniup di kedua 
tangannya dan membaca 
surat mu'awwidatain lalu 
mengusapkan ke 
badannya dengan kedua 
telapak tangannya 
tersebut. 


3866 


1 Vi ' ^ ^ (jj Jjic lil^a 

^\.„lji \l i uji jl^U-v.^.zi 
V i2TJI 4jA 4jcJ i2TJI (_5J^I 

cAil klj «2L> Uli V j UL 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Barra v 
bin Azib] bahwa Nabi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





CIlo liiilil (j-a Clm (jla ClllLijI 

IjllN "1 «J l'l->. 'v. ->l 


shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada seorang laki-laki: 
"Jika kamu hendak pergi 
ke tempat 

pembaringanmu atau 
kamu hendak pergi tidur 
ke tempat tidurmu, maka 
ucapkanlah; "Ya Allah, 
aku hadapkan wajahku 
kepada-Mu dan aku 
serahkan punggungku 
kepada-Mu. Aku titipkan 
kepada-Mu dalam 
keadaan suka dan senag 
terhadap-Mu, tiada 
tempat bergantung dan 
berlindung melainkan 
hanya kepada-Mu. Aku 
beriman kepada kitab- 
Mu yang telah Engkau 
turunkan kepada Nabi- 
Mu yang telah Engkau 
utus." Maka jika kamu 
meninggal dunia pada 
malam itu, kamu akan 
meninggal dalam 
keadaan suci. Dan jika 
kamu bangun di pagi 
hari, maka kamu akan 
hidup di pagi hari 
dengan mendapatkan 
kebaikan yang 
berlimpah." 


3867 


^jlll (jl^ill ^jc. (jc S luc ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Isra v il] dari [Abu Ishaq] 
dari [Abu 'Ubaidah] dari 
[Abdullah] bahwa 
apabila Nabi shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'alaihi wasallam hendak 
pergi ke tempat tidurnya, 
beliau meletakkan 
tangannya -yaitu yang 
kanan- di bawah 
pipinya, lalu beliau 
mengucapkan: 
"Allahumma qinii 
'adzaabaka yauma tab'ats 
au tajma' 'ibadaka (Ya 
Allah, lindungilah aku 
dari adzab-Mu pada hari 
saat Engkau bangkitkan 
-atau kumpulkan- para 
hamba-Mu." 


3868 


U' jj ,ir " "'^ ' r -'jjVI ' 
Ali! ^1 (jj SiUi ^.Vi.W lg$A 

(Jja. JUa Jjlll (j-a jlij (j-a 

tjl a 'u u jJ^i (3^ J* J 
AtllJ VI AJI V j IsaJlj Jll 

iib VI S jS Vj jji. Vj 

lc5 Jla jl iJjil <J jic. J 
- 1 i . v, j"i ;1 S /jU d \ r 1 " . „1 

u , a 5 * ^ *" : 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] telah 
menceritakan kepadaku 
['Umair bin Hani v ] telah 
menceritakan kepadaku 
[Junadah bin Abu 
Umayyah] dari ['Ubadah 
bin Shamit] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
terbangun di malam hari, 
dan ketika terbangun ia 
mengucapkan; "Tidak 
ada ilah selain Allah 
yang Maha Esa, yang 
tidak ada sekutu bagi- 
Nya. Milik-Nya kerajaan 
dan bagi-Nya segala 
pujian, dan Dia Maha 
Kuasa atas segala 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sesuatu. Maha Suci 
Allah, d an segala puji 
bagi Allah serta tidak 
ada ilah selain Allah dan 
Allah Maha Besar. Tiada 
daya dan upaya 
melainkan Allah yang 
Maha Agung." 
Kemudian dia berdo'a; 
"Ya Allah, ampunilah 
aku." Niscaya ia akan di 
ampuni." Al Walid 
berkata; "atau beliau 
bersabda: "Jika ia 
berdo'a, niscaya do'anya 

'J J 

akan di kabulkan. Dan 
jika ia bangun untuk 
berwudlu' lalu shalat, 
maka shalatnya pasti di 
terima." 


3869 


jlS AjU jlLl ^alLiVl 

(j-o allaj Ajic Aljl ^U^l AUl 

" ^ ^ .'J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] bahwa 
[Rabi'ah bin Ka'b Al 
Aslami] telah 
mengabarkan bahwa 
dirinya pernah bermalam 
di depan pintu rumah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dan dia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca do'a 
di malam hari: "Al 
Hamdulillahi rabbil 
'alamin (Segala puji bagi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Allah Rabb semesta 
alam." Suatu waktu di 
malam hari beliau 
mengucapkan: 
"Subhanallah wa 
bihamdih (Maha Suci 
Allah dan segala puji 
bagi-Nya)." 


3870 


1 n ' ^ lxa <a (jj Jjic 1'*"'*^ 
(jj lilLall (jt (jUiui Luia. 

'M ^ji-a «fiil J j^'j (JjlSJla Aijii. 
Jll (jjill (j-o ^jjj! 'S) Jlij 4jSo 
LuLal La i>u i-jllLi jeill M l^aJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Rib'i bin 
Hirasy] dari [Hudzaifah] 
dia berkata; "Jika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
terbangum di malam 
hari, beliau 
mengucapkan: "Al 
Hamdulillahilladzii 
ahyaana ba'da maa 
amatana wailaihi nusyur 
(Segala puji bagi Allah 
yang telah 
menghidupkan kami 
setelah mematikan kami, 
dan kepada-Nya lah 
tempat kembali." 


3871 


jjI Lii la jxa « (jj Jjic- LlJ la 
(jc. 4 ial m (jj ^ Saa (jc (j ima 11 

e' e, ' ' i e'" 

_j^_uj (jC J ill ^jl (jj a I c. 

(jc Ajila (jc ■ . ' "< jzl (jj 
(J jj-aj tJLslla (Jja. (jj iliJo 

Ajc (j* La iiLi j Alll 1 ■ ^ 

** s '^ jt' ^ *' " , 

(j« 3^ p JJ^ 3 CS^ - ^ 
LuIIl jJal (j-a A)jl JlLj (Jjill 
SllcfVISjfVl >l(j-ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Husain] dari 
[Hammad bin Salamah] 
dari [ Ashim bin Abu An 
Nujud] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Abu 
Dzabyah] dari [Mu'adz 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bin Jabal] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang hamba tidur di 
malam hari dalam 
keadaan suci, kemudian 
ia terbangun di tengah 
malam, lalu ia memohon 
sesuatu kepada Allah 
dari perkara dunia atau 
perkara akhirat, niscaya 
akan di berikan 
kepadanya." 


3872 


~r~i — > - -r i t — J* — 

(jj laa < uj la j£j ullk 

ijtta ^ (jj Jg-ic. j ^ ^>j^J 

jj jaJI IjC (jj ^aC (jj jj jill 
^JC- (jj j-aC Jj-a (j, 
jj^jaJI .lic. (jj ^aC (jc jj jail 
<Uol (jc (jj ^JC (jc 

^Iujj aJc iiil (^ffjt-a (Jj-^j 

illl illl SJJ^JI iic (j^J j3l CllLaK 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr]. Dan telah di 
riwayatkan dari jalur 
lain, telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] semuanya 
dari [Abdul Aziz bin 
Umar bin Abdul Aziz] 
telah menceritakan 
kepadaku [Hilal bekas 
budak Umar bin Abdul 
Aziz] dari [Umar bin 
Abdul Aziz] dari 
[Abdullah bin Ja'far] dari 
[ibunya Asma' binti 
Umais] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengajariku beberapa 
kalimat yang aku baca 
ketika sedang susah, 
yaitu; "Allah, Allah 
Rabbi, laa usyrik bihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







syafa. (Allah, Allah, 
Robbku, aku tidak 
menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu 
apapun)." 


3873 


(jC. ^jl jlwjJI C_L^U-a ^al2dA (jC 

(jjl (jc <U!UJI ^jjl (jc SJua 

<jlc illl ^jll-a (^jiJI (jLuiUc 

<J) V ^JC (3jiJ (jli (ilulj 

jil (jL=4Li (LjSJl *&l V) 

(jl^iui ^ajlaaJI (jijaJI 

%a iil VI aJI ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam pemilik Ad 
Dastuwa v i] dari 
[Qatadah] dari [Abu 
Aliyah] dari [Ibnu 
Abbas] bahwa ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam 
kesulitan, beliau akan 
mengucapkan: "Tidak 
ada ilah selain Allah, 
yang Maha Lembut lagi 
Maha Mulia. Maha suci 
Allah, Rabb pemilik 
Arsy yang agung, Maha 
suci Allah, Rabb langit 
yang tujuh dan Rabb 
Arsy yang mulia." Waki' 
berkata; "Suatu kali 
(beliau mengucapkan): 
"Laa ilaaha illallah 
(Tidak ada ilah yang 
berhak di sembah selain 
Allah), " sebab di 
dalamnya terkandung 
segalanya." 


3874 


Ujik ^ ^1 (jj ^}5Lj jjl Ujik 
(jc ^jj. ^lo (jc li^aa (jj & lljC 
^j-dll (jlOaiui ^1 (jc /1 1» l'MI 
lil (jl£ jiij^J <jlc 2jl (_si-a 
UT 5 ! f*^' ^ ^ L>? 
j' uji j' lJj-^I (j' . ^ J^' 

(J^A-i jl (Js-=>-l jl (»ii>l jl (»ii>l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abidah bin 
Humaid] dari [Manshur] 
dari [As Sya'bi] dari 
[Ummu Salamah] bahwa 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







apabila Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
dari rumahnya, beliau 
mengucapkan: 
"Allahumma inni 
a'uudzubika an adzilla au 
azilla, au adzlima au 
udzlama, au ajhala au 
yujhala 'alaya (Ya Allah, 
aku berlindung kepada- 
Mu dari ketersesatan 
atau ketergelinciran, atau 
dari berbuat kedzaliman 
maupun di dzalimi atau 
berbuat kebodohan 
maupun di bodohi." 


3875 


L-luilS (jj llaa (jj (_ijLtj UjJLa 
^Jt (jC (Jj» « l iil (jj ^ 
jLLij (^jj c-llaC. (^)J (jjlua (^jj 

(jt ^JLLa ^1 (jj (Jj^-lo (jt 
'M ^La ^ill jlejJjA ^1 (jc. 

VI S^a Vj Jja. V iil aLu (Jli 

?' C , .ji ?' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 
dari [Abdullah bin 
Husain bin Atha v bin 
Yasar] dari [Suhail bin 
Abu Shalih] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] bahwa apabila 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
keluar dari rumahnya 
beliau mengucapkan: 
"Bismillah laa haula 
walaa quwwata illa 
billahi at tuklanu 'alallah 
(Dengan nama Allah, 
tidak ada daya dan 
upaya kecuali dengan 
kehendak Allah, dan 
bersandar kepada 
Allah)." 


3876 


aJ&ljjl (jj (jA^^>ll ^JC- ^ 

6^ UJJ 1 -* cltf UJJ 1 -* c^^=" 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




kepada kami [Ibnu Abu 
fudaik] telah 



Ibrahim Ad Dimasyqi] 
telah menceritakan 



menceritakan kepadaku 
[Harun bin Harun] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 



Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 



wasallam bersabda: 



"Jika seseorang keluar 
dari pintu rumahnya atau 
dari pintu tempat 
tinggalnya, maka dia 
akan di sertai oleh dua 
Malaikat yang 
diwakilkan dengannya, 
jika ia mengatakan; 
"Bismillah (dengan 
menyebut nama Allah), " 
maka dua malaikat 
tersebut akan menjawab; 
"Kamu telah di beri 
petunjuk." Jika ia 
mengucapkan; "Laa 
haula walaa quwwata 
illa billah (Tidak ada 
daya dan upaya kecuali 
dengan kehendak Allah), 
" maka kedua Malaikat 
tersebut akan berkata; 
"Kamu telah di 
lindungi." Jika ia 
mengucapkan; 
"Tawakaltu 'alallah (saya 
bertawakal kepada 
Allah)." Maka kedua 
Malaikat tersebut akan 
berkata; "Kamu telah di 
cukupi)." Beliau 
bersabda: "Kemudian 
jika dua qarinnya 
menemuinya, maka 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kedua Malaikat tersebut 
akan mengatakan; "Apa 
yang akan hendak kalian 
perbuat dari seseorang 
yang telah di beri 
petunjuk, dan di cukupi 
serta di lindungi ini?." 


3877 


— 7T~ — ~ — 5 a Tt — ~< 4 * 

(J=l^)1I (3^.5 ta) Jji; alLij <ulc 
timi V (31 <uUL 

i'<j<i| JIS ^Ij-i'i 
V«-. j<Vi il ISU .'iiiit| 
Clill-all Jll <Ul*la 
fit >* T li 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalafj telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Ibnu Juraij] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Az Zubair] dari 
[Jabir bin Abdullah] 
bahwa dia mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seseorang 
memasuki rumahnya 
kemudian dia berdzikir 
kepada Allah ketika 
masuk dan ketika 
makan, maka setan akan 
berkata (kepada 
kawannya); "Tidak ada 
tempat menginap bagi 
kalian dan tidak ada 
makan malam." Jika ia 
masuk (rumahnya) tanpa 
berdzikir kepada Allah 
ketika memasukinya, 
maka setan akan berkata 
(kepada kawannya); 
"Kalian telah 
mendapatkan tempat 
menginap." Dan jika ia 
tidak berdzikir kepada 
Allah ketika makan, 
setan pun akan berkata 
(kepada kawannya); 
"Kalian telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mendapatkan tempat 
menginap dan makan 
malam." 


3878 


~\ — TTZ — , ~r ^ „ T 'p — i 

i_i2k^)ll ^ l& 1 V* 'w \ ^jl 1 \\ 'w 

(jC. Aj^ljLa ^ftjl j (j^ A U 1 U (jj 
(_^u^^)jal /O Jdll ^JC- (jC. a 1 ^ & 

ao^jll ^jc. (Jl^j (Jjij 

AjlSj jSjji]) £.ljC. J (j^l 

Jabali (. yjij aalia^Il j 

LgiLa Jll lila AjjU-i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abndurrahim bin 
Sulaiman] dan [Abu 
Mu'awiyah] dari 
[Ashim] dari [Abdullah 
bin Sarjis] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda -Abdurrahim 
bin Sulaiman 
mengatakan; 
berta'awudz- jika hendak 
bepergian: "Ya Allah, 
aku berlindung kepada- 
Mu dari kesusahan 
dalam kesusahan dan 
kesedihan, kekurangan 
setelah penambahan, 
do'a orang yang 
terdzalimi serta 
keburukan akan 
penilaian terhadap harta 
benda dan keluarga." 
Abu Mu'awiyah 
menambahkan; "Dan 
jika beliau hendak 
kembali, beliau juga 
membaca seperti itu. 


3879 


LuJLa Aiiklu ^1 (jj Uj^a 

(jC. ^J^J (jj al.}iLa]l (jj AJ^J 

^ jS ULklu ^Ij lij (jl£ ^luij 

jA La (jUVI (j-a (j3l (j-a 
^Jik (jl£ (jl^ <U3 

,'4 , \ ji 1 ",i i.'» \\\ J 'a \ 

^)laJal (jli <U tjj^^jl La (j-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Al 
Miqdam bin Syuraih] 
dari [ayahnya Al 
Miqdam] dari [ayahnya] 
bahwa [Aisyah] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mengabarkan kepadanya 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
beliau melihat awan 
gelap yang begerak di 
ufuk di antara ufuk yang 
tinggi, maka beliau 
meninggalkan semua 
kegiatannya meski 
dalam shalat, sampai 
menatapnya dan berdo'a: 
"Ya Allah, kami 
berlindung kepada-Mu 
dari keburukan yang 
Engkau datangkan 
bersamanya." Jika turun 
hujan, maka beliau 
berdo'a: "Allahumma 
shaiban naafi'a (Ya 
Allah jadikanlah curahan 
yang penuh 
keberkahan)." (beliau 
membacanya) dua kali 
atau tiga kali. Dan jika 
Allah Azza Wa Jalla 
menghilangkannya dan 
tidak jadi turun hujan, 
maka beliau (bersyukur) 
memuji Allah atas 
semua itu." 


3880 


Ujja Ul-a a1t-L1 ^4^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Habib bin Abu Al 
'Isyrin] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Nafi'] bahwa [Al Qasim 
bin Muhammad] telah 
mengabarkan dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







['Aisyah] bahwa apabila 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
hujan turun, beliau 
berdo'a: 

" Allahummaj 'alhu 
shaiyyiban hanfan (Ya 
Allah, jadikanlah 
curahan hujan yang 
menyejukkan." 


3881 


1-u.la AjAui ^\ (jj j5Lj Lu,la 
(Jjjjj AjoliIc- (jc pl LaC 

(jlj ljl »IL»j Ajic- Alll ^jii-a «lili 

ClljJaJol b\j JJ^I j JjSIj 
A l n'llc. <] dlj£j±3 (Jla 4jt [g jjj 
Laj (JlaS <La Cl ll j Li (j ia» J 
UJa J jA £j3 Jli LaS <\JxJ td) jJL) 
^jjjjl ^Jja^aja LLiajlc. a jlj 
jA (3j 1 j j la a 'a (jiajlc. IjlA 1 jlll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Mu'adz] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Atha v ] dari 
[Asiyah] dia berkata; 
Apabila Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
mendung yang akan 
menurunkan hujan, 
maka raut wajah beliau 
berubah, beliau akan 
keluar- masuk, berjalan 
ke depan dan ke 
belakang. Dan apabila 
hujan telah turun, maka 
beliau sangat bergembira 
dengannya." Ibnu Juraij 
berkata; Kemudian 
Aisyah menanyakan apa 
yang di lihatnya dari 
sikap beliau!." Maka 
beliau menjawab: "Apa 
yang mungkin kamu 
tahu (tentang apa yang 
akan terjadi)? Mungkin 
saja mendung itu 
sebagaimana yang di 
katakan oleh kaumnya 
Hud, yaitu; "Maka 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







tatkala mereka melihat 
adzab itu berupa awan 
yang menuju ke lembah- 
lembah mereka, 
berkatalah mereka; 
"inilah awan yang akan 
menurunkan huian 

J 

kepada kami. (Bukan), 
bahkan itulah adzab 
yang kamu minta supaya 
datang dengan segera." 
QS Al Ahqaf; 24. 


3882 


(Jlla eilj L. laj La ^ jai (j-a allaj 

^IL j^. ^jLaij <j 

j-> ' i ji-. MuUal 
jl£ La lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Kharijah bin Mush'ab] 
dari [Abu Yahya Amru 
bin Dinar] -tidak 
termasuk dari teman 
Ibnu 'Uyainah- yaitu 
bekas budak Az Zubair, 
dari [Salim] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
dikejutkan oleh orang 
yang tertimpa musibah, 
kemudian dia 
mengucapkan; "Segala 
puji bagi Allah yang 
telah menyelamatkanku 
dari musibah yang 
menimpamu, dan 
memberi kelebihan 
kepadaku atas semua 
yang di ciptakan-Nya 
dengan kelebihan yang 
sempurna." Maka dia 
akan diselamatkan dari 
musibah itu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bagaimanapun juga. " 


3883 


AjIc. S&1 ^jii-a ^1 (U jIjjJ (Jlilli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Mimpi yang 
baik dari seorang yang 
shalih adalah satu bagian 
dari empat puluh enam 
bagian kenabian." 


3884 


's s ) s^'oi - * 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Ala] dari 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Mimpi 
seorang mukmin adalah 
satu bagian dari empat 
puluh enam bagian 
kenabian." 


3885 


■la l n jjc- AjJaC (jC 

1 ajali J^jJI Ijjj (Jlii ^i^J 
1^,^^ £j i) b ^3^" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abu Kuraib] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syaiban] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







[Firas] dari ['Athiyah] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Mimpi 
seorang muslim yang 
shalih merupakan bagian 
dari tujuh puluh bagian 
kenabian." 


3886 


UC A-LLlC- ^jLliuJ 1 Tv 'W 

6^ CP *iJi <j? Cti ^ 
dll^jjjiliaSl '"'J'.'j ojjill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah Al Hammal] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari 
['Ubaidullah bin Abu 
Yazid] dari [ayahnya] 
dari [Siba' bin Tsabit] 
dari [Ummu Kurz Al 
Ka'biyah] dia berkata; 
saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kenabian 
telah tiada, dan yang 
tersisa adalah (para 
Malaikat) pemberi kabar 
gembira." 


3887 


(jc JJAJ (jJ AUl ^JC. j 

(jC £3lj (jC ^-aC (jj Jh\ JjJC 

^jiLa A)jl (J y^i'j (Jlalla ^-aC (jjl 

ojjill (j« u.!* j » " (j* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dan 
[Abdullah bin Numair] 
dari ['Ubaidillah bin 
Umar] dari [Nafi] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Mimpi yang 
benar adalah bagian dari 
tujuh puluh bagian 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kenabian." 


3888 


(jC- (^1 (jC- JJJ^ (^jI (jJ 
' **<" T..»S CIloLUI (jj o5Uc 

jilLij aJc iul auI (Jjjoij 
Jii Sja.Vi <^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Ali 
bin Mubarak] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
['Ubadah bin Shamit] dia 
berkata; saya bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenai 
firman Allah Subhanah; 
"Bagi mereka berita 
gembira di dalam 
kehidupan dunia dan 
akhirat." QS Yunus; 64. 
Beliau menjawab: "ia 
adalah mimpi yang baik 
yang di mimpikan oleh 
seorang muslim atau di 
perlihatkan kepada 
dirinya." 


3889 


JjJjVI (Jja-aj^l (jJ (j"- i "] Ijlla 
(jc- A luc (jj (jUiuj ul^a 
(jj ^a_iA (jc a la i " (jj (jLajLuj 
(jC (JjiUC (jj \l» a (jj Aill ^JC 

i i .•';,< \I 5 j i.l V. jr-. 4 

jilujj Ajic auI ^glla (Jjajj 

a!\ ^uUlI l^jl Jlia jij ^1 ala 
V! o^jjljl Clll Jin M (j« JjjJ ^] 
jl jilUJI UIjj AaJlLall Ujjll 
AJ (^Jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim Al Aili] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Sulaiman 
bin Suhaim] dari 
[Ibrahim bin Abdullah 
bin Ma'bad bin Abbas] 
dari [ayahnya] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
"Ketika sakit, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membuka tirai 
jendelanya, sementara 
barisan orang-orang 
berada di belakang Abu 
Bakar, lalu beliau 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bersabda: "Wahai 
sekalian manusia, 
sesungguhnya kabar 
kenabian telah tiada, 
kecuali mimpi yang baik 
yang di mimpikan oleh 
seorang muslim atau 
mimpi yang di 
perlihatkan kepadanya." 


3890 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu Al 
Ahwash] dari [Abdullah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
bermimpi melihatku, 
sungguh dia telah 
melihatku sebagaimana 
ketika terjaga, karena 
sesungguhnya syaitan 
tidak akan menyerupai 
bentuk diriku." 


3891 


(Jjjjj (Jlalli ojJjA (c^l (jt "S^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Al Utsmani] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim] dari [Al 
Ala v bin Abdurrahman] 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bermimpi melihatku, 
sungguh dia telah 
melihatku, karena 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sesungguhnya syaitan 
tidak akan menyerupai 
bentuk diriku." 


3892 


Clylll Ulj-ii ^ij /o iLa < lij^a 

,j (Jlj (ji Jla AjI iiLjj Ajic 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepadaku [Al Laits bin 
Sa'd] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa 
beliau bersabda: 
""Barangsiapa bermimpi 
melihatku, sungguh dia 
telah melihatku, karena 
sesungguhnya syetan 
tidak di perkenankan 
untuk menyerupai 
bentuk diriku." 


3893 


ge. ^llaC ^ (^1 (jjl (jf- 
Aljl (_5-1j-=> (JCIuulu ^1 
UT? LS^ J L** ^ faj 

V jl V,.^ll jli i] j Mi SvM 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abu Kuraib] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakr bin 
Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Al Muhtar] 
dari [Ibnu Abu Laila] 
dari [Athiyah] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
bermimpi melihatku, 
sungguh dia telah 
melihatku, karena 
sesungguhnya syaitan 
tidak dapat menyerupai 
diriku." 


3894 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^jL-O-o!]! j-O^/}]! ^JC. (jj jLojL " 

^JLLa jj la i (jj jl^j^Lu IAj 
^1 (jj UiiAi. ^ aa ISI 

'M, ( _ s i-a (J J^J U*^W' U*" 
UT? LS^ J L** <^ 

(jj 5 U.aMI ^jlj Lijila ^Uill 


kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Abdurrahman Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'dan bin Yahya 
bin Shalih Al Lakhmi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Shadaqah 
bin Abu 'Imran] dari 
[Aun bin Abu Juhaifah] 
dari [ayahnya] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barang siapa 
melihatku didalam 
mimpi, maka seakan- 
akan dia telah melihatku 
dalam keadaan sadar 
(terjaga), sesungguhnya 
syetan tidak dapat 
menyerupai diriku." 


3895 


^aji lil^a jaJ (jj l^a ^ 1 Vi w 

jc. Uliik <jI jc. jjI <Jla aJjII 

jC ^jA^ll j& jUac (jt __>Aa. 
(JjjIjc. jjl jc. ^>4f^ (jj 3j» ■ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid], [Abu Awanah] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepada 
kami, dari [Jabir] dari 
[Ammar yaitu Ad 
Duhni] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berabda: "Barangsiapa 
bermimpi melihatku, 
sungguh dia telah 
melihatku, karena 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sesungguhnya syaitan 
tidak dapat menyerupai 
diriku." 


3896 


j g — ^ — — ! — — 5-^ p — ^ 

l_jj la ^1 (jj __>Sj ^jjI IAj la 
(jc t_ijc LjjSi. ^llla (jj o jjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Haudzah bin 
Khalifah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Auf] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Mimpi ada 
tiga macam, yaitu; kabar 
gembira dari Allah, 
(mimpi yang di 
sebabkan) dari kondisi 
kejiwaan, dan rasa takut 
yang di timbulkan oleh 
syetan untuk menakut- 
nakuti. Jika salah 
seorang dari kalian 
bermimpi dengan mimpi 
yang menyenangkan 
dirinya, maka hendaknya 
ia menceritakannya jika 
dirinya mau, dan jika ia 
bermimpi tentang 
sesuatu yang di 
bencinya, maka 
hendaknya ia tidak 
menceritakan kepada 
siapapun, dan hendaknya 
ia segera bangkit untuk 
mengerjakan shalat." 


3897 


uJ^J l^Aa jUac (jj ^.UxA Ijjjjk 

jji ^til iur. jil uia 
jjtSiLa jo (—fl^oC. jC. ijj <a 
ilLij AjIc auI (^Ha Atll (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^ L»' % U j=^5 (jUajill qa 

I^A Clli-aLj Cll^l Cila <Jlj 
^ilLlj <jlc AUl ^ '"-i Aljl (J JJHJ 
*dll (J jj^J (j-o AitAui ul ^l3U Jii 
A 'i» aLi Ul allaj <jic iill b lifi 
<jlc iill (^gll-a *d)l (J jiaj (j-o 


Hamzah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin 
'Abidah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu 'Ubaidillah Muslim 
bin Misykam] dari [Auf 
bin Malik] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya mimpi 
itu ada tiga macam, 
diantaranya mimpi- 
mimpi buruk yang 
menakutkan yang datang 
dari setan untuk 
membuat sedih anak 
Adam, diantaranya pula 
perkara yang 
menggelisahkan 
seseorang ketika terjaga 
kemudian terbawa dalam 
mimpinya, dan 
diantaranya pula satu 
bagian dari empat puluh 
enam bagian kenabian." 
Abu 'Ubaidillah berkata; 
aku bertanya; "Apakah 
kamu mendengar ini dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?", dia 
menjawab; "Ya, aku 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, aku 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


3898 


^jj^j, ^Jaj ijaa a UJ la 

jilLij aJc auI ( _ f J-^-a <&l (Jjj^j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





(jlS (jt (Jj^- 'j\3 
<ulc 


memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
bermimpi sesuatu yang 
di bencinya, maka 
hendaknya ia meludah 
ke sisi kiri (tubuhnya) 
tiga kali dan membaca 
ta'awudz (memohon 
perlindungan) kepada 
Allah dari godaan syetan 
tiga kali, serta merubah 
posisi badannya (dari 
posisi tidurnya semula) 
saat itu." 


3899 


Clulll Uj^k jL-a j (jj l^aa a Uij^a 
^jc. ^at-LM (jj ^ la j (jc H jjj (jj 
(jj (jA^^]| ^jc (jj A ialm ^gjl 
(J _jj^J (j!oJllj3 ^1 (jc L_SjC 

lila jlU',. 5 :,!! j-, A\\ 

(j-o jilL 1» i uni j sjlliiJ (jc 

(Jj-v'il\j (jl Itliufl 

4j1c (jlS ^ /'f (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Abu Salamah 
bin Abdurrahman bin 
Auf] dari [Abu Qatadah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mimpi itu dari Allah, 
dan ihtilam (mimpi 
basah) itu dari syetan. 
Maka jika seseorang dari 
kalian bermimpi sesuatu 
yang di bencinya, 
hendaknya ia meludah 
ke sisi kirinya tiga kali, 
dan berlindung kepada 
Allah dari godaan syetan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







(membaca ta'awudz) tiga 
kali, serta merubah 
posisi badanya (dari 
posisi semula tidurnya) 
saat itu." 


3900 


(g^Jfl^Il ^«-uJ (jc- (_£^}-ftx]l (jc 

Jjj-uj (Jlalli SjjjA ^1 (jc. 
(JUiulj liiiu ojIIjj (jc (Jalilj 

(j-a j^Jtiilj Ufc^li. (j-o Aill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
'Umari] dari [Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila salah 
seorang dari kalian 
bermimpi dengan 
sesuatu yang di 
bencinya, maka 
hendaknya ia merubah 
posisi tidurnya dan 
meludah ke sebelah 
kirinya tiga kali, dan 
meminta kepada Allah 
dari kebaikannya dan 
berlindung dari 
keburukannya." 


3901 


AjAui ^1 (jj ^}5Lj jjl iS^a 
(jc- (jJ "'l -^C- (jj iLa ^ 
(jjlaa ^jl (jj m (jj ^)JftC 

J! 3=0 cs^' 

Jlaa <j1c- iil (^glla ^jill 
AiSja Cjjib Cjjfj gJl 

II jjUaluill XtxJ aloi j 4_llc 

(>iiii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah bin Az Zubair] 
dari [Umar bin Sa'id bin 
Abu Husain] telah 
menceritakan kepadaku 
[ Atha bin Abu Rabah] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







"Saya pernah mimpi 
bahwa kepalaku di pukul 
sehingga terputus, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas 
bersabda: "Setan sengaja 
berbuat demikian kepada 
salah seorang dari 
kalian, sehingga 
membuatnya takut dan 
kemudian di pagi 
harinya menceritakan 
kepada orang-orang." 


3902 


jA j cl^J A-lic. jlll (^g-ij-a 

Al Q L?°* ' 

jl£ ^lill A^.jU]l 

(Jlal AjicU Ajikla AiLjjla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Sufyan] dari 
[Jabir] dia berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
beliau sedang 
berkhutbah, laki-laki itu 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, tadi malam 
aku bermimpi leherku 
dipeneggal sehingga 
kepalaku pun terlepas, 
lalu aku mencarinya, 
ketika kudapatkan 
kepala tersebut aku 
pasang kembali ke 
tempatnya semula." 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Apabila setan 
mempermainkan 
seseorang di antara 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kalian dalam tidurnya, 
maka hendaknya ia tidak 
menceritakannya kepada 
orang-orang." 


3903 


Clylll Ullji '" ^ '''"^ 

'M, ( _ s i-a (J J^J tjc- 

4 i ^jlliuT.ll i wVii (jn1it| J'"*-' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
bermimpi, hendaklah ia 
tidak menceritakan 
kepada orang lain 
tentang dirinya yang 
sedang dipermainkan 
oleh setan dalam 
mimpinya." 


3904 


jc. aJ ui& Hi la j£j jjl l'" la 

AZsc (jc- ^ SI (jj^c 
Atll (_5^-a (^f^l £auj jj 
( _ s ic (Jj^j ilLij <j1c 
lili JJ*J ^ __}jUa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Ya'la bin Atha] dari 
[Waki' bin 'Udus Al 
'Uqaili] dari pamannya 
[Abu Razin], bahwa dia 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mimpi itu berada di 
kaki burung selama tidak 
di ta'birkan, jika 
dita'birkan bisa jadi 
mimpi itu akan terjadi." 
Beliau menambahkan: 
"Mimpi adalah satu 
bagian dari empat puluh 
enam bagian kenabian." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Abu Razin berkata, 
"Menurutku beliau juga 
mengatakan: "Janganlah 
seseorang 

menceritakannya kecuali 
kepada orang yang 
dicintainya atau orang 
yang mengerti." 


3905 


jjaj (jj Ai\ ^jc- (jj l!aa < ijjJLa 
(jc (jjj-acVI 1 JAla ^1 UJ 
lillLa (jj (jiiji (jc ^juilaj]! Jj jj 
Ajic illl Ji^i Jll J JJ">J Jlalll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Yazid Ar 
Raqasy] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ambillah 
pelajaran dengan nama- 
namanya dan pakailah 
kunyah dengan 
menggunakan 
kunyahnya, dan mimpi 
adalah ta'bir yang 
pertama." 


3906 


i al^r^U (J51a (jj __>^ lli 

(jc \;ir ui (jj CLljl jll iJC. liijla. 
(_>JjC (jjl (jC "Loj^C (jC 

AjIc Jll ^jii-a Jll c] jjuij cJlalLa 

v 'i K LjjlS 1 Sua alaJ (ji ^Lj j 
t-J^ajj (jjlijjir in (jjj ^iu (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal As Shawwaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits bin 
Sa'id] dari [Ayyub] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bermimpi dengan 
(disertai) kedustaan, 
maka akan dibebankan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kepadanya untuk 
mengikat antara dua 
gandum dan dia akan di 
siksa akan perkara itu." 


3907 


<&l Jjj^j tjlalla Sjjj* ts^' l/" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Amru bin As Sarh 
Al Mishri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Bakr] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Auza'i] 
dari [Ibnu Sirin] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila zaman telah 
mendekati (hari Kiamat), 
hampir-hampir 
mimpinya seorang 
mukmin tidak bohong, 
maka orang yang paling 
benar mimpinya adalah 
orang yang paling jujur 
pembicaraannya. Dan 
mimpi seorang mukmin 
merupakan satu bagian 
dari empat puluh enam 
bagian kenabian." 


3908 


(jr^" 3 LT^' t5^*^ (Jf^-F L$ Cf- 
^ya 4 , (J^j A-lic. jlll 

' a s * ? 1 t'* t i 

liit.ii «Ui" S\u -li^tl i 

j g.1 «inti !>L-alj IjJjoi 

^ ' ' ' ' ' - 0 - ? 

<j iij <J ilx3 o^*j (J4-J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib Al 
Madani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari ['Ubaidullah 
bin Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Aj 1 (Jj-aj ^J Aj ^Ua'iU o j«j (J^j 

u d j a!Lsi u1 51 

La Uil j AjJj Aj°j5Lk (j^^ll 



i2L iULa Aj cIijAI (j-^ SI (ja 

Aj ^Jaalii ^j Aj j1xj9 
CluLal (Jls Aj ji*J9 Aj 
_jj| (Jlii I ■ '—■ *; CllUaiJ j I ■ '— «J 
Atll (J jjjj Ij i^ljlt C1laLi5| ^)5Lj 
(_£j]| (j^i CluLal (_JjJlj ^'J.'^ 
AjIc. 'Jii\ ^glla (^JjJI JUa CllLkLl 
ljjik^)SLj Ijl Ij a l nVi V (ii^J 

(j? jA_^l (jc jaiLa IjUjI (jjl 
(Jlj (_yAjC (jjl (jt Aljl JJJC- (jC 
!>Ulj (jl CllAkj OJJJA jjI (jlii 
AjIc jil (_5-Sj-a ^ll (J ^jj' 
Clljlj <&l (J JJ-aj lj (Jla3 alLij 

I (JjjAj^i 

a j CjjAkll jSj3 !)ILiC j 1 uia 



wasallam ketika beliau 
kembali dari perang 
Uhud, laki-laki itu 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku 
bermimpi melihat awan 
menaungi dan 
menurunkan hujan 
minyak samin dan madu. 
Aku juga melihat orang- 
orang menadahinya 
dengan kedua telapak 
tangan mereka, maka 
ada yang mendapat 
banyak dan ada pula 
yang mendapat sedikit. 
Aku juga melihat tangga 
yang menghubungkan ke 
langit, kulihat anda 
menaikinya sampai ke 
atas. Kemudian ada 
seorang laki-laki 
menaikinya setelah anda, 
sehingga ia sampai ke 
atas. Lalu seorang laki- 
laki setelahnya pun turut 
menaikinya namun 
terputus dan diperbaiki 
untuknya sehingga ia 
pun sampai ka atas." 
Abu Bakar berkata, 
"Izinkanlah aku untuk 
menta'birkannya, wahai 
Rasulullah." Beliau 
menjawab: 
"Ta'birkanlah." Abu 
Bakar berkata, "Adapun 
awan itu adalah Islam, 
sedangkan hujan minyak 
samin dan madu yang 
turun darinya adalah Al 
Quran dengan 
kenikmatan dan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



kelembutannya. Adapun 
yang ditadahi oleh 
orang-orang dengan 
kedua telapak tangan 
mereka adalah orang- 
orang yang mengambil 
Al Quran, ada yang 
mendapat banyak dan 
ada pula yang mendapat 
sedikit. Sedangkan 
tangga yang sampai ke 
langit adalah kebenaran 
yang ada pada dirimu, 
dan kamu 

mempertahankannya 
sehingga kamu dapat 
mencapai kemualiaan. 
Setelah itu seorang laki- 
laki setelahmu juga 
mempertahankannya dan 
membuat dirinya juga 
mulia. Setelah itu datang 
laki-laki lain dan ia juga 
mendapatkan kemuliaan 
dengannya, dan yang 
lain ada yang terputus, 
namun disambungkan 
lagi untuknya sehingga 
dengannya ia juga 
mendapatkan 
kemuliaan." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Apa yang kamu 
ta'birkan itu sebagiannya 
benar, dan sebagiannya 
lagi ada yang keliru." 
Abu Bakar berkata, 
"Aku bersumpah atas 
namamu wahai 
Rasulullah, sekiranya 
anda berkenan untuk 
memberitahukan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







sebagian yang benar dan 
sebagian yang keliru 
kepadaku." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Abu Bakar, 
janganlah kamu 
bersumpah dengan 
urusan seperti ini." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari ['Ubaidullah] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata; [Abu Hurairah] 
pernah bercerita bahwa 
seorang laki-laki datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata, 
"Wahai Rasulullah, saya 
pernah bermimpi 
melihat naungan awan 
yang berada antara langit 
dan bumi, ia 
menurunkan minyak 
samin dan 

madu. . .kemudian dia 
menyebutkan hadits 
seperti di atas." 


3909 


~' B j." a $ 'o', 0 o, 

LAjuo Liili. [yaC (jjl (jC 
^ CllljS dliSi allaj 4jlc- iil 

J 5j fpl ^3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Mu'adz Ash Shan'ani] 
dari [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




cj2l1 (j- Silai! 



[Ibnu Umar] dia berkata, 
"Di masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam aku adalah 
seorang remaja yang 
tumbuh dengan gagah, 
aku biasa bermalam di 
masjid, ketika ada yang 
bermimpi maka pastilah 
mimpi tersebut 
diceritakan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Dalam 
hati aku berkata, "Ya 



Allah, seandainya aku 
memiliki kebaikan pada- 
Mu, maka perlihatkan 
kepadaku suatu mimpi 
yang akan dita'birkan 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untukku." 
Setelah itu aku tidur, 
tiba-tiba aku bermimpi 
melihat dua malaikat 
yang datang 
menghampiriku. 
Keduanya membawaku 
dan bertemu dengan 
malaikat yang lain. 
Malaikat itu berkata, 
'Jangan diteruskan.' 
Akhirnya keduanya 
membawaku ke neraka, 
ternyata neraka itu 
dipasangi dengan 
bebatuan bagaikan 
sumur di tembok batu. 
Dan ternyata di 
dalamnya terdapat 
orang-orang yang 
sebagiannya telah aku 
kenal, dan mereka 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



IjAla ' . 'J '''V I ( _ s -"i (jJ ;j il 

plai jjluj AjIc auI ^U«-i ^jlll 
t5^J J^Hi (j' ° J"" 1 U* f J^' 

4'J ^JJJ f^'"J ^ c 

3&ai j j'ii %j 

(-ic (JJ (^ic- '"'■" u j )~* -J laC 



mengambil beberapa 
sumpah dariku. Ketika 
aku bangun di pagi 
harinya, aku langsung 
memberitahukannya 
kepada [Hafshah], maka 
Hafshah mengaku telah 
menceritakannya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau pun bersabda: 
"Abdullah itu seorang 
yang shalih sekiranya 
mau memperbanyak 
shalat malam." Perawi 
berkata, "Maka sejak 
saat itu Abdullah 
menjadi seorang yang 
banyak mengerjakan 
shalat malam." 



3910 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa Al Asyaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Ashim 
bin Bahdalah] dari [Al 
Musayyab bin Rafi'] dari 
[Kharasyah bin Al Hur] 
dia berkata, "Saya tiba di 
Madinah, lalu duduk- 
duduk bersama dengan 
beberapa orang tua di 
masjid Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Tiba- 
tiba seorang yang telah 
lanjut usia datang 
dengan bersandar pada 
tongkatnya, lalu orang- 
orang berkata, 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



^jlc. \3 lili ,_j (J4-J3 <e^J ia.ll 

bjj lilLjLajI ^3 J^' Ajjji 

(Jlal ojjilL Cllii.1 

C i j''-** i £*j ciila r'<<r„°^,„l 



(JaI (Jjj^Iaa i21jLLij (je ■ - 1 1 '— 

'^''J"J (jC- '"'^"—J 1 "- ^^jll (Jjjjlall 
(JjaJI Uilj AjaJI (JaI 

Uilj - 1 1* ijul (J jiia (30^ 

oj^)»a Lgj '"'^ "I < _ 5 Ji31 Sj_jx3I 
Cll jJiJ ( _ s ji. l$J liluliluili 
Ajkll (JaI (j-a (jj^t (j I J^-jl 

(Jj ijc- 3* 1^1 



Ijk}^ dljlj 



"Barangsiapa ingin 
melihat seorang 
penghuni surga maka 
lihatlah orang ini! " 
Orang itu kemudian 
berdiri dan shalat dua 
rakaat di belakang tiang 
masjid. Aku lalu 
mendekat dan berkata 
kepadanya, "Sebagian 
orang telah 
menceritakan tentang 
dirimu begini dan 
begini." Orang itu 
menjawab, "Segala puji 
bagi Allah, surga adalah 
milik Allah dan Dia 
memasukkan ke 
dalamnya siapa saja 
yang di kehendaki-Nya. 
Ketahuilah, bahwa pada 
zaman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam aku telah 
bermimpi, kulihat 
seakan-akan seorang 
laki-laki telah 
menjumpaiku dan 
berkata kepadaku, 
'Berangkatlah! ' Lalu aku 
berangkat bersamanya 
dan ia membawaku 
menelusuri tempat yang 
terang dan besar, lantas 
ditampakkan kepadaku 
jalan yang berada di sisi 
kiriku, dan aku ingin 
berjalan mengikuti jalan 
tersebut. Maka laki-laki 
yang bersamaku berkata, 
'Sesungguhnya kamu 
bukan termasuk dari 
golongan mereka." 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Kemudian di tampakkan 
kepadaku jalan yang 
berada di sebelah 
kananku, maka aku 
berjalan mengikuti jalan 
tersebut hingga 
sampailah ke suatu 
gunung yang tidak dapat 
ditapaki kaki. Tiba-tiba 
lelaki itu memegang 
tanganku lantas 
mendorongku, dan tak 
disangka ternyata aku 
telah berada di 
puncaknya hingga aku 
tidak dapat bersandar 
dan berpegangan. 
Ternyata ada suatu tiang 
dari besi di atas puncak 
tersebut yang terbuat 
dari emas, maka ia 
pegang tanganku dan 
melemparkanku 
sehingga aku 
berpegangan pada seutas 
tali. Lalu dia bertanya, 
'Sudahkah kamu 
berpegangan? ' Aku 
menjawab, 'Sudah.' 
Kemudian dia 
menghempaskan tiang 
tersebut dan aku pun 
berpegangan pada tali 
tersebut.' Orang itu 
berkata, 'Kemudian aku 
menceritakannya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: 'Kamu telah 
bermimpi dengan mimpi 
yang baik. Adapun 
tempat yang terang dan 
besar itu adalah padang 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Mahsyar. Sedangkan 
jalan yang di perlihatkan 
di sisi kirimu adalah 
jalan penghuni neraka, 
dan kamu bukan 
termasuk dari 
penghuninya. Sedangkan 
jalan yang di perlihatkan 
di sisi kananmu adalah 
jalan kananmu adalah 
jalan penghuni surga. 
Adapun gunung yang 
tidak dapat ditapaki kaki 
itu adalah kediaman para 
syuhada, dan tali yang 
kamu berpegang 
padanya adalah Islam. 
Maka berpeganglah 
kamu erat-erat sampai 
ajal menjemputmu.' Oleh 
sebab itu, aku berharap 
menjadi penghuni 
surga." Ternyata orang 
tua itu adalah [Abdullah 
bin Salam]." 



3911 



jjl UiiAk (j^jc. (jj Sjjka i Lu la 
Si JJ ^jl (jt o-ij JJ Ijjik "LaLuil 
'M J'^* U* unj-a ls j\ (jt 

^liall J i-Jjlj (Jls illnj 4j1c- 
(j^a jl Jl 4iLa (j-a J-?.UI Jl 

(p Jl Ja j Cja ia 3^ 

AjjAaJI lili j=>A jl <iLaJ 

Jl sjiA c^Ijjj J ^— yl jj m jjj 

lili aj.~u.-i kjaajU lilai Cj jjA 
^»jj /uxauA]l t ] i i ^ I La 

La (Jaji^.1 jLLs <j j jA a^.1 

^jall (j-a <j iil <-.L> La 3& 
LjjS CIijIjj (jjiajAlI ^LalaJj 
jllll lila ^ji. Mj I jSj 1 Lajj 

JJJ-JAJ! 
j*J j'^H (j/i 4j auI «.Li La 
4j illl Liul (_£aJI (jjjUl i_lljj'j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Buraidah] 
dari [Abu Burdah] dari 
[Abu Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Aku 
bermimpi bahwa aku 
berhijrah dari Makkah 
ke bumi yang banyak 
terdapat pohon kurma, 
maka aku mengira 
bahwa itu adalah 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Yamamah atau Hajar, 
ternyata daerah itu 
adalah Madinah, 
Yatsrib. Dan di dalam 
mimpiku itu, kulihat aku 
menebaskan pedang 
namun tengah-tengahnya 
patah, ternyata itu 
pertanda musibah yang 
menimpa kaum 
mukminin di perang 
Uhud. Kemudian aku 
memukulkannya 
kembali dan dia kembali 
lebih bagus dari 
sebelumnya, dan 
ternyata itu pertanda 
sesuatu kemenangan 
yang diberikan oleh 
Allah dan bersatunya 
kaum mukminin. Demi 
Allah, dalam mimpiku 
tersebut aku juga melihat 
seekor lembu dan 
kebaikan yang diberikan 
Allah, dan ternyata itu 
pertanda sekelompok 
orang dari kaum 
mukminin pada perang 
Uhud, dan ternyata 
kebaikan itu adalah 
semua yang telah 
dianugerahkan oleh 
Allah dari kebaikan yang 
datang setelahnya, 
sebagai balasan atas 
kesungguhan yang di 
anugerahkan oleh Allah 
pada perang badar." 



3912 



Atll ^jij-a J JJ^J cJlallJ OJJjA 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





lsaj ts^ ^'"j 


kami [Muhammad bin 
Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
'Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Saya 
bermimpi bahwa di 
tanganku terdapat dua 
gelang dari emas 
kemudian keduanya aku 
tiup, aku lalu takwilkan 
keduanya sebagai dua 
orang pembohong, yaitu 
Musailamah dan Al 
Ansi." 


3913 


* (j '"'"J ^ l1j'"J l'''"— 
1 i' ..i jl 1 "vvt„-v i"i.Mj» 4 i» . 

' " '.'J ' s J^-^- (e^ AjiLbjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Shalih] 
dari [Simak] dari 
[Qabus] dia berkata; 
[Ummul Fadll] berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
bermimpi seakan-akan 
di dalam rumahku ada 
anggota tubuh dari 
tubuhmu." Beliau 
menjawab: "Itu pertanda 
baik, kamu akan 
menyaksikan Fatimah 
melahirkan seorang anak 
laki-laki, kemudian 
kamu yang akan 
menyusuinya." Maka 
Fatimah melahirkan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Husain atau Hasan, dan 
Unimu Fadll 
menyusuinya. Dia 
berkata, "Maka aku 
datang membawanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian aku 
letakkan di pangkuan 
beliau, ternyata dia 
kencing hingga aku pun 
menepuk pundaknya, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Kamu telah menyakiti 
anakku, semoga Allah 
merahmatimu." 


3914 


(jj <&l IjC. (jt 1JC. (jj ^aJLul 

3kiJi ji ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Juraij] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Musa bin Uqbah] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Salim bin Abdullah] 
dari [Abdullah bin 
Umar] mengenai mimpi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Aku pernah 
mimpi melihat seorang 
perempuan hitam yang 
tidak memakai penutup 
kepala keluar dari kota 
Madinah dan singgah di 
Al Mahya'ah (daerah 
dekat Juhfah). Maka aku 
ta'wilkan bahwa wabah 
penyakit di Kota 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



S..' ti *--* 

(J-a l3t$lkl .lil Lariki 

?:j=>- p m /jijj cS^ll 

(_)j:Ull <j llUaj Aalla ^Ik-ali 

<&l (J jLij iLa I jfaii 
i ^, i'iVi 1 1' I Ijslgj^J ^jjl^^ll 

I j]la AjLj o3xj IjlA ■ - iS 'a (J^' 

^9 'A w i b I^Sj I^S ^Ai-aj 
Jll (3 jLij (Jll ^ I jjll 3 'u n! I 
I ^ ''j; La3 allaj Ajlc iill ^U.-i 
^a^jVlj g-1 ^ij ULo ^ijl 



Madinah telah 
dipindahkan ke daerah 
Juhfah." 



3915 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Ibnu Al 
Had] dari [Muhammad 
bin Ibrahim At Taimi] 
dari [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Thalhah bin 
Ubaidullah] bahwa dua 
orang laki-laki dari Baliy 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
masuk Islam. Salah 
seorang dari keduanya 
lebih semangat berjihad 
dari yang lainnya, 
kemudian dia pergi 
berperang sehingga ia 
menemui syahid. 
Sedangkan yang satunya 
lagi masih hidup hingga 
setahun setelahnya, lalu 
dia meninggal dunia." 
Thalhah berkata, 
"Kemudian aku 
bermimpi seakan-akan 
aku berada di pintu 
surga. Tiba-tiba aku 
berada di sisi kedua laki- 
laki tersebut, setelah itu 
Malaikat keluar dari 
surga. Malaikat itu 
kemudian mengizinkan 
laki-laki yang meninggal 
dunia belakangan dari 
keduanya untuk 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



memasukinya, kemudian 
ia keluar lagi dan 
mempersilahkan kepada 
laki-laki yang mati 
syahid. Lalu malaikat itu 
kembali kepadaku dan 
berkata, 'Kembalilah 
kamu, sebab belum 
saatnya kamu 
memperoleh hal ini.' 
Keesokan harinya 
Thalhah 

menceritakannya kepada 
orang-orang, mereka pun 
heran. Mereka lalu 
memberitahukannya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
menceritakan kejadian 
tersebut. Maka beliau 
bersabda: "Perkara yang 
mana yang membuat 
kalian heran?" mereka 
menjawab, "Wahai 
Rasulullah, laki-laki 
(yang pertama 
meninggal) adalah orang 
yang paling bersemangat 
dalam berjihad dari yang 
lain, lalu dia mati 
syahid. Tapi mengapa 
orang yang lain (laki- 
laki yang meninggal 
belakangan) justru 
masuk surga terlebih 
dahulu darinya?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Bukankah 
orang ini hidup setahun 
setelannya?" mereka 
menjawab, "Ya." Beliau 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bersabda: "Bukankah ia 
mendapatkan bulan 
Ramadan dan berpuasa? 
Ia juga telah 
mengerjakan shalat ini 
dan itu dengan beberapa 
sujud dalam setahun?" 
mereka menjawab, "Ya." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kembali 
bersabda: "Sungguh, 
sangat jauh perbedaan 
antara keduanya (dalam 
kebajikan) bagaikan 
antara langit dan bumi." 


3916 


1 Vi ' ^ lxa < jj Jjic Hlla 
(jjl (jc ^J-lgJI j£j jjI LjjJla 

illuj aAIc auI ^U^i auI J jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hudzaili] dari [Ibnu 
Sirin] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku tidak 
menyukai Al Ghil 
(mimpi dengan tangan 
terikat di tengkuk) dan 
menyukai Al Qayid 
(mimpi dengan kedua 
kaki terikat), karena 
Qayid adalah keteguhan 
dalam agama." 


3917 


Lb la AjIij ^1 (jj Lii la 
jc. t " ll ir- (jj j <aaa,j 4jjULo ^jjI 
(^jI (jt ^Jlj-a <_5-jl (jC- (ji-aC^I 
iil ^jl-a <&l (U jiaj (JlaM OJJJA 
(jullll (JjliS (j! dlj-oi -<Kjij *> j V. 

iii vi <ji v 1 Jjij <Ja. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dan [Hafsh bin Ghiiyats] 
dari [Al A'masy] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





<3?3 3^ ^ 


[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku 
diperintahkan untuk 
memerangi manusia 
sampai mereka 
mengucapkan 'LAA 
ILAAHA ILLALLAH'. 
Jika mereka telah 
mengucapkannya, maka 
telah terjaga dariku 
darah dan harta mereka, 
kecuali dengan haknya. 
Dan hisap mereka hanya 
di tentukan oleh Allah 
'azza wajalla." 


3918 


^Jt Ijjia. (jj ^3^ 

J jjj^j (Jlalli __>Ai. 3 1 - 3^ 3° ' " 

VI <J) V i Jjij Ji^ t>\!ll ^ 
ii 4\ <!! V 1 jSlI lili 'k 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Sufyan] dari 
[Jabir] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku 
diperintahkan untuk 
memerangi manusia 
sehingga mereka 
mengucapkan 'LAA 
ILAAHA ILLALLAH'. 
Jika mereka telah 
mengucapkan LAA 
ILAAHA ILLALLAH' 
maka telah terjaga 
dariku darah dan harta 
mereka kecuali haknya, 
dan hisap mereka atas 
Allah." 


3919 


j jj — j, — — ; — — s - ^ j? — 'i i ^ — 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Bakr 
As Sahmi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Abu 
Shaghirah] dari [An 
Nu'man bin S alim] dari 
[ Amru bin Aus] telah 
mengabarkan kepadanya 
ayahnya [Aus], bahwa 
dia mengabarkan 
kepadanya, dia berkata, 
"Kami pernah duduk- 



duduk di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bercerita kepada kami 
dan memberikan 
pelajaran kepada kami. 
Tiba-tiba datanglah 
seorang laki-laki yang 
mengintainya, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tangkaplah ia dan 
bunuhlah." Ketika orang 
tersebut hendak 
melarikan diri, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memanggilnya dan 
bertanya: "Apakah kamu 
telah bersaksi tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah selain Allah?" 
dia menjawab, "Ya." 
Beliau bersabda: 
"Pergilah kalian dan 
lepaskanlah ia, sebab 
aku telah diperintahkan 
untuk memerangi 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



manusia sampai mereka 
mengucapkan 'LAA 
ILAAHA ILLALLAH'. 
Jika mereka telah 
mengucapkannya, maka 
telah di haramkan 
bagiku darah dan 
hartanya mereka." 



3920 



U ciiilA I jllla AjU lA'j 
ia <Jls Jh 4lS (JjSII Jjijj 

Lu-li. afijj la £jjju (j| 4l£ 
(j-o 4"» «m dijl j I jlla jiluij 

j-a 1 *A-\ ' " '» J .13 j ^ll^J Aj^- 
Lala (jj^J i* ia II (Jl (JJaIuiaII 

lipli VS £a jljll £a jaJ 

(j) ujI <Jla A j uir. lila 
AiJaS j^i Jil iil VI <UI V ' 
Atll (^glla <i)l (J J^J i_s^ " 
*d)l (J jjuij L) (JLia ^Kjij AjIc- 
o^ji t "w LLa Laj (Jla CllfilA 

^i. a jJLj a^iAi (jjj'^a jl 

<j!c. auI Ji/i ^iil (3 jluj AJ jUa 
La CiLa ciijl !>la Jla aJI ^ 

Jl! La -Aiu C±s\ V j 4.) 

iill ( _ s i-a <&l (J J-^J ' " 13 ' ai 

^^ic ^ii-all sliaia CllLa ( _ s ik 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Ashim] dari [As 
Sumaith bin As Samir] 
dari [Tmran bin Al 
Hushin] dia berkata, 
"Nafi' bin Al Azraq 
bersama para 
sahabatnya, mereka 
berkata, "Celaka kamu 
wahai 'Imran! " Imran 
pun bertanya, "Aku 
celaka! " mereka 
menjawab, "Ya." Imran 
bertanya lagi, "Apa yang 
mencelakakanku ? " 
mereka menjawab, 
"Allah telah berfirman 
'(dan perangilah mereka 
sehingga tidak ada fitnah 
dan yang ada hanya 
agama milik Allah saja) ' 
(Qs. Al Anfal: 39). 
Imran berkata, "Kami 
telah memerangi mereka 
dan memberangusnya, 
sehingga din ini hanya 
milik Allah saja. Kalau 
kalian kehendaki, aku 
akan ceritakan kepada 
kalian suatu hadits yang 
aku dengar dari 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



IjjLaic- Ijjil sliaja A ?nVi 

^Ljj^aLs 1 \ . no'i l j 1 1 hu j^ X') al_ia3a 

(Jjt « l iil 1 V') la J » jjjll lili) jiij 
(jJ (j ^g-s Uiiik (^ijVI (J-oii. (jj 



O^J^' <J^JJ3 
(j^ajVI (jl (J^J plaj AjIc 

V ^ajLJ (j! ' 

iii vi Aii 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 
Mereka berkata, "Dan 
kamu (benar-benar) 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?." 
Imran menjawab, "Ya. 
Aku menyaksikan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus pasukan kaum 
muslimin untuk 
menyerang kaum 
musyrikin, tatkala 
mereka bertemu musuh, 
mereka pun 
memeranginya dengan 
pertempuran sengit 
hingga berhasil 
mengalahkan musuh. 
Lalu salah seorang dari 
familiku dapat 
menodong seorang dari 
kaum musyrikin dengan 
tombak, ketika 
saudaraku 
mendatanginya ia 
berkata, "Aku bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan 
yang berhak disembah 
selain Allah, aku adalah 
seorang muslim." Tetapi 
familiku itu tetap 
menikamnya sehingga ia 
mati. Kemudian 
saudaraku datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata, "Celaka aku 
wahai Rasulullah! " 
Beliau bertanya sekali 
atau dua kali: "Apa yang 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



telah kamu lakukan?" 
Dia memberitahukan 
kepada beliau apa yang 
dia perbuat. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda 
kepadanya: "Apakah 
kamu harus membelah 
perutnya sehingga kamu 
dapat mengetahui apa 
yang ada di dalam 
hatinya?" Dia menjawab, 
"Ya Rasulullah, kalau 
seandainya aku 
(memang harus) 
membelah perutnya 
niscaya aku mengetahui 
apa yang ada di dalam 
hatinya." Beliau 
bertanya: "Lalu kenapa 
kamu tidak terima apa 
yang dia ucapkan sedang 
kamu tidak mengetahui 
apa yang ada dalam 
hatinya?" 'Imran berkata, 
"Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mendiamkannya. Dan 
tidak lama kemudian, 
orang itu pun meninggal 
dunia. Maka kami 
menguburkannya. Di 
pagi harinya 
(jenazahnya) telah 
berada di atas 
permukaan tanah. 
Mereka berkata, 
"Jangan-jangan ada 
musuh yang sengaja 
mengeluarkannya. " 
Maka kami 

menguburnya kemudian 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



memerintahkan kepada 
budak-budak kami untuk 
menjaganya, tetapi 
(jenazahnya) kembali 
berada di atas 
permukaan tanah. Maka 
kami berkata, "Jangan- 
jangan budak-budak itu 
telah ngantuk." 
Kemudian kami 
menjaganya sendiri 
tetapi (jenazahnya) tetap 
berada di atas 
permukaan tanah 
sehingga kami 
melemparkannya di 
celah yang terletak di 
antara dua bukit." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Hafsh 
Al Aili] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 
Ghiyats] dari ['Ashim] 
dari [As Sumaith] dari 
['Imran bin AL Hushain] 
dia berkata, 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
kami di suatu ekspedisi. 
Kemudian ada seorang 
dari kaum muslimin 
menyerang seseorang 
dari kaum musyrikin. . . . 
Kemudian perawi 
menyebutkan hadits 
seperti yang di atas, dan 
dia menambahkan di 
dalam haditsnya, "Tetapi 
bumi membuangnya 
(mengeluarkannya) , 
kemudian kejadian itu 
diberitahukan kepada 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
pun bersabda: 
"Sesungguhnya bumi 
menerima orang yang 
lebih buruk dari dia, 
tetapi Allah ingin 
memperlihatkan kepada 
kalian pengagungan 
terhadap kehormatan 
kalimat Laa Ilaaha 
Illallah." 


3921 


AjIc. iil ^jij-a «Uli J JJ-uJ cJlMi 

(5j vi ^^311 <Ll ^ ^3 

,Vg .nl ^4^1 f 3 ^ 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu Sa'id] 
dia berkata, "Ketika haji 
Wada' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersabda: "Ketahuilah, 
sebaik-baik (dihormati) 
hari adalah hari kalian 
ini. Ketahuilah, sebaik- 
baik (dihormati) bulan 
adalah bulan kalian ini. 
Ketahuilah, bahwa 
negeri yang paling 
dihormati dari negeri- 
negeri adalah negeri 
kalian ini. Ketahuilah, 
bahwa darah dan harta 
kalian adalah haram bagi 
kalian sebagaimana 
kehormatan hari kalian 
ini, dibulan kalian ini 
dan di negeri kalian ini. 
Ketahuilah, apakah aku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







telah menyampaikan?" 
Mereka menjawab, 
"Ya." Beliau bersabda: 
"Ya Allah, saksikanlah." 


3922 


S j « i «a ^jji (jj gjjlaSl liiiSi. 

N 1 '* \i |I1 '* .N-i . .«V». W 

(J jjuJJ Clyl jJll ^aC (jj Jilll ^JC. 
l_a j]aj Ajjj ii) ^jiLa «lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Qasim bin Abu Dlamrah 
Nashr bin Muhammad 
bin Sulaiman Al Himshi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Qais An Nashr] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abbdullah 
bin Umar] dia berkata, 
"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam thawaf di 
Ka'bah sambil 
mengucapkan: 
"Alangkah indahnya 
kamu, alangkah 
harumnya baumu, 
alangkah agungnya 
dirimu dan alangkah 
agungnya 

kehormatanmu. Demi 
Dzat yang jiwa 
Muhammad berada di 
tangan-Nya, sungguh 
kehormatan seorang 
mukmin, hartanya, 
darahnya itu lebih agung 
di sisi Allah darimu, dan 
kami tidak berprasangka 
kepadanya kecuali 
dengan baik." 


3923 


^il jjc. (jj Jljlj (jt 1 *^aa 
(2>j _^alc- (jj auI ^jc (Jj^i -la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Abdul Wahhab] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kami [Abdullah bin 
Nafi'] dan [Yunus bin 
Yahya] semuanya dari 
[Daud bin Qais] dari 
[Abu Sa'id] bekas budak 
Abdullah bin Amir bin 
Kuraiz dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap 
muslim atas muslim 
yang lain haram 
darahnya, hartanya dan 
kehormatannya. " 


3924 


4 ,1«-. jtlj V. * " ,',11 jl j v^i 

J^AII j ^ nit'll j ^1 J^l 
i_J jjillj 13 laa 11 J7»*>> ^ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh 
Al Mishri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] dari [Abu Hani v ] 
dari [Amru bin Malik Al 
Janbi] bahwa [Fadlalah 
bin 'Ubaid] telah 
menceritakan 
kepadanya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang mukmin 
adalah orang yang 
membuat orang lain 
merasa aman atas harta 
dan jiwa mereka. Dan 
seorang yang berhijrah 
adalah orang yang 
meninggalkan kesalahan 
dan perbuatan dosa." 


3925 


^jj Aa^-oj J^-^ * 1 w 
aj-alc- jjI Ujik Vll ( - 5^^l 

J£ y^' (1^ lw' ^^=- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan 
[Muhammad bin Al 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





- 'Y' S- > \ , \ - - +\\ \ , 


Mutsanna] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Jabir bin Abdullah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa merampas 
harta orang lain dengan 
cara paksa, maka dia 
bukan dari golongan 
kami." 


3926 


t " nlll ULuI -iUo-i. (jj ^ unr- lij-la 

(jj (jiLjll JJC. jJ jij ^1 (Jt 

'J (J?J* J* J isiJi ue- 

jjllJl tij^j l>?j* 

(jfji jAj Ig.ij i 'n jja. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Hammad] telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari ['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu Bakar 
bin Abdurrahman bin Al 
Harits bin Hisyam] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak disebut 
beriman orang yang 
berzina saat 
melakukannya, tidak 
disebut mukmin orang 
yang minum khamer saat 
melakukannya, tidak 
disebut mukmin orang 
yang mencuri saat 
melakukannya. Dan 
tidaklah orang yang 
merampas harta orang 
lain hingga membuat 
pandangan orang tertuju 
padanya disebut sebagai 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mukmin saat 
melakukannya." 


3927 


Jlj Jy IjjSk a, H m« /o 1 ""'^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan] 
dari [Tmran bin Al 
Hushain], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
merampas (harta orang 
lain) bukanlah dari 
golongan kami." 


3928 


JIS " ['i*,i<li l'/, , j 'J i < 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Simak] dari 
[Tsa'labah bin Al 
Hakam] dia berkata, 
"Kami mendapati 
kambing milik musuh 
lalu merampasnya, 
kemudian kami 
meletakkannya di 
periuk-periuk kami. 
Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati 
periuk-periuk itu, beliau 
memerintahkan untuk 
menumpahkannya, maka 
seluruh isinya 
ditumpahkan. Beliau 
kemudian bersabda: 
"Sesungguhnya barang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







rampasan itu tidak 
halal." 


3929 


^jjIaC-VI ^jjij^J ^ la ir- 

(Jlalla j j» m« (jjl (jc (jt 

^jQ^ ^Jlj9^ (J^yjdfl aLgball < )1 ■ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Syaqiq] 
dari [Ibnu Mas'ud] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mencela orang muslim 
adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah 
kekufuran." 


3930 


1 flfl alj^ajall t ll J . n (^JlS aJjbM 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Hasan Al Asdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hilal] dari 
[Ibnu Sirin] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Mencaci 
orang muslim adalah 
kefasikan dan 
memeranginya adalah 
kekufuran." 


3931 


4JIj9^ (Jg^mfl almJall < ll^j " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syarik] dari [Abu 
Ishaq] dari [Muhammad 
bin Sa'd] dari [Sa'ad], 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mencaci orang muslim 
adalah kefasikan dan 
memeranginya adalah 
kekufuran." 


3932 


ijaaJa Hj^a jllij (jj lxa « Hl^a 
A£- j j IjI «lu (Jll liljAi (jj 

V J 1 " j »1*^1 c.t'<ijll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dan 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Ali 
bin Mudrik] dia berkata; 
saya mendengar [Abu 
Zur'ah bin Amru bin 
Jarir] menceritakan dari 
[Jarir bin Abdullah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
ketika haji Wada': 
"Dengarkanlah wahai 
manusia." Kemudian 
beliau bersabda: 
"Janganlah kalian 
kembali kepada 
kekafiran sepeninggalku 
dengan saling 
memerangi antara 
sesama kalian." 


3933 


|ajA!^>jJ (jj ^Jt Qj la 
^jc. A-ijI ^jc. a ^jj ^)-ftC. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Muslim] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Umar bin Muhammad] 
dari [Ayahnya] dari 
[Ibnu Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Celakalah 
kalian -atau binasalah 
kalian-, janganlah kalian 
kembali kepada 
kekufuran 

sepeninggalku, yaitu 
dengan saling berperang 
di antara kalian." 


3934 


^j] VI iliij "Cile. 'A) ^jij-a <&! 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
dan [Muhammad bin 
Bisyr] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
dair [Qais] dari [As 
Shunabih Al Ahmas] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketahuilah, 
sesungguhnya aku 
menunggu kalian di 
telaga surga, dan di 
jadikan untukku 
pengikut yang sangat 
banyak dari kalian, maka 
janganlah kalian saling 
memerangi 
sepeninggalku." 


3935 


Seajal (jJ (jLoJC. j^aC. IjJ la 

1')')1-v ' jl"))1 jj) J"^ (j) 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





^ajLi ^jC. ^aJA (jj H tti 
Jjj.lLilll ^)5ij ^1 (jC ^jUajll 


Katsir bin Dinar Al 
Himshi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Khalid 
Al Wahbi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Salamah Al 
Majisyun] dari [Abdul 
Wahid bin Abu Aun] 
dari [Sa'd bin Ibrahim] 
dari [Habis Al Yamani] 
dari [Abu Bakr As 
Shidiq] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menunaikan shalat 
shubuh maka dia berada 
di bawah perlindungan 
Allah, oleh karena itu 
janganlah kalian 
melanggar perjanjian 
Allah. Barangsiapa 
membunuhnya, maka 
Allah akan menuntutnya 
sehingga melemparkan 
wajahnya ke dalam 
neraka." 


3936 


UjAa. (jJ * Ujia. 
(jc ( " 1» uSI l '* la oJiUc. jjj 
^j* J lia {ji o^jAjui ^)C. ^jua ll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Asy'ats] 
dari [Al Hasan] dari 
[Samurah bin Jundab] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
melaksanakan shalat 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







subuh, maka ia berada 
dalam tanggungan Allah 
'azza wajalla." 


3937 


4 .oIlm ^jj jUaiL UjSk almja ^jj 
(jljLul (jj Ajjj jaj^iill jjI Ijlla 
(J jj^J Jliljij ojj^A IjI Cvt.Ai.ii 

4j£j!/U> 'a* 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al 
Muhazzam Yazid bin 
Sufyan] saya mendengar 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 
mukmin itu lebih mulia 
bagi Allah daripada 
sebagian dari malaikat." 


3938 


1 jj la ■JJat-ui (jj Clijljjll .jjc. Ljj la 

<j1c. 'M ^jli-a auI J jjujj lJujLS 

aIaC AjIj djaj [JjU (ji jilj^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal As Shawaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari 
[Ghailan bin Jarir] dari 
[Ziyad bin Riyyah] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa berperang 
di bawah bendera 
kefanatikan dan 
menyeru kepada 
fanatisme, atau marah 
karena fanatisme, maka 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







matinya menyerupai 
mati jahiliyyah." 


3939 


— ^ ~ T t E — ~ r- p ^ — 

Lii la Ajlui ^1 (jj uj la 

i* i-iil» SrvT.j l^J jL^lo 
iiil ( _ s li-a ^ cJLLiljaj ^1 

aliall i _ s ic A-oj5 OVj^' LW*^ (j' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin Ar Rabi' 
Al Yuhmidi] dari 
[ Abbad bin Katsir As 
Syami] dari seorang 
wanita yang disebut 
dengan [Fusailah] ia 
berkata, "Aku 
mendengar [Ayahku] 
berkata, "Aku bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 'Wahai 
Rasulullah, apakah 
termasuk dari ashabiyah 
(fanatik golongan) 
apabila ada seseorang 
yang mencintai 
kaumnya? ' Beliau 
menjawab: "Bukan, akan 
tetapi yang termasuk 
ashabiyah adalah 
seseorang menolong 
kaumnya atas dasar 
kezhaliman." 


3940 


JjlAiJlll (jLiiic. (jj (jjiljaJI UJ la 
(jli-i lilla »3 1 oJa jo jj] j]l lilla 
jjl lila j^^ilLill "Ic-llj jjj 
(jujl £JIS ^j-acVl i— ali. 
*&)l (J JJ^J jij lillli (jj 
(jj (JjiJ AjJc iill (_glila 

lila SJiLb ^ /;f v/ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin 'Utsman Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'an bin Rifa'ah 
As Salami] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Khalaf Al Ama] 
dia berkata; aku 
mendengar [Anas bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Malik] berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya umatku 
tidak akan bersatu di 
atas kesesatan, apabila 
kalian melihat 
perselisihan maka kalian 
harus berada di sawadul 
a'dzam (kelompok yang 
terbanyak; maksudnya 
yang sesuai sunnah)." 


3941 


' li »• 's - , - 

j-i-a-i jj aUI jjc (jj laa^a I " la 

Uj la Vla l*a a (jj (^Icj 
^.Ijkj (jc. (JjIaC.^1 (jc AjjULo 
jIjJu (jj jjc jc (Cjl LajVl 
(Jia. (jj jUJa (jc .jlgJ! (jj 
Atll ^U^i A\ j' jLij C5 lLaHS 
1 ^ Ifl J| U>1 fl o^LLa Ijojj aLoi *Lilc 

U 1 jill jl Ula Cij^l 

uall ajjll Cllilal (J jj^J 
5 'ir-. ^ iM ' ^ i"i i\ T^. ',1 j"I S 

( _ s jiV (J?- J jc illl dll 4jA jj 

(^ic 3jj (jjjjj'l 'i tacU liiilj 

1« iV. W' /i V jl 3"! T„ 
L^jjUacla JJC (j-o IjjC 

(Jj f j V ji AjIILij l^jjUaC-la 
^jic Iajj3 ^ 'n; ^-uau 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
dan [Ali bin 
Muhammad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Raja v Al Anshari] dari 
[Abdullah bin Syaddad 
bin Al Hadi] dari 
[Mu'adz bin Jabal] dia 
berkata, "Suatu hari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
melaksanakan shalat 
dengan memanjangkan 
do'anya, setelah selesai 
shalat kami bertanya - 
atau mereka berkata-, 
"Wahai Rasulullah, 
(mengapa) hari ini anda 
memanjangkan shalat?" 
beliau menjawab: 
"Sesungguhnya aku 
telah berdo'a dengan 
penuh rasa harap dan 
kekhawatir, saya 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



memohon kepada Allah 
'azza wajalla untuk 
ummatku tiga perkara, 
namun Dia hanya 
mengabulkan dua 
perkara untukku dan 
menolak satu perkara. 
Aku memohon kepada- 
Nya agar mereka tidak 
dibinasakan musuh dan 
Dia mengabulkannya. 
Kemudian aku meminta 
agar Allah tidak 
mencelakan mereka 
dengan ditenggelamkan 
dan Dia juga 
mengabulkan 
permintaanku. Dan aku 
juga memohon kepada- 
Nya supaya tidak 
menjadikan mereka 
saling bermusuhan 
sesama mereka, namun 
Allah 

mengembalikannya 

kepadaku 

(menolaknya)." 



3942 



lxaJa Hj^a jUic (jj ^l2uA UliAk 
■la l n uj^a j^jlli (jj ' . ia ■'' (jj 
(jc f^- 1 ^ *Lji oilja jc jJjij (jj 

jc. ^f^j^ SLiLil (^ji jjj 

___iLa AUl (J (jLalwjj Auic. 

jjjiSLll djjJacjj l^jjlaLoj 
(j^aJJ^Ij J-a=>.VI Jl jila^l 
jj J (Jj3j A allj t—iAJlll ^^jaJ 
(_5-jlj lili [c j j Cllli. <___!] lilfili 

V jl ijiij lJ=>-j jc. iii cJIli 

f4^fc^ li jA. Juz. iaLiJ 

1 » j ui ji^IiuL V (jl j AJalc. Aj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Syu'aib bin Syabur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Basyir] 
dari [Qatadah] dia 
menceritakan kepada 
mereka dari [Abu 
Qilabah Al Jarmi 
Abdullah bin Zaid] dari 
[Abu Asma Ar Rahabi] 
dari [Tsauban] mantan 
budak Rasulullah 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



^ SaLii (J) j 



LJI 



^ i <a^g '-'J 



LJa»J 



t5 Jt LLa (jj j «CaUall 

(JjUl Ijir'iulJ Jj i «a < 4Jajl ^iil 
JjUa (j -s 1") ui j jljjVI (j-a 
L)S U]j L>£ jiiJW ,_J±&\ (j-a 
Ijjj3 (jjjliS (JjILLji <c.LUl 

jjl ^ La] j'»^ SI jjS (J ala j 
La Jll djjAaJI IjlA (J-a jil ^JC. 



shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bumi 
disatukan bagiku 
sehingga saya dapat 
melihat sisi timur dan 
baratnya. Dan aku telah 
diberi dua 

perbendaharaan yang 
sangat berharga; yang 
kuning -atau merah- dan 
putih, yaitu emas dan 
perak. Kemudian 
dikatakan kepadaku, 
'Sesungguhnya 
kerajaanmu seperti yang 
telah di satukan 
untukmu'. Dan aku 
memohon kepada Allah 
'azza wajalla tiga 
perkara; supaya tidak 
menimpakan atas 
ummatku kelaparan 
sehingga akan 
membinasakan mereka, 
tidak mencampurkan 
mereka dalam golongan 
yang saling bertentangan 
dan merasakan 
keganasan antara yang 
satu dengan goliongan 
yang lain. Sesungguhnya 
telah difirmankan 
kepadaku: "Jika Aku 
telah menentukan 
sesuatu, niscaya tidak 
akan ada yang dapat 
menolaknya, dan 
sesungguhnya Aku tidak 
akan menimpakan atas 
ummatmu kelaparan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



yang menyebabkan 
mereka binasa, dan tidak 
akan Aku campurkan 
mereka dari segala 
penjuru, sehingga 
sebagian dari mereka 
menumpas sebagian 
lainnya, dan mereka pun 
akan saling memerangi 
antara mereka.' Dan jika 
telah diperintahkan 
kepada ummatku untuk 
mengangkat pedang, 
maka tidak akan dicabut 
kembali sampai 
datangnya hari Kiamat. 
Dan di antara yang saya 
khawatirkan atas 
ummatku adalah para 
pemimpin yang 
menyesatkan, dan akan 
ada sebagian dari 
ummatku kelak yang 
menyembah berhala. 
Sebagian dari ummatku 
akan ada yang 
bergabung dengan kaum 
Musyrikin. 

Sesungguhnya di antara 
tanda-tanda hari Kiamat 
adalah munculnya para 
Dajjal pendusta, jumlah 
mereka hampir 
mencapai tiga puluh 
orang dan mereka semua 
akan mendakwakan 
dirinya seorang Nabi. 
Dan akan senantiasa ada 
dari umatku sekelompok 
orang yang berpegang 
terhadap kebenaran, 
mereka akan senantiasa 
mendapatkan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







pertolongan, dan tidak 
akan dapat di kalahkan 
oleh orang-orang yang 
menentangnya sampai 
tiba ketentuan Allah 
'azza wajalla." Abu Al 
Hasan berkata, "Ketika 
Abu Abdullah selesai 
membacakan hadits ini, 
ia berkata, 'Sungguh 
sangat mengerikannya 
perkara ini'." 


3943 


UjJLa Aaa£i ^1 jjj ^)5Lj lil^a 
(jc- ^g^jA^ tj^ ^ U! r - lW U^^ 1 

liSl't.nl'StlS Ij'll (j'"^ '"i" «' l'" j 

jA j 4 g ^j-a^-a jA j 

$j tfl V 

jiN 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dari 
[Zainab] puterinya 
Ummu Salamah, dari 
[Habibah] dari [Ummu 
Habibah] dari [Zainab 
binti Jahsy] bahwa dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun dari 
tidurnya dengan wajah 
memerah, lalu beliau 
bersabda: "Laa ilaaha 
illallah, sungguh celaka 
bangsa Arab dari 
kehancuran yang akan 
segera tiba. Hari ini telah 
dibuka pintu keluarnya 
Ya'juj dan Ma'juj." 
Beliau mengepalkan 
kesepuluh jari 
tangannya." Zainab 
berkata, "Aku bertanya, 
"Apakah kita akan 
celaka wahai Rasulullah, 
sedangkan di antara kita 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







masih terdapat orang- 
orang shalih?" beliau 
menjawab: "Ya, apabila 
kekejian telah menyebar 
luas." 


3944 


^ s \aj^\ Aumi (^jj AijIj HUa 
jjc. ' . 'M mil ^1 (^jj (jLajluj (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Rasyid bin 
Sa'id Ar Ramli] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Al Walid 
bin Sulaiman bin Abu 
As Sa v ib] dari [Ali bin 
Yazid] dari [Al Qasim 
Abu Abdurrahman] dari 
[Abu Umamah] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan muncul berbagai 
fitnah, di pagi hari 
seseorang dalam 
keadaan mukmin lalu 
kafir di sore harinya, 
kecuali orang yang 
dihidupkan Allah 
dengan ilmu." 


3945 


(JlaS ^-aC ij& Ulu llSlll 

l_s aIaLoWj 

(^ill ijjl Laj) 4ij' I^A 
lili La (Jlla jll ^ j-a£ 2 

t_lU]l j'"^J* (Jl3 UlaJi UAj 1 « 'V' j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'wiyah] dan 
[Ayahku] dari [Al 
A'masy] dari [Syaqiq] 
dari [Hudzaifah] dia 
berkata, "Kami pernah 
duduk bermajlis di sisi 
Umar, lalu ia berkata, 
"Siapakah di antara 
kalian yang masih hafal 
hadits Rasulullah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
fitnah?" aku menjawab, 
"Aku." Lantas Umar 
berkata, "Sesungguhnya 
kamu adalah seorang 
yang sangat pemberani." 



Umar melanjutkan, 
"Bagaimana dengan 
hadits tersebut?" 
Hudzaifah berkata, "Aku 
pernah mendengar 
belaiu bersabda: "Fitnah 
seorang laki-laki yang 
berasal dari isteri, anak 
dan tetangganya dapat 
terhapuskan dengan 
shalat, puasa, sedekah 
dan Amar Ma'ruf nahi 
munkar." Umar berkata, 
"Bukan hadits ini yang 
kumaksud! tetapi fitnah 
yang kumaksudkan 
adalah yang bergemuruh 
laksana gemuruh ombak 
di lautan." Hudzaifah 
berkata, "Apa 
hubungannya dirimu 
dengan fitnah tersebut 
wahai Amirul 
mukminin? Sepertinya 
dirimu dengan fitnah 
tersebut terdapat pintu 
yang terkunci." Umar 
bertanya, "Apakah pintu 
itu dapat di rusak atau di 
buka?" Hudzaifah 
menjawab, "Tidak, 
namun harus di rusak." 
Umar berkata, "Hal itu 
supaya tidak dapat 
ditutup kembali." Kami 
lalu bertanya kepada 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Hudzaifah, "Apakah 
Umar tahu siapakah 
yang di maksud dengan 
pintu?" Hudzaifah 
menjawab, "Ya, seperti 
halnya ia mengetaui 
bahwa setelah esok hari 
pasti datang malam hari. 
Sebab aku telah 
menceritakan kepadanya 
hadits yang tidak 
terdapat kesalahan dan 
kedustaan." Kami ingin 
sekali bertanya siapakah 
pintuk itu? lalu kami 
katakan kepada Masruq, 
"Tanyakanlah padanya." 
Hudzaifah lalu 
menjawab, "Yaitu Umar 
sendiri." 



3946 



C-ij .jjc. (jj .jjc- (jt 

(jj <&l .JJC. J) ClujliVla 

^jjA^al^-a jjjll]l j (Jia 
£i (j^j Lyj (JjSj 4'it «lji^ AjIc 

(j-o UaS V jii (J jj 3) jiLi ^ 
(J - >i'i'ii ^ja u-oj fle-Lti. C-J^jJaJ 
(_£ju jl »j ila ^3 jA (j-a u-oj 
1 'i» *"-*\ k A i A t» 

^ \ '» lisi & i'iU-v 0V4 ivi^il 

(J jiiS 1 1 «a» j Uj-L^aa j (j3 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dan [Abdurrahman Al 
Muharibi] serta [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Zaid bin Wahb] dari 
[Abdurahman bin Abd 
Rabbil Ka'bah] dia 
berkata, "Aku melewati 
[Abdullah bin Amru bin 
Al Ash] yang sedang 
duduk-duduk di bawah 
naungan Ka'bah, 
sementara itu orang- 
orang tengah berkumpul 
di sekelilingnya. Maka 
aku mendengar dia 
berkata, "Ketika kami 
sedang bersama 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




'alaihi wasallam dalam 
suatu perjalanan, tiba- 
tiba beliau singgah di 
suatu tempat. Karena itu, 
di antara kami ada yang 
mendirikan tenda, dan 
ada yang melakukan 
perlombaan serta ada 
juga yang pergi entah ke 
mana. Tiba-tiba seorang 
penyeru berseru, 'Shalat 
Jama'ah.' Maka kami 
berkumpul, lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 



berkhutbah di hadapan 
kami, beliau katakan: 
"Sesungguhnya tidak 
ada Nabi sebelumku 
kecuali dia berkewajiban 
untuk menunjuki 
kaumnya kepada suatu 
kebaikan yang telah di 
ketahuinya untuk diri 
mereka, dan 
memperingatkan 
kaumnya dari kejelekan 
yang telah mereka 
ketahui. Sesungguhnya 
ummat kalian ini telah di 
tetapkan kebaikannya di 
awal, sedangkan orang- 
orang yang datang 
belakangan akan ditimpa 
bencana dan perkara 
yang banyak dipungkiri, 
kemudian menyusul 
fitnah yang saling 
memberatkan antara satu 
dengan yang lain 
sehingga seorang 
mukmin berkata, 'Inilah 
saat kehancuranku'. 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Setelahitu fitnah tersebut 
di angkat. Maka 
barangsiapa ingin 
dijauhkan dari neraka 
dan dimasukkan ke 
dalam surga, hendaknya 
ia menjumpai 
kematiannya sedangkan 
dirinya dalam keadaan 
beriman kepada Allah 
dan hari Kiamat. Dan 
hendaknya ia 
mendatangi orang yang 
dicintainya untuk selalu 
datang berkunjung. 
Barangsiapa telah 
berbai'at kepada seorang 
pemimpin dan memberi 
kesaksian dan suara 
hatinya, maka 
hendaknya ia menta'ati 
semampunya. Dan jika 
datang orang lain yang 
menentangnya, maka 
bunuhlah ia." 
Abdurrahman bin Abdur 
Rabbil Ka'bah berkata, 
"Kemudian aku julurkan 
kepalaku di antara 
kerumunan orang-orang 
seraya berkata, Aku 
memintamu bersaksi 
kepada Allah, (apakah) 
kamu benar-benar telah 
mendengar dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam? ' 
Abdurrahman berkata, 
"Kemudian Abdullah bin 
Amru bin Al Ash 
mengisyaratkan dengan 
jari tangannya pada 
kedua telinganya sambil 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



berkata, 'Aku telah 
mendengar dengan 
kedua telingaku dan 
dengan keterbuakaan 
hatiku'." 



3947 



)LaC. 



(jl i j l uijj (jLa jjj ^LfL ' aj£ (Jla 
I jin -U < ^jjljUil j ^ajs j^c. 
(jjjjaj Laj (jjiiu (Jli (jlS 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] dan 
[Muhammad bin As 
Shabah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayahku] dari ['Umarah 
bin Hazm] dari 
[Abdullah bin Amru], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bagaimana keadaan 
kalian dengan zaman 
yang hampir tiba, disaat 
manusia dipisah dan 
dipilah-pilah, lalu yang 
tersisa hanyalah orang- 
orang yang hina di 
antara manusia? Mereka 
telah merusak dan 
mencampur aduk amanat 
dan perjanjian, yang 
membuat mereka saling 
berselisih, dan beginilah 
keadaan mereka." - 
beliau menjalin jari- 
jarinya- mereka 
bertanya, "Bagaimana 
keadaan kami wahai 
Rasulullah jika 
keadaannya seperti itu?" 
beliau menjawab: 
"Peganglah dengan erat 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



apa yang kalian ketahui 
dan tinggalkan apa yang 
kalian ingkari, terimalah 
dari orang-orang tertentu 
kalian dan tinggalkanlah 
urusan orang awam 
kalian." 



3948 



Jlljaa. 1 Vi ' -s S-iac (jj ,Ya-\ I lij ia 

^jjaJI (jljia <^> eja £ j (jJ 
juc. (jc ' '"jj la (jj <J1jjl2uJJI (jc- 

Ajlo illl Ji^i Jll (J _J">J Jlalla 
lj jij jj Ljl U ClljS ' «j£ jlljj 
Clmll ^jftj ^jji (_)jjU1I t— Uj aJ 

La cJS cs4*^ ' 

2ll (JIS jj "U jjjjJj J iill jLa. 

j;'^>* (JIS 11& I <1 jjjjj 
(jjiull L. Uj lt ja-J ' «jS 
laJ i aJ 5ia til ^ 1 ax ^5-^ cr^ 1 

dil la 1 i^Lil^S i jii (jl 

La jl ( ilc-i <U JJJJJ iil ■ - llS (JIS 
iSOc. (JIS <1 jjjjj J iill jla. 
^3 j Cluj C iX (Jll p <U*1j 
»j1 7- a (jj*J Jia. (_jjAj1I t— Uj »aj 

(J 'M jLk U (JjJS allb tlujll 

<L« Clljl (JAJ (JjaJl (J^S <ljAJlJJ 

.ia.! aSil J jLij U ciilS (JIS 

i211jl (J*3 (j-a Aj t_l jjJalS jj'".' 

(Ji.il jjSJj bj «jal! c&jLi JIS 

£ja-3 (Jll «lili (J jiuj Uj ' " llS lifijj 

o' ' "uv^ u! 

i21j|jlj Cijia (jjllS ■ almll ^1 i ui 
fi\ «'i I j 4-aliLl «■ JJJS liljja.j Jc 
julI L-ltajLal (jj) 3* 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abddah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Abu 'Imran 
Al Jauni] dari [Al 
Muysa'ats] dari 
[Abdullah bin As 
Shamit] dari [Abu Dzar] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bagaimana keadaanmu 
wahai Abbu Dzar, disaat 
kematian menimpa 
manusia sehingga rumah 
ditegakkan di kuburan." 
Aku berkata, "Allah dan 
Rasul-Nya tidak 
mengungkapkan 
untukku." Atau, "Allah 
dan Rasul-Nya yang 
lebih tahu." Beliau 
bersabda: "Bersabarlah." 
Beliau kembali 
bersabda: "Apa yang 
akan kamu lakukan 
sedangkan orang-orang 
tengah tertimpa 
kelaparan, sehingga 
kamu datang ke 
masjidmu lalu kamu 
tidak bisa lagi kembali 
ke kasurmu, dan kamu 
juga tidak bisa berdiri 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



dari tempat tidurmu 
menuju ke masjidmu?" 
Abu Dzar berkata, "Aku 
berkata, "Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih 
tahu." Atau, "Allah dan 
Rasul-Nya tidak 
mengabarkan untukku." 
Beliau bersabda: 
"Hendaklah kamu 
menjaga kebersihan 
dirimu." Kemudian 
beliau bersabda lagi: 
"Apa yang akan kamu 
lakukan sementara 
pembunuhan telah 
menimpa manusia 
sehingga Hijrah Az Zait 
(nama tempat di 
Madinah) di banjiri oleh 
darah." Aku menjawab, 
"Allah dan Rasul-Nya 
tidak mengabarkannya 
untukku." Beliau 
bersabda: "Bergabunglah 
kamu dengan orang- 
orang yang kamu berasal 
darinya." Abu Dzar 
berkata, "Aku berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
bolehkan kuambil 
pedangku lalu aku tebas 
orang-orang yang 
demikian (memerangi 
kaum muslimin)? ' 
Beliau menjawab: 
"Kalau begitu, kamu 
telah ikut serta dengan 
kaum itu. Tetapi 
masuklah (diamlah) di 
rumahmu." Aku 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



jika rumahku di masuki 
(mereka)? Beliau 
menjawab: "Jika kamu 
disilaukan oleh sinar 
pedang, maka lemparlah 
(tutuplah) ujung 
selendangmu di 
mukamu, sehingga ia 
akan menanggung 
dosanya dan dosamu, 
dan ia termasuk dari 
penghuni Neraka." 



3949 



ijaaJa u!ijLa jUili ^jj ^aa 'a jjjjj> 
^jLi^JI ^jc. i—fl j& ljj.li j )S*j^. (jJ 
(Jll (jjil2jla]| j^jj JJjjI Ijjja 

(_£JJ (jjj (jj j»^J AjIc ii)! m 

Ljj *)I)I (J^jjoij Ij (jj-aluiill Ia» J 

J jioj (JUs IjSVj la£ (Jj^ji'^ll 
(jjjj ilLij 4j1c iill (^glla auI 
(Jjil (j^lj (jj^J i* «II (JSj 
J^/>]l (JjSj ( _ s j^. 1 i ia» 1 a£ i ia» j 

(Jiaa AjjI j3 I jj 4Jae (jjl j ojLi. 

LuLaj jlll (J^ujj Ij ^jiil <a» J 

<&l J jjjj £jua ^yll lillj 12 jac 

^^jj V ^iLjj 4j1c iil ^jii-a 

' tl^jj ij^-O^ <2lu jj^I J jst 

l^jiaV ^jj ill fjlj ^jiiVl (Jli 
J La <&l jLlj iSUIj ^^jS^jjji 

Laja Ijj£jjI (jj 2^)^-° ^ 

A i\r. ^ \ T ^» 1 ljj]l J^-C. 
Ujj3 Ula j LaS £ J^-j (j' ^) f^'"J 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Auf] dari [Al 
Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Asid bin Al 
Mutasyammas] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda "Sesungguhnya 
di antara (tanda-tanda) 
hari Kiamat adalah 
terjadinya kekacauan." 
Abu Musa berkata, 
"Saya bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah yang 
di maksudkan 
kekacauan?" beliau 
menjawa: 
"Pembunuhan." 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Sebagian kaum 
Muslimin lalu bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
dalam satu tahun ini 
kami telah membunuh 
kaum Musyrikin begini 
dan begini." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bukannya 
membunuh kaum 
Musyrikin, akan tetapi 
kalianlah yang akan 
saling bunuh sesama 
kalian, sehingga 
seseorang membunuh 
tetangganya, anak 
pamannya, dan kerabat 
dekatnya sendiri." 
Sebagian yang lain lalu 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, mekipun saat 
itu para ulama masih 
bersama kami?! 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Tidak, para 
ulama akan dimatikan 
lalu diganti dengan 
orang-orang hina dan 
bodoh." Kemudian Abu 
Musa Al Asy'ari berkata, 
"Demi Allah, 
sesungguhnya aku 
memastikan bahwa 
perkara itu akan 
menimpa kita dan 
kalian. Demi Allah, 
tidak ada jalan keluar 
bagiku dan kalian, jika 
apa yang telah di 
janjikan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



wasallam itu menimpa 
kita, kecuali jika kita 
keluar sebagaimana kita 
masuk ke dalamnya." 



3950 



lijJLa jllij l^a uj.la 
auI ^jc- UjAa. ^ unr. (jj (jl jiLa 
£)ls (jlji^)^ la i (jij^ (_|>J 
Ualilla (jljA I 4 Ln_;,V. /glil 

cjlal <! Itia Jls ^ <Jls 
Jla t^ijlu Ls ^.j=J 4jjL=>- Ij 
lili jJia Aid 3jui3 ^ Ja jA,U 

jjjlj jgjjja j) Jlaa i_Jjia. JjA 



^ <ijaii cijii ili yi 

ii (jll ' . (j^i lalui Ikjli 

j Uli V Jil aii (1431 

iilajLi .J Vj lilia 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin Isa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin 'Ubaid] seorang 
Mu'adzin Masjid 
Hurdan, dia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku ['Udaisah binti 
Uhban] dia berkata, 
"Tatkala Ali bin Abu 
Thalib datang ke sini, 
yaitu Bashrah, ia 
mendatangi ayahku dan 
berkata, "Wahai Abu 
Muslim, maukah kamu 
menolongku melawan 
mereka itu?" [dia 
(ayahku)] menjawab, 
"Baiklah." Kemudian 
ayahku memanggil 
budak perempuannya 
seraya berkata, "Wahai 
budak, keluarkanlah 
pedangku! " Udaisah 
menuturkan, "Budak itu 
lalu mengeluarkan 
pedangnya, kemudian 
mencabut kira-kira 
sepanjang satu jengkal, 
dan ternyata pedang itu 
terbuat dari kayu. 
Kemudian ayahku 
berkata, "Sesungguhnya 
kekasihku dan anak 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







pamanmu shallallahu 
'alaihi wasallam berjanji 
kepadaku, jika terjadi 
fitnah di antara kaum 
muslimin, maka 
ambillah pedang dari 
kayu. Maka jika kamu 
berkehendak aku akan 
keluar bersamamu?" Ali 
berkata, "Aku tidak 
membutuhkanmu dan 
juga pedangmu." 


3951 


1 liAa 1j» l n jjj dijljjll ^nc. Halia 
^j-<l^^)]| ^JC. (jc. a31 a a ^jj .a 

^iak£ Uja AiiLLJI jjjj (jj 
l^ja 34^11 £aL^ Jdkkil cPl 

\ ^J^jjJal j ^J^J l^tlaa j 

iil /Jui (jSjS 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Imran bin 
Musa Al Laitsi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Juhadah] dari 
[Abdurrahman bin 
Tsarwan] dari [Huzail 
bin Syurahbil] dari [Abu 
Musa Al Asy'ari] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh, ketika 
mendekati kiamat akan 
terjadi berbagai fitnah 
seperti sepenggal malam 
yang gelap, di pagi hari 
seseorang beriman lalu 
di sore hari ia menjadi 
kafir, dan di sore hari ia 
beriman lalu di pagi 
harinya ia kafir. Pada 
saat itu, orang yang 
duduk lebih baik dari 
orang yang berdiri, dan 
yang berdiri lebih baik 
dari orang yang berjalan, 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dan orang yang berjalan 
lebih baik orang yang 
berlari, maka 
hancurkanlah busur 
kalian dan putuskanlah 
tali busur kalian, dan 
tancapkanlah pedang- 
pedang kalian di 
bebatuan. Jika salah 
seorang dari kalian 
diserang, maka jadilah 
seperti sebaik-baik dari 
dua anak Adam." 


3952 


Ijlla Aiiui ^\ (jj j5sj HiAa 
(jj jlia. (jc. jjjU (jJ Aljj 
Al j (jj ^ic jl CllAj (jc 4 a 
^1 (jC jfij jjl lili (jlcAk (jj 
(jj t' ^ a ( _ s lc cilik Jl (Jll ijj) JJ 
^jlLa Alll (J jIjij (jV^ 
(jjSjLl l^jj (Jll aliilj 4jlc illl 

(jl£ lili ils!stai.lj <1j33 4Iia 
5°,jTu19 fiil 31au.n .'ia ,'4\\< 

's s '. 8 s' 

i^l-uj (_j (_>ul^l * faajj t5 j^ 

ji .JJ C^JJjlj ( _ s _t^ 
illioj Ajlc Akil ^U^i AUl (J jjoij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
atau [Ali binn Zaid bin 
Jad'an] -Abu Bakr ragu- 
dari [Abu Burdah] dia 
berkata, "Saya menemui 
[Muhammad bin 
Maslamah], lalu ia 
berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Sungguh, 
fitnah akan terjadi, 
perpecahan dan 
perselisihan. Jika 
demikian keadaannya, 
maka datangilah bukit 
Uhud dengan pedangmu, 
kemudian tebaslah 
(bukit Uhud) sampai 
terbelah, lalu duduklah 
(tetaaplah) di rumahmu 
sampai datangnya 
tangan-tangan yang 
bersalah (orang yang 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







akan membunuhmu), 
atau kematian 
menjemputmu.' Fitnah 
telah terjadi, dan aku 
telah mengerjakan apa 
yang diperintahkan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


3953 


1 Vi W 3 a , <i jj Aj^axu 1 Vi W 
jj jail AjC (jc gja "ui (jj liljlli 
(jaSJU (jc. c. n g L^a <jj 
La Jli ^luJj Ajlcv iil ^U^i ^Jil! 
Y) 1 'oA i\ 3 ■ "1 } Ijjill jlaluia j-o 

jfol Ji (3 ^Siilj jasii (j\i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mubarak bin 
Suhaim] dari [Abdul 
Aziz bin Shuhaib] dari 
[Anas bin Malik] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidaklah dari 
dua orang muslim yang 
saling bertemu dengan 
menghunus pedangnya, 
kecuali pembunuh dan 
yang terbunuh berada di 
neraka." 


3954 


Aj jj IjjAk (jLiui (jj ,Ya-\ 1 IjjAi 
(^alill jLaiuj jc. (jjjU (jj 

SaLS jc. Ajj^c ^1 (jj ij» ljij 
(JlMii ( _ s jjjii ^1 (jc (juiaJI (jc 

alLlj Ajlc AUl (J 
JL La3 ^Jjllll IjlA «lili (J ji»J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Sulaiman At 
Taimi] dan [Sa'id bin 
Abu Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Al 
Hasan] dari [Abu Musa] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila dua orang 
muslim yang berhadapan 
dengan pedangnya, 
maka orang yang 
membunuh dan terbunuh 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







berada di neraka." Para 
sahabat berkata, "Wahai 
Rasulullah, (neraka) 
layak bagi yang 
membunuh, lalu 
bagaimana halnya 
dengan orang yang 
terbunuh?" beliau 
bersabda: "Karena ia 
juga berkeinginan 
membunuh temannya." 


3955 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Manshur] dari [Rib'I bin 
Hirasy] dari [Abu 
Bakrah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika dua 
orang muslim dan salah 
seorang dari keduanya 
menghunuskan pedang 
kepada saudaranya, 
maka keduanya berada 
di tepi neraka Jahannam, 
apabila salah seorang 
membunuh temannya 
maka keduanya akan 
masuk ke neraka." 


3956 


1 V* w ^jj ^ i ^ i u 1 jj Ia 
(_)jAj]I jj-a (Jll alLjj Ajlc AUl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] dari [Abdul 
Hakam As Sudusi] telah 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







menceritakan kepada 
kami [Syahr bin 
Hausyab] dari [Abu 
Umamah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seburuk- 
buruk kedudukan 
manusia di sisi Allah 
pada hari kiamat adalah 
seorang hamba yang 
menghancurkan 
akhiratnya dengan dunia 
orang lain." 


3957 


A ijt»i jji a"\\\ lir. t'i'vl-v 
Jlul jjc A «lui jj iljai, 1 V i ' -s 
(j 1 <fl U n jlj j (jC (_)jj^LLa (jC 
jj^C (jj au! ^JC (jC (ji 

^2ii Lgjs (jUJll jLill (J U!Aia 

■ LloJI jj« 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 
Jumahi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Laits] 
dari [Thawus] dari 
[Ziyad Saimin Kusy] 
dari [Abdullah Amru] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan terjadi suatu 
fitnah yang akan 
menimpa seluruh orang 
Arab, orang yang mati 
dalam fitnah itu akan 
menjadi penghuni 
neraka, dan saat itu 
ucapan lisan lebih tajam 
daripada tebasan 
pedang." 


3958 


l^aJa Hj^a jllij (jj lxa « 1 
^jc (jj lla ^- liiiSi. ClijliJ! (jj 
AjjI (jc ^jiLalulI (jj (j«^^)ll 
J J^J (3^3 ^-aC (jjl (jc 
(jjjll j alLij 4j1c Atll t^jlLa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



j 4 — & , e ! — ~ 5" " Tf — 'i i — " 

Luik ^JjjiJ jj S A 

A-aalc 4jjI je ^1 iUa j^at 
<] (Ji-J 4j _^iSll (j^alij jj 

i25j jl <iaic- AJ (Jlaa i_i jji 

iSSjIj («jl J Ha. lili jlj La^J 

f.\y&j\ f.'i'yt, Je. 
aj jl auI «.Ui Iaj Ia 

ClljLkll jj tjib ("w «ui ^jjj j 
^ij-a AUl (J^caj^j c_l^LLa j-a]l 
cjjluj (Jll Jj^ f*^"J *0 iul 
jj illuj 4-jlc. itll (^glLa Jh\ 
jljjjja J (j-o 4-al^lL alSil aflikl 
dJllj La ^Lj jl jlaJ La At)l 
Ljj AJ (Ji.j "'l 4 , 
jjj "LaUall ^ajj 4jI jjJaj 

■ ■ < di»L La jiijj jl j^i La 
^JJ i laa L LgJ AjIc- J?- J 2*1 
(JjjAJ j ^jJajli AJftfiic. (JlaAlalj ^ajj 

jj^jj Aj IjLaj (J jii IjsLa 

La 4-J -'^1 jl ^aia g^S 

ClijLiJI jj (J5L j^> t " a « i n 



Al Harits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdurrahman bin Al 
Bailamani] dari 
[Ayahnya] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Berhati- 
hatilah kalian pada saat 
terjadinya fitnah, 
sesungguhnya lisan pada 
saat itu setajam tebasan 
pedang." 



3959 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Amru] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayahku] dari ayahnya 
[Alqamah bin Waqash] 
dia berkata, "Seorang 
laki-laki bangsawan 
melintas di hadapannya, 
lalu Alqamah berkata 
kepadanya, 
'Sesungguhnya kamu 
memiliki hubungan 
silaturrahim dan hak, 
dan sungguh aku 
melihatmu mendatangi 
para pejabat lalu kamu 
berbicara dengan apa 
yang telah Allah 
kehendaki dari 
pembicaraanmu. 
Sungguh, aku telah 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mendengar [Bilal bin Al 
Harits Al Muzani] - 
seorang sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam- 
berkata, 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh salah seorang 
dari kalian akan 
mengatakan suatu 
ucapan yang diridlai 
oleh dan ia tidak 
mengira akan 
balasannya, lalu Allah 
'azza wajalla 
mencatatnya dalam 
keridlaan-Nya sampai 
Hari Kiamat. Dan 
sungguh, salah seorang 
dari kalian akan 
mengucapkan suatu 
perkataan yang dimurkai 
oleh Allah dan ia tidak 
mengira akan akibatnya, 
lalu Allah mencatat 
dalam kemurkaan-Nya 
hari ketika bertemu 
dengan-Nya" Bilal bin 
Al Harits Al Muzni 
berkata, "Alqamah 
berkata, 'Berapa banyak 
perkataan yang saya 
tahan karena hadits Bilal 
bin Al Harits tersebut'." 


3960 


^1 (jt |»jAl^>jJ (jj « (jC 

, ^ 1 .„i', !'/> , , ^j', N/ .riil U-i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Yusuf 
bin As Shaidalani 
Muhammad bi Ahmad 
Ar Raqqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Salamah] dari [Ibnu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





LLjk (jjaALi J" C5? 


Ishaq] dari [Muhammad 
bin Ibrahim] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh, 
salah seorang dari kalian 
mengucapkan suatu 
ucapan yang dimurkai 
oleh Allah, namun ia 
tidak menganggapnya 
sebagai dosa, hingga 
dengannya ucapan 
tersebut ia jatuh ke 
dalam neraka Jahannam 
selama tujuh puluh 
tahun." 


3961 


JlaHj ojjjA ^1 (jc. jJlj-a ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Abu Al 
Hashin] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
beriman kepada Allah 
dan hari Akhir, 
hendaknya berkata baik 
atau diam." 


3962 


~f~a — f - ~ s 

(jj ^aJAljj] UuAa ^jLoiill jLaic 
Ijc. (jj (jUiuj (jl 

iW ' 'j JIS ^ i t.~'k\ j°J i 

La (J jIjJJ Lj ' " lIS a£Lml 

J jjuij Ai.ll ^ic ' «1 La jj£l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
'Utsman Al 'Utsmani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'd] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
[Muhammad bin 
Abdurrahman bin Ma'iz 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Al 'Amiri] bahwa 
[Sufyan bin Abdullah 
Ats Tsaqafi] berkata, 
"Saya bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, katakanlah 
kepadaku sesuatu yang 
bisa aku jadikan 
pegangan." Beliau 
bersabda: "Katakanlah, 
'Rabbku adalah Allah', 
lalu beristiqamahlah 
kamu." Aku bertanya 
lagi, "Wahai Rasulullah, 
apa yang paling anda 
khawatirkan terhadap 
diriku?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu 
memegang lidahnya 
sendiri sambil bersabda: 
"Ini." 


3963 


^jc. S_ga ill ^jl ^jj a i <•*- ^jc 

JlUllJ Ajl^ 1 1n \ \^f. l\l T.. 

. ^%\\ t i'g'i j 1 i u'.' t^lj uSj 

(J=lj1I silLa^ *^ jmI l,°K: 

<0 jAt j t ^ J >f^l 
V! ijta JiL^^JI ojjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
'Umar Al Adani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Mu'adz] dari [Ma'mar] 
dari [Ashim bin Abu An 
Nujud] dari [Abu Wall] 
dari [Mu'adz bin Jabal] 
dia berkata, "Aku 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di suatu 
perjalanan, hingga di 
suatu pagi aku berada di 
sisi beliau. Saat berjalan 
aku berkata kepada 
beliau, "Wahai 
Rasulullah, kabarkanlah 
kepadaku amalan yang 
dapat memasukkan aku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




ke dalam surga dan 
menjauhkan aku dari 
neraka?" Beliau 
menjawab: "Sungguh, 
kamu telah menanyakan 
suatu perkara yang 



sangat besar (bagus) 
padahal itu sebenarnya 
sangat mudah bagi orang 
yang Allah mudahkan; 
yaitu kamu menyembah 
Allah dan jangan 
menyekutukannya 
dengan sesuatupun, 
menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, 
berpuasa di bulan 
Ramadan dan 
menunaikan iabdah 
haji." Kemudian beliau 
bersabda: "Maukah aku 
tunjukkan kepadamu 
pintu-pintu kebaikan? 
Puasa adalah perisai dan 
sedekah dapat 
memadamkan kesalahan 
sebagaimana air dapat 
memadamkan api, dan 
shalatnya seseorang di 
tengah malam." Lalu 
beliau membaca: 
'(Lambung mereka jauh 
dari tempat tidurny...) ' 
sampai pada bagian ayat 
'(sebagai balasan 
terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan) ' (Qs. 
As Sajadah: 16-18). 
Kemudian beliau 
melanjutkan: "Maukah 
aku beritahukan 
kepadamu pokok 
perkara, tiang-tiangnya 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







dan puncak tertinggi 
segala urusan? Itu adalah 
jihad." Kemudian beliau 
bersabda: "Maukah aku 
beritahukan kepadamu 
tentang orang yang 
memiliki semua itu?" 
aku menjawab, "Tentu." 
Beliau lalu memegang 
lidahnya dan bersabda: 
"Kamu harus menahan 
ini dari dirimu." Aku 
berkata, "Wahai Nabi 
Allah, apakah kami akan 
diproses dengan ap yang 
kami ucapan ini?" Beliau 
bersabda: "Sungguh 
kebangetan kamu wahai 
Mu'adz, tidaklah muka- 
muka manusia 
disungkurkan ke dalam 
api neraka melainkan 
karena hasil perbuatan 
lidah-lidah mereka! " 


3964 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yazid bin Khunais Al 
Makki] dia berkata; saya 
mendengar [Sa'id bin Al 
Hasan Al Mahzumi] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ummu Shalih] dari 
[Shafiyah binti Syaibah] 
dari [Ummu Habibah] 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







bersabda: "Ucapan anak 
Adam itu akan kembali 
dengan membawa 
bencana untuknya dan 
tidak membawa 
keberuntungan baginya, 
kecuali amar ma'ruf dan 
nahi mungkar, serta 
berdzikir kepada Allah 
'azza wajalla." 


3965 


jic (j^i JjaJlI plSLjall (jc- 

Jla ojjc- Ula li?.^ <^J^' 

M (J JJulJ ^C ^jlc lilli iij lis 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [pamanku Ya'la] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari [Abu Asy 
Sya'tsa"] dia berkata, 
"Dikatakan kepada [Ibnu 
Umar], "Sesungguhnya 
kami sering 
mengunjungi para 
pejabat-pejabat kami, 
lalu kami mengatakan 
suatu perkataan. Jika 
kami telah selesai dan 
beranjak pergi, kami pun 
mengatakan perkataan 
yang berbeda." Ibnu 
Umar berkata, "Kami 
menilai hal itu pada 
zaman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam termamsuk 
dari perbuatan nifak." 


3966 


jjaaJa Ujik jUao jj ^»LiA iL^a 

1 Vil-V JJ'' (j' ' "» '« (j' 

^ dtf » (j^ csf- ' jj^' 
jAjil (jc l]^jW=>- (jJ (j-">^' 

^J^urAd^ uri' CP- 
AjIc aIiI ( _ s ii-a <&l J jjjj djillii 
s.ja]| ^a^Lwjl j i (j-o alla j 
4 _;"'»_; V La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Syu'aib bin Syabur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



* & i. ' ' ' s /" ' 'a ' i 

jl 4juA jxuc LalS 4_lia <_ S AC 

l^Al) aAIc jUa Ar. ja 
aaa ^j-o aI j tj^aj jl i—a! » ?MI 



[Qurrah bin 
Abdurrahman bin 
Haiwa v il] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tanda dari 
baiknya keislaman 
seseorang adalah 
meninggalkan sesuatu 
yang tidak bermanfaat 
baginya." 



3967 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin As 
Shabah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim] telah 
mengabarkan kepadaku 
[ayahku] dari [Ba'jah bin 
Abdullah bin Badi Al 
Juhanni] dari [Abu 
Hurairah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik kehidupan 
manusia adalah 
seseorang yang 
memegang kendali 
kudanya dalam 
perjuangan dijalan 
Allah. Setiap kali 
mendengar suara musuh 
yang menakutkan dan 
mengerikan, ia pun 
langsung melompat ke 
atas punggung kudanya 
mencari kematian 
sebagai tempat 
sangkaannya. Dan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







seseorang yang 
memelihara kambing di 
puncak-puncak gunung 
atau pedalaman lembah 
dari lembah-lembah ini 
sambil mendirikan 
shalat, menunaikan zakat 
dan menyembah 
Rabbnya sampai ajal 
menjemput, dan tidaklah 
ia menjadi manusia 
melainkan dalam 
kebaikan." 


3968 


uJ^J lil-la jUac (jj ^UxA Ujik 

Vil-s. V V jll tWl-v jjl 

iijj (jj elkc. (jc- (SjAjll 

(Jll (3''-^ (_>ullll (j\ (JUa JLoj 

(_3 Jjjal £j (Jll (ji aJ (Jll 4Jlij 

_)c illl -Uau t—ililill (j« i i» ui 
a^jji (j-o (jjjull cJ^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Hamzah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zubaidi] telah 
menceritakan kepadaku 
[Az Zuhri] dari [Atha 
bin Yazid Al Laitsi] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri], 
bahwa seorang laki-laki 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dia bertanya, 
"Siapakah manusia yang 
paling mulia? ' beliau 
menjawab: "Seeorang 
yang berjihad di jalan 
Allah dengan jiwa dan 
harta bendanya." Dia 
berkata, "Kemudian 
siapa lagi?" beliau 
menjawab: "Kemudian 
seseorang yang hidup di 
perbukitan beribadah 
kepada Allah dan 
meninggalkan kejahatan 
manusia." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3969 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin Yazid 
bin Jabir] telah 
menceritakan kepadaku 
[Busr bin 'Ubaidullah] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Idris Al 
Khaulani] bahwa dia 
mendengar [Hudzaifah 
bin Al Yaman] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 



'alaihi wasallam 
bersabda: 'Akan ada 
para da'i (penyeru) yang 
menyeru ke pintu neraka 
Jahannam, barangsiapa 
memenuhi ajakannya 
maka ia akan 
dilemparkan ke dalam 
neraka." Lalu aku 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, sebutkanlah 
ciri-ciri mereka kepada 
kami! " Beliau bersabda: 
'Mereka adalah suatu 
kaum yang warna 
kulitnya sama dengan 
kita, dan berbicara 
dengan bahasa yang 
sama dengan kita." Aku 
bertanya lagi, "Apakah 
yang anda perintahkan 
kepada kami, seandainya 
kami menjumpai hal 
itu?" Beliau menjawab: 
"Berpegang teguhlah 
kepada Jama'ah kaum 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







muslimin dan imam 
mereka, jika mereka 
tidak memiliki Jama'ah 
kaum Muslimin dan 
imamnya, maka jauhilah 
semua golongan tersebut 
meskipun kamu harus 
menggigit akar pohon 
sampai ajal 

menjemputmu dan kamu 
masih tetap dalam 
keadaan seperti itu." 


3970 


(jj <&l llC LiiAa. -M' ^i^- 
^Jt (jc l n (jj ( _ s J3bJ (jC JAij 
(_£jLLajV/! (ji^jll ^jc (jj *dll 
■la l n U! £aui 4ji 4_ui (jc 
Jj-a Alll (J y^J cJlalji) <_5jAkJI 
(jjSj (jl tijjJ f^»J "'l 
LgJ ( ijc gL dJall jUa JA~>. 
jij jU'all ^aljjij (JliaJI t. 'i* ui 
(jjjll (j-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Abdullah bin 
Abdurrahman Al 
Anshari] dari [Ayahnya] 
bahwa dia mendengar 
[Abu Sa'id Al Khudri] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Nyaris harta seorang 
muslim yang terbaik 
adalah seekor kambing 
yang dipelihara di atas 
pegunungan dan tempat 
tetesan embun (mata 
air), lari demi 
menyelamatkan 
agamanya dari fitnah." 


3971 


^ic (jj jJoC (jj Laawa 1 ij la 
j-alc (jj 1 ir u' 1 ^a^ftill 
■11X31 (jc jl jaJI j-olc jjl Qj la 
(jj (j-aa.jll ^JC (jc J!>U (jJ 
Jlalll (jLajll (jJ Aijii. (jC Jajii 

jilLij aJc auI (Jj-a uj^j 
Jl S\ci l^ljjl Jc (jja (jjSj 

(j^alc Clljl j Cll jjii (jli jlill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin Ali Al Muqaddimi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Amir] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





jl (j« l2lJ Jji. (Ji?- 

La lia.1 jj-uj 


kami [Abu 'Amir Al 
Khazzaz] dari [Humaid 
bin Hilal] dari 
[Abdurrahman bin 
Qurth] dari [Hudzaifah 
bin Al Yaman] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan datang berbagai 
fitnah yang di depannya 
adalah para penyeru ke 
neraka, jika kamu mati 
dalam keadaan 
menggigit akar suatu 
pohon itu lebih baik 
daripada harus 
mengikuti seseorang dari 
mereka (para penyeru ke 
neraka)." 


3972 


ClijLaJI jj < liiia. 
H ui jj ■ " nlll (_5^)j-a^JI 
i—il^ui jjl (jc- (JjSC ( _ r ii^i. 

1 il jl i in.iii\| j i 1 1» ui Vj i^-l 

(_gJ A)jl (J^UlJ jlA^)f^l OJjjA 

^aij V <JJ ajIc. iui 
j-° J 21 -^ u? j-?3^' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Harits Al Mishri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
telah menceritakan 
kepadaku ['Uqail] dari 
[Ibnu Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
bahwa [Abu Hurairah] 
telah mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
seorang muslim 
terperosok dua kali ke 
dalam satu lubang." 


3973 


(jil Ajojui es - ^ L)i jUuc Ijjj la 
(Jll <_£JJjjl! A^kl jjl IjjJLa. 
jc. ^JLLa (jj 4j*Jo j Qj la 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman 
bin Abu Syaibah] dia 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





J-at (jjl (JC. ^Lul (J jA^I 
Ajlc. illl ^jij-a «Uli J JJ-aj (Jlllll 

^J" - T' ^)-OjJ-a]l V ^llaj 


berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] dia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Zam'ah 
bin Shalih] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
seorang muslim 
terperosok dua kali ke 
dalam satu lubang." 


3974 


<_ s ic (JjSj JAkij (jJ jjUoajll 
Ajjil (_$3*^J .J. ^ 
4jlc. Aljl *&l (J > UJ J 

1 g M» 1 V l'lt g l'i lig ll'vj jj 1 1 

' -.' '.'"'i'' ' i' 
£S'j Cjl^uill £S'j (ja'j 

i^-a^JI (J°jk ^IjllS j»lja-SI 

(JS3 (jjj VI 4j3 Cj' '"Jj 

Atll C5 -<ta. (jlj VI (j 

lluaJI (^i jlj VI 4-sjUj> 

IluajI ^ilLa dlAjj a 1 j] 'b i 

JJd> ^3 VI 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Rafi'] telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mubarak] dari 
[Zakaria bin Abu 
Za v idah] dari [Asy 
Sya'bi] dia berkata; saya 
mendengar [An Nu'man 
bin Basyir] berkata di 
atas mimbar dan 
mengisyaratkan dengan 
jari-jarinya di kedua 
telinganya, "Saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"(Sesuatu) yang halal 
telah jelas dan 
yangharam juga telah 
jelas, dan di antara 
keduanya ada perkara 
Syubhat (samar-samar) 
yang kebanyakan orang 
tidak mengetahuinya. 
Barangsiapa dapat 
menjaga diri dari perkara 
syubhat itu berarti ia 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







telah menjaga agama 
dan kehormatannya, dan 
barangsiapa terjatuh ke 
dalam perkara syubhat 
berarti ia telah terjatuh 
dalam keharaman. 
Seperti penggembala 
yang menggembala 
hewan ternaknya di 
sekitar daerah terlarang, 
dikhawatirkan hewannya 
akan masuk ke wilayah 
yang terlarang itu. 
Ketahuilah, bahwa setiap 
raja memiliki larangan, 
dan larangan Allah 
adalah sesuatu yang di 
haramkannya. 
Ketahuilah, di dalam 
tubuh terdapat segumpal 
darah, jika ia baik maka 
akan baiklah seluruh 
tubuh. Namun jika ia 
rusak maka akan rusak 
pulalah seluruh tubuh, 
ketahuilah bahwa 
segumpal darah tersebut 
adalah hati." 


3975 


l^j la 'a, H /jj lijaa Ijj la 

o - Si -* e & e- 

J j^j tjl^ll^ j^y clw (J**-* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Al 
Mu'alla bin Ziyad] dari 
[Mu'awiyah bin Qurrah] 
dari [Ma'qil bin Yasar] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ibadah dalam kondisi 
huru-hara bagiku sama 
seperti melakukan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







hijrah." 


3976 


^ijAl^j) (jj Alt lilAa. 
t— LuAS (jj Ivaa (jj i—ljSajj 
UJ la l^lla Aa m (jj Ai^lj j 

M\\ (3 j^j (Jlalli '°J^3* cs^ 
^5lLi^l Ia) ^iuij «tilc. iil ^jii-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] dan [Ya'qub 
bin Humaid bin Kasib] 
serta [Suwaid bin Sa'id] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah Al Fazari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Kaisan] dari [Abu 
Hazim] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Islam 
pertama kali muncul 
dalam keadaan asing dan 
akan kembali dalam 
keadaan asing pula, 
maka beruntunglah bagi 
orang-orang yang 
terasing." 


3977 


Alt liiiAk J (jJ 4li^>a. lilla 
(jj jjit Ijliil i_JA j (jj jlll 
(jj Al jj (jt 4 «j* 1 (jjl j ClljliJI 
jt Al > ii (JUj^j (jt t ■ Uia 

|Aj ^iLLaVI (jl (Jl ilLij Ajit Atll 
^IjiaS lll^)t J jTJuij lll^)t 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
memberitakan kepada 
kami [Amru bin Al 
Harits] dan [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Yazid bin 
Abu Habib] dari [Sinan 
bin Sa'd] dari [Anas bin 
Malik] dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Islam 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







muncul pertama kali 
dalam keadaan asing dan 
akan kembali dalam 
keadaan asing, maka 
beruntunglah bagi 
orang-orang yang 
terasing." 


3978 


(ji-aC-VI (jC t - ll jr- (jj (j 

M, J jLjj dJlalla jil jjc. (jc. 

^^LLi^l (j j ^liaj Ajlcv iil ^jii-a 
^j^ia3 Uj^jC- J J*.)' "J ljJ^)C. lij 
dJll iljjill (ji) dJJ Jll eLjjill 
(JjUall (j-a jjll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 
Ghiyats] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu Al 
Ahwash] dari [Abdullah] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Islam 
muncul pertama kali 
dalam keadaan asing dan 
akan kembali dalam 
keadaan asing pula, 
maka beruntunglah 
orang-orang yang 
terasing." Abdullah 
berkata, "Dikatakan, 
"Siapakah orang-orang 
yang terasing itu?" 
beliau menjawab: 
"Orang-orang yang 
memisahkan diri dari 
kabilah-kabilah (yang 
sesat)." 


3979 


JJC. Ujik la-j (jj <L<i^)^ Ujik 

A 3U4 S (jjl ^^fkl t_A J (jj 

(jc. (jia.jl! ^lic. (jj ( _ r uyc. (jc. 

^y>C (jc. ^iwjl (jj Jj j 

liijj j^>^ AjLlliLl! (jj 

a ,1.-. Al .riil (Jj..'j n-«...<2i 

liclij (Jf^ (jj -^J^ ( -.V..: j 

AjIc 'M ^jii-a ^j-JjJI Aic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Lahi'ah] dari [Isa 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



dJll '' j \;<;'; U Jlla ^-Sjj ^Li^ 



ila ala pLij 4j1c ts^ 3 ' 
jilLij AjIc auI «Uli dj^JJ^J 

(jij tSl_>^j «-^jj^ ji^y u! Jj^j 

jIjjVl laj iil (jl <jjL=JiL) 



bin Abdurrahman] dari 
[Zaid bin Aslam] dari 
[Aslam] dari [Umar bin 
Khattab], bahwa suatu 
ketika dia keluar menuju 
masjid Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
berjumpa dengan 
Mu'adz bin Jabal yang 
sedang duduk di sisi 
Kuburan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sambil 
menangis. Maka ia pun 
bertanya, "Apa yang 
membuatmu manangis?" 
[Mu'adz] menjawab, 
"Aku menangis karena 
sesuatu yang aku dengar 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya riya' 
yang paling ringan pun 
sudah terhitung syirik, 
dan sesungguhnya orang 
yang memusuhi wali 
Allah maka dia telah 
menantang bertarung 
dengan Allah. 
Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang 
yang baik lagi bertakwa 
dan tidak dikenal, yaitu 
orang-orang yang 
apabila menghilang 
maka mereka tidak 
dicari-cari, dan jika 
mereka hadir maka 
mereka tidak di kenal, 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







hati mereka ibarat 
lentera-lentera petunjuk 
yang muncul dari setiap 
bumi yang gelap." 


3980 


■lic. 1 Vi ' -s jUoc (jj lilla 

Ai)l IjC. (jc pLil (jJ j Uj.la. 
^jlLa A)jl (J jj^jJ tJlUU jmC (jj 
V <jLa Jj1£ (jjilill alluj 4j1c. Atll 
4LaJj LgjS iao 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad Ad 
Darawardi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Aslam] 
dari [Abdullah bin 
Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Manusia 
ibarat seratus ekor unta 
yang darinya nyaris 
tidak didapatkan seekor 
pun yang layak dijadikan 
kendaraan." 


3981 


g 5 — 7"^ 5 — ~ 3 p — ^73 

LL la Ajlki ^1 (jj l '* la 
(jj ^ UJ la ^jjjj (jj a 
(jC. <illo ^1 (jC. JJ^C. 
2jl ^jij-a J JJ-aj (Jlalll OJJJA 

(jjjjjj 43^)3 (jj* ; l ji j (_jia.j 
5J^)3 (j»jLij Cll!xi ^f- ^jiil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang-orang 
Yahudi akan terpecah 
menjadi tujuh puluh satu 
golongan dan ummatku 
akan terpecah menajadi 
tujuh puluh tiga 
golongan." 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



3982 




Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abbad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Shafwan 
bin Amru] dari [Rasyid 
bin Sa'd] dari [ Auf bin 
Malik] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang-orang 
Yahudi akan terpecah 



menjadi tujuh puluh satu 
golongan, satu golongan 
akan masuk surga dan 
yang tujuh puluh 
golongan akan masuk 
neraka. Dan orang-orang 
Nashrani terpecah 
menjadi tujuh puluh dua 
golongan, yang tujuh 
puluh satu golongan 
masuk neraka dan yang 
satu golongan akan 
masuk surga. Demi Dzat 
yang jiwa Muhammad 
ada ditangan-Nya, 
sungguh ummatku akan 
terpecah menjadi tujuh 
puluh tiga golongan, 
yang satu golongan 
masuk surga dan yang 
tujuh puluh dua 
golongan akan masuk 
neraka." Lalu beliau 
ditanya, "Wahai 
Rasulullah, siapakah 
mereka (yang masuk 
surga)?" beliau 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







mennjawab: "Yaitu Al 
Jama'ah." 


3983 


•liljll Ijlla jlit /o ^»l2iA UliAk 
uj la j^jjac. jjj! Uj^k. i uJa jj 

C5 lc. Ciijial JjjI^I ^jjj j) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amru] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Bani 
Israil akan terpecah 
menjadi tujuh puluh 
golongan, dan ummatku 
akan terpecah menjadi 
tujuh puluh dua 
golongan, semuanya 
akan masuk neraka 
kecuali satu golongan, 
yaitu Al Jama'ah." 


3984 


Sll ^jij-a J jj^J cJlllll »JJjA 

(jl£ (jjo (jjLjjll] ^i^JJ <jic. 

^Iji) Ic-lji) ^lii Ic-Ij ^£ij3 
(Jll j J j; ^ J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Muhammad bin 
Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh, 
kalian akan mengikuti 
jalan (cara hidup) orang- 
orang sebelum kalian 
sedepa demi sedepa, 
sehasta demi sehasta dan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



^jj^j, jLo^. ~ \ ajr- Lu ^ 
auI Ijc t_>^ a ^} c ' l/" j. 1 '^^ 

Luill o^)A j (j-o ^afi! *&l ^^iLi 
teJUI <&l (J JJ^J Lj 3=0 (J^3 
*d)l i] y^J '"&■'•<'* j}"^ " 

tjla ^c-lLi illoj aAIc. 2jI ^jli-a 
auI J j^j (3-^ __>IilL) j}^i 

V/ jjiJI (jl alLlj A 'V- iil C5 Jj-a 
jl jA jji. jl jji-j V) ^Lj 
jl I laja Jjjj '*'.'*'J La 

IaLIjl^iI^» t 'i, l' «I Cli^uil 

^ cJLj dija£i (jjiiuill ciiijiliiil 
Ai.L (j^a ■ " uSl a ciijilia dijli.1 

±LU qa'j Al liljLL <SaJ VLa 
(«ill (Jla£ <J!i-aa jjju VLa 



sejengkal demi 
sejengkal, sehingga 
sekiranya mereka masuk 
ke lubang biawak, 
sungguh kalian juga 
akan mengikuti mereka." 
Para sahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah mereka orang- 
orang Yahudi dan 
Nahsrani?" beliau 
menjawab: "Siapa lagi 
kalau bukan mereka." 



3985 



Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Hammad Al Mishri] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Sa'id Al 
Maqburi] dari ['Iyadl bin 
Abdullah] bahwa dia 
mendengar [Abu Sa'id 
Al Khudri] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkhutbah di hadapan 
orang-orang, sabdanya: 
"Tidak! Demi Allah, 
tidak ada yang aku 
khawatirkan atas kalian 
wahai manusia, kecuali 
gemerlapnya dunia yang 
Allah keluarkan." Maka 
seseorang bertanya 
kepada beliau, "Wahai 
Rasulullah, apakah 
mungkin kebaikan akan 
mendatangkan 
keburukan?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diam beberapa 
saat, kemudian bertanya: 
"Apa yang kamu 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



tanyakan?" Abu Sa'id 
berkata, "Aku 
menanyakan, "Apakah 
mungkin kebaikan akan 
mendatangkan 
keburukan?" Beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya kebaikan 
itu tidak mendatangkan 
kecuali kebaikan atau 
kebaikan itu sendiri. 
Sungguh, setiap sesuatu 
yang ditumbuhkan 
musim semi akan 
mematikan dengan sia- 
sia, atau mendekati 
kematian, kecuali 
pemakan sayuran, ia 
terus saja makan hingga 
apabila lambungnya 
telah melebar, maka ia 
akan menghadap 
matahari sambil 
mengeluarkan 
kotorannya dan kencing. 
Setelahitu ia kembali 
makan lagi. Maka 
barangsiapa 
mendapatkan kekayaan 
dengan cara yang benar 
akan diberkahi, dan 
barangsiapa 
mendapatkan kekayaan 
dengan cara yang tidak 
benar maka 

perumpamaannya ibarat 
orang yang makan dan 
tidak pernah merasa 
kenyang." 



3986 



UUil 

L» jfe (j' H lW JJ^- 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Sawwad Al Mishri] telah 
mengabarkan kepadaku 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





iill ^j-lj-a (J J^J (jatJ-alaJI 

jjj ^a^^ll AjC- (Jlii 

JlJ iil Uj-al La£ J jij L_SjC. 

* _ , ^ *' „ ^ _ „„ 

Jjj IjLal 
lilljl j^j jl (JjjJatljJJ 


[Abdullah bin Wahb] 
telah memberitakan 
kepada kami ['Amru bin 
Al Harits] bahwa [Bakr 
bin Sawadah] telah 
menceritakan 
kepadanya, bahwa 
[Yazid bin Rabah] 
menceritakan kepadanya 
dari [Abdullah bin 
Amru bin Al Ash] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa 
beliau bersabda: 
'Apabila dibukakan 
untuk kalian 
perbendaharaan Persia 
dan Romawi, maka 
kalian akan menjadi 
kaum seperti apa?" 
Abdurrahman bin Auf 
menjawab, "Kami akan 
mengatakan 
sebagaimana yang 
diperintahkan Allah 
kepada kami." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ataukah 
kalian akan menjadi 
selain itu? Yaitu kalian 
saling berlomba-lomba, 
kemudian saling hasad, 
saling bermusuhan, 
saling membuat makar 
atau seperti itulah! 
kemudian kalian pergi 
ke tempat tinggal para 
Muhajirin, maka 
sebagian kalian 
memukul leher sebagian 
yang lain (berperang)." 


3987 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



(jj ^)-alc. ^^jj ' Lila jA j i_a jC 



^il-a A)jl (J^cajj^j £-a ^a^l o^LLa 

j>A Ij (j;!^ ^-"J AjIc illl 

'a ' i ir- Ij! j I ^ i <■ aSUal (Jll 

^ l ja \ jaili La *&)lj3 ^jiuj La 
VU,„', LaS UjjJI lu 



kepada kami [Yunus bin 
Abdul Ala Al Mishri] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Ibnu Wahb] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Yunus] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
['Urwah bin Az Zubair] 
bahwa [Al Miswar bin 
Al Mahramah] 
mengabarkan kepadanya 
dari [Amru bin Auf] 
seorang sekutu Bani 
Amir bin Lu'ay dan 
termasuk dari salah 
seorang sahabat yang 
ikut serta dalam perang 
Badr bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengutus Abu 'Ubaidah 
bin Jarrah ke negeri 
Bahrain untuk 
mengambil upeti ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
membuat perdamaian 
dengan penduduk 
Bahrain dan mengangkat 
Al A'la bin Al Hadlrami 
sebagai penguasanya. 
Lalu Abu 'Ubaidah 
pulang dengan 
membawa harta benda 
dari Bahrain, ketika 
kaum Anshar mendengar 
kembalinya Abu 
'Ubaidah mereka tengah 
mengerjakan shalat 
shubuh bersama 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



'alaihi wasallam. Ketika 
beliau selesai shalat, 
beliau beranjak pergi, 
mereka pun 
mencegahnya sehingga 
beliau tersenyum 
melihat tingkah laku 
mereka. Lalu beliau 
bersabda: "Aku kira 
kalian telah mendengar 
Abu 'Ubaidah telah 
kembali dengan 
membawa sesuatu dari 
Bahrain?" para sahabat 
menjawab, "Benar wahai 
Rasulullah." Beliau lalu 
bersabda: "Berilah kabar 
gembira dan carilah apa 
yang dapat membuat 
kalian gembira. Demi 
Allah, bukanlah 
kemiskinan yang aku 
khawatirkan terhadapa 
diri kalian, akan tetapi 
yang aku khawatirkan 
terhadap diri kalian 
adalah dibentangkannya 
kemudahan dunia pada 
diri kalian sebagaimana 
dibentangkannya kepada 
orang-orang sebelum 
kalian, lalu kalian saling 
berlomba untuk 
mendapatkannya 
sebagaimana mereka 
berlomba, sehingga harta 
tersebut akan 
membinasakan kalian 
sebagaimana keluasan 
dunia membinasakan 
mereka." 



3988 



Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





j^)JaC Ijjii. j ^ ^ sjjll (jLajiui 
(jj <&l li& LiiAk £9lj (jJ 

<jj3 (_JJ*J l-o pJoij AjSc. 


Hilal As Shawaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits bin 
Sa'id] dari [Sulaiman At 
Taimi]. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Rafi'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] dari 
[Sulaiman At Taimi] 
dari [Abu Utsman An 
Nahdi] dari [Usamah bin 
Zaid] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah saya 
meninggalkan fitnah 
yang lebih berbahaya 
bagi kaum laki-laki 
daripada wanita." 


3989 


jjc £J^j Ijjik Vlii Jxj> 'a (jj 
^jj Jj j ^jc. t -Ja i a ^ ^-^^^ 
^jl ^jc. jlljJ (^>J c-l-laC ^jC. ^iwjl 

auI (^gllo .aiil J j*-^ (JlaJla Jj»1ji 
(j-o Jli/>1! (Jjj (jljjlij 

(JLk^>]l ^j-a p1 i aji] cljJJ fil >iml 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Kharijah bin Mush'ab] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [ Atha bin Yasar] 
dari [Abu Sa'id] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah di pagi hari 
melainkan akan ada dua 
Malaikat yang menyeru, 
'Celakalah bagi kaum 
lelaki yang menyerupai 
kaum wanita, dan 
celakalah kaum wanita 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







yang menyerupai kaum 
laki-laki'." 


3990 


ojjli. S J ■ aa U3.ll! (j J LjuS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Tmran bin 
Musa Al Laitsi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Zaid bin Jud'an] dari 
[Abu Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id], bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah, 
dan di antara isi 
khutbahnya adalah: 
'Sesungguhnya dunia 
adalah lahan yang hijau 
dan manis, dan Allah 
menyerahkannya kepada 
kalian, lalu Allah akan 
melihat apa yang kalian 
kerjakan. Ketahuilah, 
berhati-hatilah kalian 
dari (keindahan) dunia 
dan wanita." 


3991 


Ajj^II jLLij (JjJ cs"^ 1 
■1^1 liLttll ^ (jjiijjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Musa bin 
'Ubaidah] dari [Daud bin 
Mudrik] dari ['Urwah 
bin Az Zubair] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk-duduk 
di masjid, tiba-tiba 
seorang wanita dari 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Muzainah masuk dengan 
menampakkan 
perhiasannya, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Wahai manusia 
sekalian, laranglah isteri- 
isteri kalian mengenakan 
perhiasan dan memakai 
minyak wangi di masjid, 
sesungguhnya Bani 
Israil tidak dilaknat 
kecuali karena wanita 
mereka memakai 
perhiasan dan 
mengenakan minyak 
wangi (ketika melewati) 
masjid-masjid." 


3992 


iij'i 2 i'I**! i 'AljSJ ' St «j'j* 
Sil l', JUi 

iVj JIS i'A* 

(J Lili»') («1^ o!/U-£J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ashim] 
dari bekas budak Abu 
Ruhm yang bernama 
[Ubaid] bahwa [Abu 
Hurairah] pernah 
berpapasan dengan 
seorang wanita yang 
memakai minyak wangi 
dan ingin pergi ke 
masjid, maka dia pun 
bertanya, "Wahai hamba 
wanita Al Jabbar, 
kemanakah kamu 
hendak pergi?" wanita 
itu menjawab, "Ke 
masjid." Abu Hurairah 
berkata, "Untuk Allah 
juga engkau kenakan 
wewangian?" wanita itu 
menjawab, Ya." Abu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Hurairah berkata, 
"Sungguh, aku telah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Perempuan mana saja 
yang memakai minyak 
wangi kemudian keluar 
ke masjid, maka tidak 
akan diterima shalatnya 
sehingga dia mandi 
terlebih dahulu." 



3993 



c^illl UUil uli». 

(jj ^jc. jjc jLijJ (jj <&l 
auI jiil (J^ftAjj qc juz. 

J i w « lj (JlS 4il jiiulj ^Jc- 
(j-a (j^JJ^^J (J3.lLaj ^ILall 

Laj "Uj^. ol jil 

j\l3! JaI jj£I ^il J jiij U UI 

(jjjj (Jat ' " lU afll j (j-o Clyl j La 
(j tlilll (jSLia (Lll (_eil L. llc.) 
(Jaili (jL-aaj Laj A)jl (J y^ij 

(Jaili (jLLaaj Ual <Jla (jjillj 

(J^*j (jjjl^il 'A M ^ . nfl 
(Jaili (jlLaaj (j-a l^j (J>J 
^jiaajj ^jlLaJ La ^JUlll ' " la ^ j 
(jLLaaj (j-a Ij^i (jUCa-aj ^ 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Ibnu Al 
Had] dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Abdullah 
bin Umar] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa 
beliau bersabda: "Wahai 
para wanita, 
perbanyaklah sedekah 
dan istighfar, sungguh 
saya melihat kebanyakan 
kalian adalah penghuni 
neraka." Lalu seorang 
wanita berbadan gemuk 
dari mereka bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
kenapa kami yang paling 
banyak masuk ke dalam 
neraka?" Beliau 
menjawab: "Kalian 
banyak melaknat dan 
mengkhianati perlakuan 
suami, saya tidak pernah 
melihat makhluk berakal 
yang akal dan agamanya 
kurang selain kalian." 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







Wanita tersebut kembali 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apa yang di 
maksud dengan 
kekurangan akal dan 
agama?" beliau 
menjawab: "Adapun 
akalnya kurang 
disebabkan karena 
kesaksian dua orang 
wanita sama dengan 
kesaksian seorang laki- 
laki, ini termasuk dari 
kekurangan akal. Kalian 
berdiam beberapa hati 
tidak shalat dan berbuka 
di bulan Ramadan 
adalah bukti kurangnya 
agama kalian." 


3994 


j g — & ^ 0 f — ~ T 71 — -r ^ 

Hl la ^1 (jj Hi la 
(jj aLJuA jc ^aU-uA jj Aj^jla 
jC jLaJC (jj j^)JftC jC 
jC jl Al C- jj ^)-ftC jj a i a1 & 

alLlj Ajlc AUl (J _JJJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] dari [Hisyam 
bin Sa'd] dari [Amru bin 
Utsman] dari [Ashim 
bin Umar bin Utsman] 
dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Lakukanlah 
amar ma'ruf dan nahi 
munkar sebelum kalian 
menyeru namun seruan 
kalian tidak disambut." 


3995 


UjJla <liklu ^1 (jj lij.la 
jc jjlj JJAJ (jJ Alll .liC 
jj (jjiiS jc JLk ^1 jj (Jjt « l n! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 





V ;<"fe. 1 jii] (jjjJI 

lijj ^JJ iSft 1 Ij! (Jjja (j-o ^^jjaj 
AjIc auI ^'^* <&l cJ^J^J ^ ' , * a 1 11 

Ijlj 1 jl (JjAjll (jl (Jj^J ^*"J 

(jl lilkljl 4jjjjij V jSiall 
<LiLuil jjI £]\3 4jli«j iill -3 <jj 
(Jjjjj i'mm ic4^ (_J^>i.l Sji 

cJjiij ilLij ajIc. iiil *&l 


Numair] dan [Abu 
Usamah] dari [Isma'il 
bin Abu Khalid] dari 
[Qais bin Abu Hazim] 
dia berkata, " [Abu 
Bakar] berdiri sambil 
bersyukur kepada Allah 
dan memuji-Nya, 
kemudian dia berkata, 
"Wahai sekalian 
manusia, kalian 
membaca ayat ini '(Hai 
orang-orang yang 
beriman, jagalah dirimu, 
tiadalah orang yang sesat 
itu akan memberi 
mudlarat kepadamu 
apabila kamu telah 
mendapat petunjuk) ' 
(Qs. Al Maidah: 105), 
dan sesungguhnya kami 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya manusia 
apabila melihat 
kemungkaran, kemudian 
mereka tidak 
merubahnya di 
khawatirkan Allah akan 
meratakan adzab-Nya 
kepada mereka." Sekali 
waktu Abu Usamah 
menyebutkan, 
"Sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda." 


3996 


jjC 1 Vi '-'i lUuU (jj « 1 M ' -s 

(jLii^j IjjAi (_£J£-a (jj (j-a^.^]l 
ojjJC ^1 (jC 4-ojjj (jJ l^z- o*- 
AjIc. AUl ^jii-a M (3 jiuj (Jljllll 
UJ JjjI jajI (^jjj (jl ^Ij^ij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



jii-U i l_J iill i_J jjja3 

(jjjji j*] JUa ji^ili 'Syj 

jjjiujll 1^ 1^ IjjiiS (j^J c-l-li 
(jliij (J "'f* U£ii ^llaj <jlc. 

Jjlj ^jl UJA^ ^jl-i-OJ ^jj a 

(jc (jj (^It jc ^Lijajjll 

(jc- «ll \ ,f "- (jc- S ^1 



kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ali 
bin Badzimah] dari [Abu 
'Ubaidah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika terjadi 
krisis moral di tengah- 
tengah Bani Israil, ada 
seorang laki-laki melihat 
saudaranya berbuat dosa, 
maka dia pun 
melarangnya. Namun di 
esok harinya dia tidak 
mencegahnya dari apa 
yang dia lihat dari 
saudaranya supaya dia 
menjadi teman makan, 
teman minum dan teman 
bergaul. Maka Allah 
menutup hati mereka 
dengan sebagian yang 
lain, dan turunlah ayat 
Al Quran mengenai diri 
mereka, Allah 
berfirman: '(Telah 
dilaknati orang-orang 
kafir dari Bani Israil 
dengan lisan Daud dan 
'Isa putera Maryam...) ' 
sampai pada ayat 
'(Sekiranya mereka 
beriman kepada Allah, 
kepada Nabi (Musa) dan 
kepada apa yang 
diturunkan kepadanya 
(Nabi), niscaya mereka 
tidak akan mengambil 
orang-orang musyrikin 
itu menjadi penolong- 
penolong, tapi 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







kebanyakan dari mereka 
adalah orang-orang yang 
fasik) ' (Qs. Al Maidah: 
78-81). Abu Ubaidah 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada saat itu 
bersandar kemudian 
duduk seraya bersabda: 
"Tidak, sehingga kalian 
mengambil dari kedua 
tangan orang yang 
zhalim, kemudian kalian 
benar-benar 
meletakkannya kepada 
jalan yang benar." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] yang 
ia diktekan kepadaku, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu Al 
Waddlah] dari [Ali bin 
Badzimah] dari [Abu 
'Ubaidah] dari 
[Abdullah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas." 


3997 


Al j (jj ^it Ujik Al j (jj jULk 

i ii u -i. iis ^ i\r-. jti| 

ilj V ^1 (311 Uja (jlia 

ja (Jliij JLa la jjI (JlkgjJe 


Telah menceritakan 
kepada kami [Imran bin 
Musa] telah 
memberitakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Zaid bin Jad'an] dari 
[Abu Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri], bahwa 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







'alaihi wasallam berdiri 
menyampaikan khutbah, 
dan di antara isi khutbah 
beliau adalah: 
"Ketahuilah, jangan 
sekali-kali seseorang 
terhalangi untuk 
menyampaikan 
kebenaran yang ia lihat 
karena takut kepada 
orang." Abu Nadlrah 
berkata, "Lalu Abu Sa'id 
menangis dan berkata, 
"Sungguh, demi Allah, 
kami telah melihat 
kemungkaran tersebut, 
namun kami takut." 


3998 


(jj auI Ujik «-j-yjSi dS^a, 

^jI (jc. Sji (jj jj^c (jc. 
(Jlalla Aula ^1 (jc (gj^Ljll 

(3 jjuij Ij 1 jlls 4 u) g 'l aS la I j'°--J 

V p jtL« <ua <ulc. A (_g jj 
(jjjUH J jaja IjS 

^ uaaj ji tlliS L^LAl (11 jSJS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dan [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Amru bin 
Murrah] dari [Abu Al 
Bahtari] dari [Abu Sa'id] 
dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah salah seorang 
mencela dirinya sendiri." 
Mereka bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana seseorang 
mencela dirinya 
sendiri?" Beliau 
menjawab: "Dia melihat 
perkara Allah 
diperbincangkan, lalu 
dia tidak mengatakan 
(pembelaan) kepadanya, 
maka Allah 'azza wajalla 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 







akan berkata kepadanya 
kelak di hari Kiamat; 
'Apa yang mencegahmu 
untuk mengatakan 
begini dan begini! ' lalu 
ia menjawab, 'Saya takut 
terhadap manusia'. Maka 
Allah pun berfirman: 
'Aku lebih berhak untuk 
kamu takuti'." 


3999 


u^' o'" cfe' j^j (j^- 

alluj AjIc iill ^U.-i auI (3 

, ^-.1 a j ^-19 (J-a*J ^» j3 ^j-a La 
(jjjjij V £^lj '? jcl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Israil] 
dari [Abu Ishaq] dari 
['Ubaidullah bin Jarir] 
dari [Ayahnya] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah suatu kaum 
yang memberlakukan 
kemaksiatan di antara 
mereka -padahal ia 
berkuasa dan berwenang 
dari kaum itu- melainkan 
Allah akan meratakan 
adzab terhadap mereka 
semua." 


4000 


(jLaJC (jj Alll ^Jt (jt ajj i u (jj 
(jc. JJJ^' C5^' (4^ LH 1 

JjLij Jl ci«4>-j LU Jli jjLL 

^luij Alil ^ La Alll 
l_li=lIc.Lj ^ j!iA=Lj VI (Jla j^^l 

2v;i JIS 2 A'iiil j'—jl i 1 <. 
Ljj ^1 Ciy^j Li (_s-^ * ^ ' " 

^^JSJ dl^ia «.La (j^i <Uii Lj-uil J 

'i' J '"'j^' ?* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Sulaim] dari [Abdullah 
bin Utsman bin 
Khutsaim] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dia 
berkata, "Tatkala 
rombongan Muhajirin 
yang menyeberangi 
lautan kembali kepada 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 




bersabda: "Maukah 
kalian menceritakan 
kepada kami hal-hal 
yang mengagumkan 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 



di bumi Habasyah?" 
Sekelompok pemuda 
dari mereka berkata, 
"Baik ya Rasulullah, 



yang pernah kalian lihat 



ketika kami sedang 
duduk-duduk, lewatlah 
seorang wanita tua dari 
biarawati mereka sedang 
memanggul tempayan 
air di atas kepala. 
Kemudian wanita tua itu 
melewati seorang 
pemuda dari kaumnya, 
hingga pemuda itu 
meletakkan salah satu 
tangannya di antara 
pundak wanita tersebut, 
lalu pemuda itu 
mendorongnya sehingga 
nenek itu tersungkur di 
atas kedua lututnya dan 
tempayan airnya pecah. 
Ketika wanita tua itu 
berdiri, dia menoleh ke 
pemuda dan berkata, 
'Suatu saat kamu akan 
mengetahui wahai 
pengkhianat, di saat 
Allah meletakkan kursi- 
Nya dan mengumpulkan 
orang yang terdahulu 
dan yang terakhir, 
tangan-tangan dan kaki- 
kaki akan berbicara 
bersaksi terhadap apa 
yang mereka kerjakan. 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://i 



rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Dan kamu akan 
mengetahui bagaimana 
urusanku dan urusanmu 
di sisi-Nya kelak'." Jabir 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wanita tua itu benar, 
wanita tua itu benar, 
bagaimana mungkin 
Allah akan memberkati 
suatu kaum dimana yang 
lemah tidak dibela oleh 
yang kuat! " 



Kumpulan Dalil 

Bantahan Bagi Madigoliyah Yang 
Menyelisihinya 

Abu Abdillah bin Hasan 

Pustaka ^ ^ 

2 Kumpulan Dalil jilid 1 

Judul Kitab : Kumpulan Dalil Bantahan Bagi Madigoliyah 
Yang Menyelisihinya 

No. Jilid 1 

Penulis : Abu Abdillah bin Hasan 

Penerbit : Pustaka ^— 1 ^ 
Cetakan : I 
Tahun : 1430 H 

E-mail : darulhadits@rocketmail.com 

Buku ini tidak diperjualbelikan untuk tujuan komersil 

Silahkan diperbanyak dengan tetap berpegang pada amanat ilmiyah 

Imam Al Bukhari v menyatakan dalam Shahihnya: 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



"Ibnu Umar memandang mereka (Khawarij) sebagai makhluk terjelek dan menyatakan: 
'Sunguh mereka mengambil ayat-ayat yang turun untuk orang kafir lalu menerapkannya 
untuk kaum mukminin". 

Berkata seorang hamba yang lemah kecuali dengan pertolongan Allah, Abu Abdillah bin 
Abu Ainidhiya bin Hasan di kota Bandung yang semakin panas: 
4 Kumpulan Dalil jilid 1 

Pasal: Mengenai pernyataan sebagian ahli ahwa bahwa "Siapa saja yang 
ilmunya tidak mangkul, ilmunya itu tidak sah, maka semua amalannya juga 
tidak sah, maka shalatnya tidak sah, begitu juga puasa, haji, zakat dan 
amalan lainnya pun tidak sah. Bahkan syahadatnya pun tidak sah, 
sehingga orang (yang tidak mangkul) itu masih kafir". 

(1) Dengan Firman Allah Ta'ala Dalam Surat Al An'am Ayat 19: 

Artinya: "Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk aku peringatkan kalian dengan 
Al-Qur'an ini dan siapa saja yang (Al-Qur'an ini) sampai padanya". 

(2) . Imam Ibn Abi Hatim v dalam Tafsir (5/201) no. 7199: 
Menceritakan kepada kami Bapak ku, menceritakan kepada kami Abu Shalih, 
menceritakan kepada saya Mu'awiyah dari Ali dari Ibn Abbas tentang firman Allah I: 
"dan siapa saja yang sampai padanya", yaitu: "siapa saja yang sampai kepadanya Al- 
Our'an ini, maka Al-Qur'an sudah cukup sebagai pemberi peringatan bagi manusia". 
Imam Ibn Jarir v meriwayatkannya dalam Tafsir (11/291) no. 13120, dan Imam Al- 
Baihaqi v dalam Asma wa Shifat (no. 583) dari jalan yang sama, dengan sedikit 
perbedaan lafazh. 

(3) . Imam As-Sayuthi v dalam Dur Mantsur (4/39), Imam Ibn Jauzi v dalam Zadul Masir 
(2/309), dan Imam As-Syaukani v dalam Fathul Qadir (2/399) berkata : 

Abu Abdillah bin Hasan 5 

"Dan dikeluarkan oleh Abu Syaikh dan Ibn Mardawaih dari Anas yang berkata: bahwa 
tatkala ayat ini turun, "Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini..." Rasulullah n 
mengirimkan surat kepada Kisra, Kaisar dan Najasyi dan tiap-tiap penguasa untuk 
menyeru mereka kepada Allah Azza wa Jalla". 

Abu Abdillah berkata: Perbuatan Rasulullah n mengirimkan surat kepada Raja-raja 
dalam hadits-hadits shahih telah diriwayatkan tanpa menyebutkan ayat. 

(4) . Imam Muslim v dalam shahih (no. 1774): ! fl 

"Bab tentang Rasulullah n yang menulis surat kepada Raja-raja kafir mengajak mereka 
kepada Allah Azza wa Jalla: Menceritakan kepada saya Yusuf bin Hamad Al-Ma'ni 
menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Anas, Sesungguhnya 
Rasulullah n menulis surat kepada Kisra, Qaishar, Najasyi dan kepada setiap penguasa, 
mengajak mereka kepada Allah Ta'ala". 
6 Kumpulan Dalil jilid 1 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Abu Abdillah berkata: Ini menunjukkan bolehnya berkirim surat, buku, tulisan, dan 
yang semisalnya kepada orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam dan beramal 
dengan isi surat (tulisan). 

(5) . Imam An-Nawawi v dalam Syarh Muslim (12/113): 

"Dalam Hadits ini menunjukkan bolehnya berkirim surat kepada orang-orang kafir dan 
mengajak mereka kepada Islam dan beramal dengan (isi) surat (tulisan)." 
Abu Abdillah berkata: Dan sunnah beliau n ini diikuti oleh para khalifah dan sahabat 
beliau n . 

(6) . Imam Ibn Hisyam v dalam Sirahnya (2/323) pada bab Surat Umar kepada Hisyam 

bin AI-'Ash, dengan sanad dari Ibn lshaq didalamnya terdapat perkataan: ... 

Berkata Umar bin Khattab a: "Lalu aku menulisnyaidengan tanganku pada sebuah 

lembaran, lantas aku mengirimkannya kepada 

iYang beliau tulis adalah surat Az-Zumar ayat 53 dan seterusnya. 

Abu Abdillah bin Hasan 7 

Hisyam ibn al-Ash. Hisyam berkata, "Maka tatkala tulisan itu datang, aku mulai 
membacanya di bukit Dzi Thuwa sambil naik turun, namun aku tidak memahaminya. 
Sehingga aku berkata, "Ya Allah pahamkan lah aku ayat ini", la (Hisyam) berkata, "Lalu 
Allah Ta'ala memberikan pemahaman dalam hatiku....". 

Atsar ini diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar v (1/40) no. 155 (Bakhru Zakhr no. 166). Al- 
Haitsami v dalam Majma Al-Zawaid (6/76) berkata: "Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan 
para perawinya tsiqah". 

Abu Abdillah berkata: Dan banyak sekali faidah dari atsar ini yang membantah ilmu 
mangkul, silahkan renungi. 

(7) . Imam Ad-Daruquthni v no. 4524 meriwayatkan Surat Umar a kepada Abu Musa a: 

Menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad An- 
Nu'mani menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdushamad bin Abi Khidasy 
menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abi 
Humaid dari Abi al-Malih Al-Hudzali, beliau berkata: Umar bin Khattab menulis surat 
kepada Abu Musa Al-Asy'ari: amma ba'du sesungguhnya Qadha itu wajib .... dan 
seterusnya sampai akhir hadits 

Atsar ini dishahihkan Imam Al-Albani v dalam Irwa Al-Ghalil (8/241). 

8 Kumpulan Dalil jilid 1 

Abu Abdillah berkata: Dan banyak lagi contoh yang lainnya. 2 Sebagaimana Ahli 
hadits dizaman ini yang menyebarkan tulisan-tulisannya dengan dicetak dan 
diperbanyak oleh para penerbit, diterjemahkan dalam berbagai bahasa sehingga sampai 
kepada kaum muslimin diberbagai negara, termasuk para Syaikh di Darul Hadits Mekkah 
sekalipun, sebagaimana diantara mereka yang senang menulis seperti Syaikh Abdul 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Dhohir Abu Samah V3, Syaikh Abdurrazzak Hamzah v 4, Syaikh Abdullah Khoyyat vs, 
Syaikh Muhammad Jamil Zainu 6^ ^ A\ t dan lain sebagainya walhamdulillah. 

2 Aisyah membuat tulisan untuk Hisyam bin Urwah berisi bab shalat [Riwayat Al-Khatib dalam al 
Kifayah], Utsman bin Affan mengirim mushaf ke pelosok-pelosok wilayah kaum muslimin 
[Riwayat Bukhari] dan lainnya banyak sekali. 

3 Diantara tulisannya adalah Hayatul Qulub Bi Du'a 'Alamul Ghuyub, Al-Aulia wal Karamat, ar- 
Risalah Al-Makiyyah dan lainnya. 

4 Beliau adalah singa yang buas bagi pengikut bid'ah dan hawa nafsu, beliau memiliki beberapa 
buku yang membantah kesesatan mereka seperti 'Dhulumat Abu Rayah fi Kitab 'Adhwa 'ala 
Sunnah', dan AI-Muqobalah Baina Al-Hadi wa Dholal. Beliau juga telah banyak mentakhrij, 
menta'liq dan membuat pengantar untuk beberapa kitab sunnah. 

5 Diantara tulisan Syaikh Abdullah Khoyyat adalah sebuah Tafsir (3 Jilid), Kitab Khutbah fi 
Masjidil Harom (6 Jilid), Kitab Dalil Al-Muslim fi Al-'ltiqad, Kitab l'tiqad as-Salaf, dan lainnya 
berjumlah sekitar 26 kitab, ini yang sempat tercatat. 

6 Kitab-kitab Syaikh telah kita kenal bahkan sangat banyak diterjemahkan dalam bahasa 
Indonesia, berikut sebagian diantaranya: Al Firqotun Najiyah, Jalan Hidup Golongan yang 
Selamat (Terjemahan Minhajul Firqatin Najiyah wat Thaifah Al-Manshurah - Penerbit MEDIA 
HIDAYAH), Sufi Menurut Al-Quran dan As-Sunnah (Terjemahan kitab Ash Shufiyyah fi Mizan Al 
Kitab wa As Sunnah - Penerbit MEDIA HIDAYAH), Taubat dari Tarekat Sufi (Terjemahan Kaifa 
Ihtadaitu Ila At Tauhid wa Ash Shirath Al Mustaqim, Penerbit - PUSTAKA AT-TIBYAN) dan lainnya 
banyak sekali. 

Abu Abdillah bin Hasan 9 

Pasal: tentang batalnya ilmu mangkul oleh hadits Rasulullah n: "Makhluk 
mana yang menurut kalian paling ajaib imannya?" 

(8) . Imam Al-Hasan ibn Arfah v dalam Juz'un hal. 20 no. 19: 

Menceritakan kepada kami Ismail ibn 'lyasy Al-Hamshi dari Al-Mughiroh ibn Qais At- 
Tamimi dari 'Amru ibn Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya, yang berkata: Rasulullah n 
bersabda: "Makhluk mana yang menurut kalian paling ajaib imannya?". Mereka 
mengatakan: "Para malaikat." Nabi n mengatakan: "Bagaimana mereka tidak beriman 
sedang mereka disisi Rabb mereka?". Mereka pun (para sahabat) menyebut para Nabi, 
Nabi n pun menjawab: "Bagaimana mereka tidak beriman sedang wahyu turun kepada 
mereka". Mereka mengatakan: "Kalau begitu kami?". Nabi n menjawab: "Bagaimana 
kalian tidak beriman sedang aku ditengah-tengah kalian." Mereka mengatakan: "Maka 
siapa wahai Rasulullah?". Beliau n menjawab: 
10 Kumpulan Dalil jilid 1 

"Orang-orang yang ajaib imannya adalah orang-orang yang datang setelah kalian, 
mereka mendapatkan lembaran-lembaran kitab lalu mereka beriman dengan apa yang 
di dalamnya". 

Semisalnya Al-Khatib v dalam Syaraf Ashabul Hadits (1/65) no. 55. 

(9) . Imam As-Sakhawi v dalam Fathul Mughits (2/156) menshahihkan hadits ini lewat 

perkataannya: ! ... 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



"Dan sungguh beristidal (menjadikannya dalil) Al-lmad ibn Katsir (pemilik kitab tafsir - 
pen) bagi amalan (wijadah) dengan sabda Rasulullah n dalam hadits shahih: 
"Apakah mahluk yang paling ajaib imannya?.... ". 

Abu Abdillah berkata: Akan tetapi hadits ini sebenarnya hanya hasan lighairi (dengan 
mengumpulkan semua jalannya). Imam Al-Albani v mendhaifkannya dalam Adh-Dhaifah 
no. 647 kemudian beliau rujuk dengan menghasankannya dalam Ash-Shahihah (7/654- 
657) no. 3215. Telah datang riwayat semisalnya dari Umar a, Anas a, dan Abu Jum'ah Al- 
Anshori a sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Hafizh Ibn Katsir v dalam Tafsir. 

(10) . Al-Hafizh Ibn Katsir v dalam Tafsir (1/166-167) berkata: 

"Dan hadits ini didalamnya terdapat dalil atas amal dengan wijadah yang berbeda 
pendapat tentangnya ahli hadits". 

(11) . Imam Al-Bulqini v sebagaimana dalam Fathul Mughits (2/156): 
Abu Abdillah bin Hasan 11 

"Dan ini (apa yang dikatakan Ibnu Katsir dan lainnya -pen) adalah istinbat 7yang baik". 

(12) . Al-lmam Ibn Sholah v dalam Ulumul Hadits hal. 87: 

"Karena seandainya pengamalan itu tergantung pada periwayatan maka akan 
tertutuplah pintu pengamalan hadits yang dinukil (yang dimangkul) karena tidak 
mungkin terpenuhinya syarat periwayatan padanya". 

Abu Abdillah berkata: Sebagai buktinya para imam ahli hadits penulis kitab Shahih, 
Musnad, Sunan tetap meriwayatkan hadits walau lewat rawi yang wijadah. 

(13) . Imam Abu Dawud v (1/289) no. 1108: ... 

Menceritakan kepada kami Ali Ibn Abdullah, menceritakan kepada kami Mu'adz ibn 
Hisyams, beliau berkata, "Aku menemukan dalam 

7 Pengambilan hukum, atau mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad untuk menetapkan 
suatu hukum. 

12 Kumpulan Dalil jilid 1 

kitab bapakku dengan tulisan tangannya dan aku tidak mendengar hadits 
ini dari beliau". Beliau berkata: Qatadah dari Yahya ibn Malik dari Samurah ibn 
Jundub... (dan seterusnya sampai akhir hadits). 

Hadits ini dikeluarkan pula oleh Ahmad (5/11) no. 20130, Al-Hakim (1/427) no. 1068, 
dan Baihaqi (3/238) no. 5722 lewat jalan wijadah Ibn Hisyam ini. Kemudian Imam Al- 
Hakim v berkata tentang hadits ini, "Shahih berdasarkan syarat Imam Muslim", dan 
disepakati Al-Hafizh Adz-Dzahabi v (1/289). Dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani v 
dalam ash-Shahihah no. 365. 

Abu Abdillah berkata: Dan banyak sekali ahli hadits yang meriwayatkan hadits-hadits 
wijadah, diantaranya akan kami sebutkan dengan no dan halamannya agar pembaca 
mudah merujuknya Iangsung9 : Imam Al-Bazzar dalam Musnad no. 1116 (no. 53 - 
Musnad Sa'ad) atau dalam Bahrul Zakhr (3/355) no. 998, Ath-Thahawi dalam 

8 Dan telah ma'ruf diketahui kebiasaan wijadahnya Mu'adz ibn Hisyam oleh Ahli Hadits, 
sebagaimana disebutkan dalam riwayat hidupnya, lihatlah : Adz-Dzahabi v dalam Mizan AI- 



BI ogrol I : Jrttpj//354hjjraJij3^ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



l'tidzal (6/453 - Darul Kutub Al-llmiyah), beliau berkata : "Mu'adz ibn Hisyam ibn Abi Abdillah Al- 
Dastawa'i Al-Bashri, shaduq, shohibul hadits dan terkenal". Berkata Ibn Madini, "Disisinya ada 
sekitar sepuluh ribu hadits dari Ayahnya". Al-Mizzi v dalam Tahdzib Al-Kamal jilid (28/139 -143) 
no. 6038 - cet Mu'asasah Ar-Risalah, disana disebutkan bahwa jika Mu'adz mendengar dari 
ayahnya, dia berkata, "Ini aku mendengarnya (langsung)", kemudian jika tidak, dia berkata, "Ini 
tidak didengar (langsung) darinya". 

Lihat pula : Bukhari v dalam Tarikh Al-Kabir (7/366) biografi no. 1572, Ibn Hibban v dalam Ats- 
Tsiqat (9/176) no. 15857 -Darul Fikr. Ibn Hajar v dalam Taqrib At-Tahdzib (1/536) no. 6742 -Dar 
Ar-Rasyid, dan lainnya. 

9 No hadits yang kami sebutkan ini yang mudah kami dapatkan saja, sebab dalam satu kitab 
hadits saja banyak sekali riwayat wijadah yang tidak mungkin kami sebut semuanya satu 
persatu. 

Abu Abdillah bin Hasan 13 

Musykilul Atsar (4/104), Thabrani dalam Mu'jam Al-Kabir (3/169) no. 3026 dan Al- 
Ausath (5/327), Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya (4/179). Abdurrazaq dalam Al- 
Mushanaf no. 1134, 4335, 9473, Ibn Sa'ad dalam Thabaqah (1/70), Ibn Abi Syaibah 
dalam Mushanaf (1/344/4) dan (6/304/5), Abd ibn Hamid dalam Musnad (1/193) no. 
182, Ibn Abi Dunya dalam Sifatul Jannah no. 154, Abu Ya'la dalam Al-Musnad (14/194) 
no. 6759, At-Thabari dalam Tahdzib Al-Atsar (3/42) no. 650, Abu Awanah dalam 
Mustakhrij-nya (5/361) no. 2030, Ibn Abi Hatim dalam Tafsir no. 6843, 7537, 14059, dan 
16412, Ibn Sunni dalam Amal Yaum Wal Lailah (2/305) no. 422, Al-Lalikai dalam Al-Ushul 
(1/455) no. 383, Ibn Abdil Bar dalam Jami Al-Bayan Al-llmu (1/234) no. 218, Ibn Atsakir 
dalam Tarikh Dimasyq (7/82), (9/434) dan lainnya banyak sekali. 
(14). Imam Al-Khatib al-Baghdadi v dalam Al-Kifayah fi llmi ar-Riwayah halaman 354 io 
meriwayatkan sebagian contoh dari amalan para sahabat, tabi'in dan ulama shalihin. 
Beliau berkata: 

Sebagian Khabar menyebutkan bahwasanya ada diantara orang-orang terdahulu (ulama 
dulu) yang meriwayatkan dari lembaran nyang mereka dapatkan bukan lewat 
pendengaran (sema'an) atau ijazah (izin meriwayatkan). 

10 Pada terjemahan Al-Kifayah fi llmi ar-Riwayah ini kami dibantu oleh Ustadz Deni, 
jazakallahukhoiro. Dengan sedikit perubahan dari kami. 

u Maksudnya buku/kitab, tulisan, surat, dan semisalnya, tentu saja dengan syarat lembaran itu 
benar-benar milik atau sah dinisbatkan kepada pemiliknya. 
14 Kumpulan Dalil jilid 1 

Mengkhabarkan kepada kami Al-Hasan ibn Abu Bakr ibn Syadzan, beliau berkata : 
mengkhabarkan kepada kami Ahmad ibn Sulaiman An-Najad Al-Faqihi, beliau berkata, 
menceritakan kepada kami Ismail ibn lshaq, beliau berkata, menceritakan kepada kami 
lshaq ibn Muhammad Al-Farawi, beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdullah 
ibn Umar dari Nafi dari Ibn Umar. Sesungguhnya beliau mendapatkan pada gagang 
pedang peninggalan Umar ibn Khattab a sebuah lembaran (tertulis didalamnya): 
"Tidak ada zakat di bawah lima unta, jika ada lima unta maka (zakatnya) satu kambing, 
pada sepuluh (zakatnya) dua kambing, pada lima belas (zakatnya) tiga kambing dan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



pada dua puluh (zakatnya) empat kambing. Apabila sampai dua puluh lima maka 
(zakatnya) anak unta yang umurnya masuk dua tahun. - beliau menyebutkan hadis 
dengan panjang- . 

12 Ibn Makhod : Anak Unta Yang Sudah Sempurna Satu Tahun Pertama Lalu Masuk Pada Tahun 
Kedua 

Abu Abdillah bin Hasan 15 

Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Husain, mengkhabarkan kepada 
kami Abdulloh Ibn Ja'far, menceritakan kepada kami Ya'kub Ibn Sufyan, menceritakan 
kepadaku Abu Bakral Humaidy, menceritakan kepada kami Sufyan, menceritakan 
kepada kami Musawir yakni Al Waroq dari saudaranya Sayyar. Beliau berkata: Dikatakan 
kepada Al-Hasan: "Hai Abu Said, darimana hadits yang engkau riwayatkan ini?. Beliau 
menjawab: "Dari lembaran yang kami menemukannya". 
Mengabarkan kepada kami ibn Abdul Rozzaq, mengabarkan kepada kami 'Utsman ibn 
Ahmad, menceritakan kepadaku Hambal Ibn lshaq menceritakan kepadaku 'Ali yaitu Ibn 
Al Madini. Beliau berkata: "Saya mendengar Yahya yaitu Ibn Said berkata: berkata al- 
Taimy : "Mereka pergi membawa satu lembaran (milik) Jabir kepada Al- 
Hasan lalu mereka melihatnya. Atau ia berkata: "Kemudian mengambilnya dan 
16 Kumpulan Dalil jilid 1 

memberikannya kepadaku walaupun aku tidak meng-hendakinya". Aku (Ibn Al-Madini) 
berkata kepada Yahya: "Engkau mendengar ini dari at-Taimy ?". Dia menjawab dengan 
kepalanya (mengangguk), yaitu benar (aku telah mendengarnya)." 
Telah mengkhabarkan kepadaku Ibn Al Fadl, mengkhabarkan kepada kami Da'laj, 
mengkhabarkan kepada kami Ahmad ibn Ali al Abari, menceritakan kepada kami al- 
Hasan yakni Ibn Ali al-Hilwani, menceritakan kepada kami 'Affan, beliau berkata: 
"Berkata kepadaku Hammam ibn Yahya : "Ummu Sulaiman al-Yasykari datang 
membawa catatan Sulaiman. Lalu dibacakan kepada Tsabit, Qotadah, Abi Basyar, al- 
Hasan dan Muthorif. Kemudian mereka melihat semua catatan-nya, 
sedangkan Tsabit (kemudian) meriwayatkan dari catatan itu sebuah 
hadits". 

Abu Abdillah bin Hasan 17 

Menceritakan kepada kami Abu Naim Al-Hafidz, menceritakan kepada kami Muhammad 
ibn Ahmad ibn Al-Hasan, menceritakan kepada kami Muhammad Ibn 'Utsman Ibn Abi 
Syaibah, menceritakan kepada kami 'Ali ibn Abdillah al-Madaini, beliau berkata: 
"Berkata Yahya : "Aku melihat dalam kitab sedangkan didekatku 'Atiq: "Untuk 
Sufyan, menceritakan kepada ku Abdullah ibn Dzakwan Abu Zinad, menceritakan 
kepadaku Ibnu Sa'id, menceritakan kepadaku Abu Sholih Maula Al Saffah pada hadisnya 
Zaid: "Berilah tempo kepadaku aku titipkan kepadamu". Lalu berkata: "Ini Yahya sebab 
bersambung sanad haditsnya". (maka katakan) "Menceritakan kepada ku". Maka dia 
pun berkata: "Menceritakan kepadaku." 

Mengabarkan kepada kami al-Husain ibn Ali al-Thonajiry, mengkhabarkan kepada kami 
Umar ibn Ahmad al-Waidzi, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far al-'Askary, 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



menceritakan kepada kami Ja'far ibn Abi 'Utsman. Beliau berkata: "Aku mendengar Ali 
al-Madaini berkata : "Wail ibn Daud tidak mendengar dari anaknya, sesungguhnya 
beliau mempunyai satu tulisan di rumahnya". 

18 Kumpulan Dalil jilid 1 

Mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn abdil Wahid al Akbari, mengkhabarkan 
kepada kami Muhammad Ibn Al-Abbas Al-Khozzazi, menceritakan kepada kami Ahmad 
Ibn Said As-Sausy, menceritakan kepadaku Al-Abbas Ibn Muhammad. Beliau berkata: 
"Aku mendengar Yahya Ibn Ma'in berkata: "Menceritakan kepada kami Waki', beliau 
berkata: "Aku mendengar Syu'bah berkata: "Hadits Abi Sufyan dari Jabir adalah 
berasal dari lembaran". 

Mengkhabarkan kepada kami al-Qodhi Abu Al-A'lai Muhammad Ali Al-Washity, 
mengkhabarkan kepada kami Abu Muslim ibn Mahron, mengkhabarkan kepada kami 
Abdul Mu'min ibn Kholaf An-Nasafy, beliau berkata: "Aku bertanya kepada Abu Shalih 
ibn Muhammad al-Baghdadi dari 'Umar ibn Syu'aib. Lalu beliau berkata: "Terpercaya, 
tetapi hadits-haditsnya aku tidak mengetahui bagaimana keadaannya. Dan hadits- 
haditsnya berasal dari lembaran yang mereka wariskan". 

Abu Abdillah bin Hasan 19 

Mengkhabarkan kepada kami Abu Umar Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdullah bin 
Mahdi beliau berkata, Mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad 
bin Ya'qub bin Syaibah, beliau berkata, menceritakan kepada kami Kakek ku. Beliau 
berkata, mendengar Sulaiman bin Harb. Melalui jalan lain, mengkhabarkan kepada saya 
Abdullah bin Yahya As-Sukri, beliau berkata, mengkhabarkan kepada kami Muhammad 
bin Abdullah Asy-Syafi'i, beliau berkata menceritakan kepada kami Ja'far bin 
Muhammad bin AI-'Azhar, beliau berkata menceritakan kepada kami Ibn Al-Ghulaby dan 
lafazh dari haditsnya, beliau berkata menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb 
beliau berkata, menceritakan kepada kami Hammad bin Qubaishoh bin Marwan bin Al- 
Mahalib dari Abu Imron Al-Jauni yang berkata: "Adalah kami, jika mendengar 
tentang adanya sebuah lembaran yang terdapat padanya ilmu, maka kami 
pun silih berganti mendatanginya, seakan-akan kami mendatangi seorang 
ahli 

20 Kumpulan Dalil jilid 1 

fiqih. Sampai kemudian keluarga az-Zubair datang kepada kami disini dan bersama 
mereka orang-orang faqih." 

Mengkhabarkan kepada kami Ibn Al Fadl, Mengkhabarkan kepada kami Da'laj, 
Mengkhabarkan kepada kami Ahmad ibn Ali al-A'bari, Menceritakan kepada kami Abu 
'Ubaidillah ibn Akhi ibn Wahb, menceritakan kepada kami pamanku, Menceritakan 
kepada kami Haiwah Ibn Syuraih dari Yazid ibn Abi Hubaib, beliau berkata: "Seseorang 
menitipkan buku kepadaku- atau kalimat yang serupa dengan ini - aku mendapati 
didalamnya dari 'Aroj", beliau berkata : "Adalah kami menceritakan sesuatu yang ada 
dalam kitab", beliau tidak berkata : "Kami mengabarkan" dan tidak pula "Kami 
menceritakan." (selesai dari al-Khatib v) 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Pasal tentang nukilan ijma (Kesepakatan) Ulama Tentang Bolehnya 
Beramal Dengan Kitab Walau Tanpa Sanad Kepada Penulisnya 

(15) . Berkata Imam As-Sayuthi v dalam Tadribur Rawi fi Syarah Taqrib An-Nawawi hal 
75-76 : 

AbuAbdillah bin Hasan 21 

Berkata Ibn Burhan didalam kitab Al-Ausath: Ahli fiqh secara keseluruhan berpendapat 
bahwa mengamalkan hadits tidak hanya terbatas dengan mendengarkannya saja, 
bahkan jika teks hadits itu shahih menurutnya, maka boleh mengamalkan teks hadits itu 
walaupun tidak didengarkan". Ustadz Abu lshaq Al-Asfarayaini menceritakan ijma atas 
bolehnya menukil dari beberapa kitab yang menjadi pegangan dan tidak diisyaratkan 
bahwa sanadnya harus bersambung dengan penulisnya. Ilkiyah Ath-Thabari berkata 
dalam Ta'liqnya, "Barangsiapa yang mendapatkan suatu hadits didalam kitab shahih, 
maka ia boleh meriwayatkannya dan berhujjah dengannya". 
22 Kumpulan Dalil jilid 1 

Syaikh Izzuddin bin Abdussalam ketika menjawab surat yang dilayangkan kepadanya 
oleh Abu Muhammad bin Abdul Hamid: "Para ulama zaman ini telah sepakat mengenai 
bolehnya berpegang dan menjadikan sandaran terhadap kitab-kitab fiqih yang shahih 
lagi terpercaya, karena yakin dengannya seperti yakin dengan riwayat". Oleh karena itu 
kebanyakan orang berpegang kepada kitab-kitab yang masyhur dalam ilmu nahwu, 
bahasa, kedokteran dan semua disiplin ilmu pengetahuan, karena adanya keyakinan 
dengannya dan jauh dari kesamaran". 

Abu Abdillah berkata: Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi v Ahlu Hadits dari 
Syam berpegang pula dengan pendapat ini dalam kitabnya Al-Mashu'ala Al-Jaurabain 
hal 61. Kitab ini diberi muqadimah oleh Syaikh Ahmad Syakir v dan dikomentari oleh 
Syaikh Al-Albani v. 

Pasal Bahwa Imammah Itu Fardhu Kifayah, Tidak Termasuk Usuluddin, 
Tidak Termasuk Rukun Islam Dan Tidak Pula Untuk Menghalalkan Hidup 
Seseorang. Bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa imammah 
adalah sebagai pengesah keislaman seseorang dan menghalalkan 
hidupnya. Dan juga bantahan bagi mereka yang berkata: "Rukun Islam itu 
adalah lima (Syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji) kemudian diteruskan 
dengan beramir berbai'at dan taat". 

(16) . Allah Ta'ala Berfirman : 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. 
(Adh-Dhariyat 56). 
Abu Abdillah bin Hasan 23 

(17) . Allah Ta'ala Berfirman : 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala 
dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya (An-Nissa 48). 

(18) . Imam Ahmad v dalam Musnad (2/26) no. 4798 berkata: 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan dari Manshur dari Salim bin Abi Al-Ja'di 
dari Yazid bin Bisyr dari Ibnu Umar a yang berkata, 'Islam didirikan atas lima dasar, 
yaitu: Syahadat bahwasanya tiada yang berhak diibadahi selain Allah (dan Muhammad 
Rasulullah); Mendirikan shalat; Mengeluarkan zakat; Melaksanakan haji ke Baitullah; 
Serta melakukan puasa pada bulan Ramadhan". Kemudian seorang laki-laki berkata 
kepada Ibn Umar, "Dan jihad fi sabilillah". Ibn Umar menjawab, "(Ya) Jihad itu memang 
baik (hasan) akan tetapi beginilah yang disabdakan Rasulullah n kepada kami". 
Hadits ini rijalnya tsiqah selain Yazid bin Bisyr, dia ini majhul sebagaimana kata Abu 
Hatim, akan tetapi Ibn Hlbban memasukannya 
24 Kumpulan Dalil jilid 1 

dalam Ats-Tsiqah. Penguat baginya adalah hadits Ibn Umar dalam Bukhori no. 4153, dan 
dari jalan lain dalam Ahmad (2/93). 

(19) . Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah v berkata dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah 
0/33): 

"Sesungguhnya yang berpendapat bahwa masalah 'Imammah' merupakan tuntutan 
yang paling urgen di dalam hukum Islam dan merupakan masalah kaum muslimin yang 
paling mulia adalah dusta belaka berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, baik 
dari kalangan Ahlus Sunnah maupun kalangan Syi'ah. Bahkan pendapat seperti itu 
adalah sebuah kekufuran. Sebab masalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih 
penting daripada masalah 'Imammah'. Hal itu sudah sangat dimaklumi di dalam dinul 
Islam. Seorang kafir tidak akan menjadi seorang mukmin hingga ia bersyahadat Laa 
llaaha lllallaahu wa Anna Muhammadan Rasulullah. Atas dasar itulah Rasulullah 
memerangi kaum kafir." 

Abu Abdillah berkata: Yakni bukan atas dasar dia telah berbai'at, berimam atau 
tergabung dalam jama'ah tertentu. 

(20) . Imam Al-Mawardzi v dalam Ahkam Al-Sultaniyah (1/4) berkata: 
Abu Abdillah bin Hasan 25 

"Apabila telah pasti kewajiban adanya sebuah imammah, maka hukumnya menjadi 
fardhu kifayah, sebagaimana hukum jihad dan menuntut ilmu". 
Pasal Tentang Hadits dan Bahwa Kedua Hadis Itu Dha'if 

(21) . Imam Ahmad v dalam Musnad (2/176) no. 6647 : 

Menceritakan kepada kami Hasan, menceritakan kepada kami Ibn Lahi'ah, beliau 
berkata, menceritakan kepada kami Abdullah ibn Hubairah dari Abi Salam al-Jaitsani dari 
Abdullah bin Amr sesungguhnya Rasulullah n bersabda : "Tidak halal menikahi seorang 
perempuan dengan mencerai perempuan yang lain, dan tidak halal bagi seorang laki-laki 
menjual atas dagangan temannya sehingga temannya meninggalkan dagangan itu, dan 
tidak halal bagi tiga orang yang berada di tanah padang tidak bertuan, kecuali mereka 
mengangkat salah satunya jadi amir atas mereka, dan tidak halal bagi 
26 Kumpulan Dalil jilid 1 

tiga orang yang berada di suatu tempat, yang dua berbisik-bisik meninggalkan temannya 
(yang satu diacuhkan)". 

Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Dalam hadits ini Ibn Lahi'ah. 

(22) . Imam Tirmidzi v dalam Sunan (1/16) no. 10, setelah meriwayatkan salah satu 
hadits Ibn Lahi'ah : 

"...dan Ibn Lahi'ah ini dha'if disisi ahli hadits". 

Abu Abdi I la h berkata: Hadits diatas juga bukan dalil kekafiran orang yang tidak 
memiliki imam, sebab apakah mereka juga mengkafirkan orang-orang lainnya dalam 
keseluruhan lafazh hadits diatas: 

• Orang yang menikahi seorang perempuan dengan mencerai perempuan yang lain 

• Seorang laki-laki menjual atas dagangan temannya 

• Tiga orang yang berada di suatu tempat, yang dua berbisik-bisik meninggalkan yang 
satunya?! 

(23) . Imam Ad-Darimi v dalam Sunan (no. 251) berkata : 
Abu Abdillah bin Hasan 27 

Mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun, mengabarkan kepada kami Baqiyah, 
menceritakan kepada kami Sofwan ibn Rustum dari Abdurahman ibn Maisaroh dari 
Tamim Ad-Dari yang berkata, "Sebagian manusia bersikap berlebihan dalam 
membanguni3 di zaman Umar, berkata Umar, "Hai orang-orang Arabi4, tanah !, tanah !. 
Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjama'ah, dan tidak ada jama'ah kecuali 
dengan adanya keamiran dan tidak ada keamiran kecuali dengan taat. Barangsiapa yang 
dijadikan pemimpin oleh kaumnya karena ilmunya/pemahamannya maka akan menjadi 
kehidupan bagi dirinya sendiri dan juga bagi mereka, dan barangsiapa yang dijadikan 
pemimpin oleh kaumnya tanpa memiliki ilmu/pemahaman, maka akan menjadi 
kebinasaan bagi dirinya dan juga bagi mereka". 
Didalamnya ada Sofwan ibn Rustum. 

(24) . Imam Dzahabi v dalam Mizan al-l'tidal (2/316) biografi no. 3897: 

"Shofwan ibn Rustum (meriwayatkan) dari Ruh ibn Al-Qasim, dia tidak dikenal (majhul). 
Berkata Al-Azdi, "Munkarul hadits". 

13 Yaitu mereka berlomba-lomba dalam membuat bangunan bagus, dan menghiasi rumah dan 
masjid-mesjid mereka. 

w Yaitu orang Arab yang pendek lagi dangkal pemahamannya. 
28 Kumpulan Dalil jilid 1 

Maka haditsnya tidak bisa dijadikan penguat. 

Abu Abdillah berkata: Adapun Lafazh yang sering mereka baca : 

Artinya : Tidak ada Islam kecuali dengan berjama'ah, dan tidak ada jama'ah kecuali 

dengan adanya keamiran dan tidak ada keamiran kecuali dengan bai'at, dan tidak ada 

bai'at kecuali dengan taat. 

Adalah hadis palsu yang tidak diketahui kecuali dari perkataan mereka saja. Dan orang- 
orang yang membuat-buat hadits untuk membela mazhab dan kelompoknya tidak 
diterima riwayatnya. 

(25) . Imam Ibn Shalah v (w. 643 H) dalam Ulumul Hadits hal. 22: 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



"Diantara para ulama ada yang menerima riwayat ahli bid'ah asal tidak menghalalkan 
dusta untuk membela mazhab atau bagi pengikutnya". 

Lihat pula perkataan mirip dari Imam Nawawi v dalam At-Taqrib wa At-Taisir hal. 7, Al- 
Hafizh Adz-Dzahabi v dalam Mizan Al-I'tidal (1/6) dan Al-Khathib Al-Baghdadi v dalam 
Al-Kifayah hal. 120. 

Abu Abdillah berkata: Pada Madigoliyyah terkumpul 3 hal : 

1. Mereka termasuk kelompok bid'ah 

2. Mereka terbukti berdusta dengan membuat-buat hadits untuk membela mazhabnya 
Abu Abdillah bin Hasan 29 

3. Mereka suka berdusta karena taqiyah (fahonah, bithonah, budi luhur). 
Maka sangat sulit hati ini ridho menerima riwayat mereka. 

Pasal : imam diangkat untuk kemaslahatan, menolak keganasan sebagian 
manusia dengan sebagian yang lain dan untuk ketertiban rakyatnya bukan 
untuk menghalalkan hidup dan mensahkan keislaman. 

(26) . Allah Ta'ala berfirman: 

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian 
yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) 
atas semesta alam (yakni dengan adanya para imam). 

(27) . Tafsir Imam Ath-Thurthusi v dalam Sirojul Muluk hal. 34: * * 

30 Kumpulan Dalil jilid 1 

"Seandainya Allah tidak mengangkat seorang penguasa dibumi guna membela yang 
lemah dan memberikan keadilan kepada orang yang teraniaya, maka keadaan manusia 
menjadi kacau balau tidak beraturan, serta norma-norma kehidupan menjadi goncang 
dan tidak terkendalikan. Kemudian rusak lah bumi beserta penghuninya, kemudian Allah 
Ta'ala memberi anugerah bagi hambanya sehingga Allah mengangkat seorang penguasa 
bagi mereka". Allah Ta'ala berfirman, "Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang 
dicurahkan atas semesta alam" (Al-Baqarah 251)". 

Nukilan ini terdapat juga dalam Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahlil Islam karya Ibn Jama'ah v 
(hal 49 -cet Darul Tsaqofah), Syaikh Abdus Salam ibn Barjas v mengutipnya pula dalam 
kitab Mu'amalatul Hukkam fi Dhauil Kitab was Sunnah, ini lafazhnya. 

(28) . Imam Al-Alusi v dalam Tafsir (2/301): 

"Dalam ayat ini ("Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta 
alam") ada isyarat yang sangat menonjol tentang keutamaan penguasa. Sesungguhnya 
seandainya tanpa keberadaan penguasa, tidak akan stabil semua urusan dialam ini". 

(29) . Imam Muslim v dalam Shahih no. 1841: 
Abu Abdillah bin Hasan 31 

Menceritakan kepada kami Ibrohim dari Muslim menceritakan kepada saya Zuhair ibn 
Harb, menceritakan kepada kami Syababah, menceritakan kepada saya Warqo' dari Abu 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Zinad dari Al-A'roj dari Abu Hurairah dari Rasulullah n bersabda: "Sesungguhnya imam 
itu bagaikan perisai 15, digunakan untuk berperang dari belakangnya dan sebagai 
pelindung. Bila ia memerintahkan dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan 
berbuat adil, maka ia akan mendapatkan pahala, dan bila ia memerintahkan dengan 
selainnya, maka hanya dia lah yang menanggung dosanya". 
Diriwayatkan pula oleh Bukhari no. 2737, Nasai (7/155) no. 4196 dan lainnya. 

(30) . Imam Ibn Abi Ashim v dalam Kitab Sunnah no. 855: 
15 Imam An-Nawawi v dalam Syarah Muslim (12/230) berkata: 

"(Seorang pemimpin/imam) bagaikan perisai, karena ia menghalangi musuh dari mengganggu 
umat islam, dan mencegah kejahatan sebagian masyarakat kepada sebagian lainnya, membela 
keutuhan negara Islam, ditakuti oleh masyarakat, karena mereka khawatir akan hukumannya. 
Dan makna 'digunakan untuk berperang dibelakangnya' ialah orang-orang kafir diperangi 
bersamanya, demikian juga halnya dengan para pemberontak, kaum khawarij, dan seluruh 
pelaku kerusakan dan kelaliman". 
32 Kumpulan Dalil jilid 1 

Menceritakan kepada kami Al-Muqadim, menceritakan kepada kami Salim ibn Sa'id al- 
Khaulani, menceritakan kepada kami Hamid ibn Mihran, dari Sa'ad ibn 'Aus dari Ziyad 
ibn Kusaib dari Abu Bakrah, beliau berkata, mendengar Rasulullah n bersabda, 
"Penguasa adalah naungan Allah dimuka bumi 16, barangsiapa menghormatinya, Allah 
akan menghormatinya, dan barangsiapa menghinakannya, maka Allah akan 
menghinakan dirinya". 

Hadits ini dikeluarkan juga oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman no. 7121. Syaikh Al-Albani 
menghasankannya dalam Dzilalul Jannah. 

Pasal tentang imam pengangguran, tidak menjadi perisai, tidak pula 
naungan, tidak berkuasa dan tidak berhak dan tidak memenuhi kewajiban 
sebagai imam 

(31) . Imam Muslim v no. 1825 dan 1826: 

i6Syaikh Ibn Barjas v menjelaskan makna "Penguasa adalah naungan Allah", dalam Kitab 
Mu'amalatul Hukkam: 

"Yang dimaksud "Penguasa adalah naungan Allah" yaitu Allah meyingkirkan dengan perantaraan 
penguasa hal-hal yang menyakiti manusia, sebagaimana naungan yang melindungi dari terik 
sinar mentari". 
Abu Abdillah bin Hasan 33 

Menceritakan kepada kami Abdul Malik ibn Syu'aib ibn Al-Laits, menceritakan kepada 
saya Abi Syu'aib ibn Al-Laits, menceritakan kepada saya Laits ibn Sa'ad, menceritakan 
kepada saya Yazid ibn Abi Habib dari Bakr ibn 'Amru dari Al-harits ibn Yazid Al-Hadhromi 
dari Ibn Huzairoh Al-Akbar dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku berkata, 'Hai Rasulullah! 
Tidaklah engkau memperkerjakan aku?' la berkata, 'Maka beliau menepuk pundakku 
dengan tangannya kemudian bersabda, 'Hai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan 
sesungguhnya pekerjaan itu adalah amanah, dan sesungguhnya ia adalah kehinaan dan 
penyesalan di hari Kiamat kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan 
menunaikan kewajiban padanya". 

Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



34 Kumpulan Dalil jilid 1 

Menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb dan lshaq ibn Ibrohim keduanya dari Al- 
Muqri, berkata Zuhair menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yazid menceritakan 
kepada kami Sa'id ibn Abi Ayub dari Ubaidullah ibn Abi Ja'far Al-Qurasi dari Salim ibn Abi 
Salim Al-Jaisyani dari Bapaknya dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah n bersabda, 'Hai 
Abu Dzar sesungguhnya aku melihatmu lemah dan sesungguhnya aku mencintai 
untukmu apa yang kucintai untuk diriku, janganlah sekali-kali engkau memimpin dua 
orang dan janganlah sekali-kali engkau mengurus harta anak yatim". 

(32) . Imam Ruyani v 17 dalam Musnad (no. 480): 

17 Beliau adalah Abu Bakar Muhammad ibn Harun Ar-Ruyani (w. 307 H). Al-lmam Al-Hafizh, 
penulis kitab musnad yang terkenal. 
Abu Abdillah bin Hasan 35 

Menceritakan kepada kami Ahmad ibn Abdurrahman, menceritakan kepada kami 
paman, menceritakan kepada saya Abdullah ibn 'lyasy dari Bapaknya, bahwa Yazid ibn 
Al-Muhallab ketika diangkat menjadi penguasa Khurasan membuat pernyataan, 
"Beritahukan aku seorang laki-laki yang memiliki kepribadian luhur yang sempurna". 
Beliau lalu diperkenalkan kepada Abu Burdah Al-Asy'ari. Ketika beliau menemuinya, 
beliau mendapatinya sebagai seorang lelaki yang jangkung. Ketika beliau berbicara, 
ternyata apa yang beliau dengar dari ucapannya lebih baik dari apa yang dilihat dari 
penampilannya. Beliau berkata, "Aku akan menugaskan mu untuk urusan ini dan ini, 
yang termasuk wilayah kekuasaanku". Lelaki itu meminta maaf karena tidak bisa 
menerimanya. Namun beliau tidak menerima alasannya. Akhirnya lelaki itu berkata, 
"Wahai Gubernur, sudikan anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahku 
kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah n bersabda, "Barangsiapa 
dibebankan untuk memikul satu pekerjaan yang dia tahu bahwa dirinya bukanlah orang 
yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut, bersiap-siaplah ia masuk ke dalam neraka". 
Lelaki itu berkata : "Dan aku bersaksi wahai gubernur, bahwa aku bukanlah orang yang 
berkompeten dalam urusan yang anda tawarkan". 

Dari jalan Ar-Ruyani diriwayatkan oleh Ibn Atsakir v dalam Tarikh (26/57). Dan 
disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar Alam An-Nubala (4/345). Para perawinya 
tsiqah kecuali Abdullah ibn lyasy, 
36 Kumpulan Dalil jilid 1 

beliau ini shaduq. Muslim menjadikannya penguat. 

Pasal bahwa yang wajib ditaati bukan imam pengangguran melainkan 
adalah imam yang tertinggi dan berkuasa 

(33) . Imam Abu Dawud v no. 4250 berkata: 

Menceritakan kepada kami Musadad menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, 
menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Zaid bin Wahab dari Abdurrahman bin Abd 
Rabil Ka'bah dari Abdullah bin Amru sesungguhnya Nabi n bersabda: "Dan Barangsiapa 
memberi bai'at kepada seorang imam dengan menjabat tangannya dan dilaksanakannya 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



dengan sepenuh hati, hendaknya ia mentaatinya dengan segenap kemampuan. Jika 
datang yang lain ingin merebut keimamannya penggalah leher (imam) yang lain". 
Diriwayatkan juga oleh Muslim no. 1844, Nasai (7/152, 154), Ibn Majah no. 4956 dan Ibn 
Hibban no. 5916. 

Abu Abdillah berkata: Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa imam yang wajib ditaati 
disatu wilayah adalah imam tertinggi yang menjadi pemenang dan penguasa atas imam- 
imam yang lain. 

(34) . Al-Qadhi Abu Ya'la v dalam Ahkam As-Sulthaniyah h. 23 tentang apa yang harus 
dilakukan tatkala ada dua atau lebih imam: 

Abu Abdillah bin Hasan 37 

"Hendaknya Shalat Jum'at bersama orang yang menang". Dan berhujjah dengan 
perbuatan Ibnu Umar tatkala sholat dengan Ahli Madinah dizaman Al-Harah, sambil 
berkata: "Saya bersama orang yang menang (mengalahkan)". 

(35) . Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh v menukil kesepakatan 
dalam Majmu Atur Rasail Wal Masail An-Najdiyah (3/168): 

"Dan Ahli Ilmu (ulama) ... telah sepakat untuk taat dalam kebaikan kepada 
orang yang menguasainya, melaksanakan undang-undangnya dan menganggap 
kepemimpinannya itu sah. Tidak ada yang berselisih didalam hal ini. Mereka melarang 
khuruj (berontak) kepada penguasa tersebut dan juga melarang memecah belah 
umat, walaupun penguasanya fasik, selagi mereka tidak menampakkan kekufuran yang 
nyata". 

(36) . Syaikhul Islam Ibn Taimiyah v dalam Kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah 
(1/115): 

38 Kumpulan Dalil jilid 1 



"Sesungguhnya Nabi Muhammad • telah memerintahkan agar kita mentaati pemimpin 
yang ada dan telah diakui kekuasaan dan kedaulatannya untuk mengatur manusia, tidak 
memerintah kita untuk mentaati pemimpin yang tidak jelas (ma'dum) dan tidak 
diketahui keberadaannya (majhul), juga tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan 
sedikitpun". 

Abu Abdillah berkata: Ini menjadi ijma ulama ahlus sunnah dimana mereka tidak 
mentaati imam-imam yang diklaim Syi'ah yang imam-imam itu tidak berkuasa, tidak 
mendzahirkan keimamannya, bahkan harus bertaqiyah karena takut kepada penguasa. 
Pasal tentang wajibnya taat kepada seorang muslim yang berkuasa, 
walaupun dia tidak dibai'at, tidak menggunakan sebagian sunnah, berbuat 
maksiat dan melakukan kedzaliman 
(37). Imam Muslim v (3/1476) no. 1847 berkata : 
Abu Abdillah bin Hasan 39 

Menceritakan kepadaku Muhammad ibn Sahi ibn 'Askar At-Tamimi menceritakan 
kepada kami Yahya ibn Hasan (ganti guru dari jalan lain), dan menceritakan kepada kami 
Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi mengabarkan kepada kami Yahya, dan dia Ibn 
Hasan, menceritakan kepada kami Mu'awiyah yaitu Ibn Salam, menceritakan kepada 
kami Zaid ibn Salam dari Abi Salam, beliau berkata: berkata Hudzaifah ibn Yaman: Aku 
bertanya: "Ya Rasulullah sesungguhnya dulu kami dalam kejelekan, kemudian Allah 
menggantinya dengan kebaikan yang kini sekarang kami berada didalamnya, maka 
apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan?". Beliau berkata, "Ya benar". Aku 
bertanya lagi: "Apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan?". Beliau 
berkata, "Ya benar". Aku bertanya lagi: "Apakah setelah kebaikan itu akan datang lagi 
keburukan?". Beliau berkata, "Ya benar". Aku bertanya: "Bagaimana itu bisa terjadi?". 
Beliau menjawab: "Akan ada sesudahku para imam yang tidak mengambil petunjukku. 
Mereka juga tidak mengambil sunnahku. Akan ada di kalangan mereka orang yang 
berhati iblis dengan jasad manusia". Ditanyakan kepada beliau, "Bagaimana kami harus 
berbuat jika kami mendapati hal itu ya Rasulullah?". Beliau menjawab, "Dengar dan 
taatilah amir tersebut, 
40 Kumpulan Dalil jilid 1 

meskipun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu, maka dengarlah dan 
taatlah". 

Dengan lafazh ini juga oleh Thabrani dalam Al-Ausath (3/190) no. 2893, dan Al-Hakim 

(4/547) no. 8533, beliau berkata, "Shahih isnad'. 

(38). Imam Ibn Abi Syaibah v dalam Al-Mushanaf (12/544): 

Menceritakan kepada Waqi' berkata: menceritakan kepada kami Sofwan dari Ibrohim 
bin Abdul 'Ala dari Suwaid ibn Ghaflah, yang berkata: berkata kepadaku Umara: "Hai 
Abu Umayah, sesungguhnya saya tidak tahu apakah saya akan berjumpa lagi dengan 
kamu setelah tahun ini. Mendengar dan taatlah walaupun kalian diperintah oleh 
seorang budak Habsyi yang terpotong kupingnya. Jika mereka memukul mu ia maka 
bersabarlah. Bila dia mengharamkan sesuatu 
i8 Kata Imam Ibn Abdul Wahab v, 

"Para imam dari berbagai madzhab telah sepakat bahwa orang (Muslim) yang menundukan 
suatu negara atau daerah, maka dia mempunyai wewenang hukum dalam semua aspek 
kehidupan". Lihat Ad-Durar As- 
Abu Abdillah bin Hasan 41 

kepadamu 19 maka bersabarlah, dan jika mereka hendak mengurangi agama kalian, 
maka katakan : Saya dengar dan taat dalam urusan darahku 20, bukan dalam urusan 
agamaku. Janganlah kalian keluar dari jama'ah 21". 

Diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadits, diantaranya: Al-Baihaqi v (8/159), Nu'aim bin 
Hamad v dalam Al-Fitan (1/85), Al-Khallal v dalam As-Sunnah (no. 54), Al-Ajuri v dalam 
Asy-Syari'ah (hal. 40), Ibn Janjawaih v dalam Al-Amwal (1/76) no. 30, Ad-Dani v dalam 
Al-Fitan (1/403) no. 136, dan Ibn Abi Jamnin v dalam Ushul Sunnah (hal. 279) no. 205. 
Semuanya dari Ibrohim bin Abdul 'Ala dari Suwaid ibn 

Sunniyah fil Ajwibah an-Najdiyah (7/239). Ijma ini dinukil pula Al-Hafizh Ibn Hajar dalam Fathul 
Baari (13/7). 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



19 Imam-imam itu bisa jadi tidak menjalankan ritual bai'at yang syar'i sebagaimana kata Umara: 
"Bila dia mengharamkan sesuatu kepadamu" dan "hendak mengurangi agama kalian". Dan ini 
sebagaimana sabda Rasulullah n sebelum ini : "Akan ada sesudahku para imam yang tidak 
mengambil petunjukku. Mereka juga tidak mengambil sunnahku. Akan ada di kalangan mereka 
orang yang berhati iblis dengan jasad manusia". Kemudian Rasulullah n ternyata tetap 
memerintahkan umatnya agar mendengar dan taat, kepada pemimpin seperti itu. 
2oTidaklah samar bagi salafus shalih bahwa yang mereka ketahui dari makna imam adalah 
bahwa Imam itu bisa melindungi darah (berkuasa). Ditaati dan ditakuti karena itu, tidaklah 
seaneh pemahaman Jama'ah-Jama'ah Islam belakangan ini. 

21 Maknanya ada dua: Pertama, jangan menyelisihi pemahaman jama'ah (Man'ana alaihi wa 
ashabihi = apa yang dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya). Kedua, Umar masih 
memanggil umat yang berada dibawah kekuasaan orang seperti itu sebagai jama'ah, yang keluar 
dari ketaatan kepada imam itu, memisahkan diri dan membentuk imam sendiri, dan tidak 
mengakui keimaman penguasa, mereka itulah khawarij, atau pemberontak. 
42 Kumpulan Dalil jilid 1 

Ghaflah yang berkata, "Umar ibn Khattab pernah berkata kepadaku", lalu menyebutkan 
perkataan diatas. 

Atsar ini shahih, rijalnya tsiqah. Syaikh Ibn Barjas v dalam Mu'amalatul Hukkam 
mengatakan bahwa atsar ini jayyid. 

Pasal dibencinya perkumpulan rahasia dan bai'at-bai'at hizbiyyah jama'ah- 
jama'ah masa kini dan sesungguhnya firqatun najiyah tidak merahasiakan 
aqidah dan manhajnya 
(39). Berdasarkan Surat Yusuf Ayat 108: 

"Katakanlah : Inilah Jalan ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) 
kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah dan aku tiada termasuk orang- 
orang yang musyrik". 

Abu Abdillah berkata: Barangsiapa yang merenungkan firman Allah: "Katakanlah 
inilah jalanku" niscaya ia akan mendapatkan tiap kata didalamnya menunjukkan kepada 
sesuatu yang jelas serta terangnya dakwah. Perintah "Katakanlah" pada ayat diatas 
merupakan sesuatu yang ajaib untuk membatalkan setiap seruan yang melenceng dari 
jalan yang lurus atau setiap seruan yang menimbulkan keraguan dalam manhaj yang 
lurus. Kata ini menunjukan bahwa ia bukanlah perkataan manusia sebab manusia tidak 
memerintah kepada dirinya sendiri, artinya Rasulullah n hanya menyampaikan 
perkataan yang tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri (melainkan wahyu dari Allah). 
Keajaiban lain dari kalimat tersebut adalah ia merupakan inti risalah yang diperintahkan 
kepada Rasulullah n untuk menyampaikannya, 
Abu Abdillah bin Hasan 43 

berdakwah kepadanya, mengumumkannya dihadapan khalayak karena ia menunjukkan 
bahwa Nabi dan para pengikutnya tidak menyembunyikan dakwahnya, tidak menutup- 
nutupi manhajnya, tidak mengurangi satu huruf pun darinya, dan tidak pula berbuat 
(melakukan) apapun dari dalam mereka sendiri. Sedangkan kalimat 'inilah jalanku' 
adalah perintah untuk menjelaskan jalan-Nya secara umum agar menjadi jelas jalan 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan agar tegak hujjah bagi orang-orang yang 
binasa. Dan keterangan yang jelas ini menjadikannya jelas terlihat oleh mata dan pasti, 
yang diarahkan jari telunjuk kepadanya. 22 

(40) . Imam Muslim v (3/1523) no. 1920: 

Menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur dan Abu Rabi'i Al-Ataki dan Qutaibah bin 
Sa'id, mereka berkata: menceritakan kepada kami Hamad dia ini Ibn Zaid dari Ayub dari 
Abu Qilabah dari Abi Asma dari Tsauban yang berkata, Rasulullah n bersabda: "Tidak 
henti-henti Thoifah 23 dari umatku dalam keadaan dhohir diatas kebenaran, tidak 
22 Disarikan dari perkataan Syaikh Salim Al-Hilali M , dalam kitabnya Bashir Dzawi Al- 
Asyaraf bi Syarhi Marwiyat Manhaj Salaf. 

23 Thoifah bisa bermakna satu orang, sebagaimana kata Imam Bukhori v dalam Shahihnya Kitab 
Akhabaril Ahad, Bab Ma Ja'a Fi Ijaroh Khabarul Wahid... (13/231 -Fath): 
44 Kumpulan Dalil jilid 1 

membahayakan 24 orang yang melecehkan mereka sehingga datang perkaranya Allah 
dan mereka dalam keadaan demikian". 

"Dan seorang dapat dipanggil Thoifah, sesuai dengan firman Ta'ala: "Dan jika ada dua 
golongan (Thoifah) dari orang-orang mukmin". Sekiranya ada dua orang yang saling bunuh, 
maka keduanya termasuk dalam kandungan ayat tersebut". 
Ibn Hajar v kemudian berkata (Al-Fath (13/231)): 

"Sesungguhnya lafazh Thoifah berarti satu orang atau lebih, tidak dibatasi oleh bilangan 
tertentu. Pendapat ini dinukil (dimangkul) dari Ibn Abbas dan lainnya, seperti An-Nakha'i, 
Mujahid, sebagaimana dinukil oleh Ats-Tsa'labi dan selainnya". Lihat juga perkataan Ibn Atsir v 
dalam An-Nihayah fi Gharibul Atsar (3/336), semakna dengan ini. 
24 Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syintiqhi v berkata, 

"Dan para ulama telah menyatakan bahwa kemenangan para Nabi ada dua macam: Pertama, 
menang dengan hujjah dan bayan (penjelasan) dan ini ditetapkan bagi seluruh Nabi, (dan 
kedua), menang dengan pedang dan tombak, dan ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang 
mereka memang diperintahkan berperang dijalan Allah". Lihat Tafsir Adhwaa Al-Bayan (1/353). 
Abu Abdillah bin Hasan 45 

Dikeluarkan juga oleh Tirmidzi (4/504) no. 2229, Ibn Majah (1/5) no. 10 dan lainnya. 
Telah dikeluarkan riwayat semisal dari Mughirah ibn Syu'bah, Mu'awiyah, Jabir, Imran 
ibn Husein, Qurrah ibn lyas Al-Muzani, Jabir ibn Samurah, Sa'ad ibn Abi Waqash dan 
lain-lain sehingga mutawatir sebagaimana kata Ibn Taimiyyah dalam lqtidha as-Shiraath 
al-Mustaqim. 

(41) . Al-Hafizh Ibn Hajar v berkata dalam Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari (20/369) 
tentang maknadhohir. 

"Yaitu atas orang yang menyelisihi mereka, mereka menang, atau yang dimaksud 
dengan dhohir, sesungguhnya mereka tidak bersembunyi-sembunyi bahkan mereka 
dikenal". 

Abu Abdillah berkata: "Yang mana pun makna dhohir ini, tetap saja menunjukan 
bahwa ath-Thaifah Manshurah tidak merahasiakan manhaj dan aqidah, sebab 
bagaimana mungkin mereka disebut menang kalau mereka sembunyi ?!". 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



(42) . Imam Ath-Thahawi v dalam Musykilul Atsar (6/152) no. 2230: : 
46 Kumpulan Dalil jilid 1 

Bab penjelasan tentang persoalan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah n mengenai 
perintah beliau agar melazimi keterbukaan dan peringatan beliau dari bahaya 
ketertutupan: Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abu Dawud beliau berkata: 
menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ash-Shabah, menceritakan kepada kami 
Sa'id ibn Abdurahman Al-Jamhi dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi dari Ibnu Umar a 
yang berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi n dan berkata: "Ya Rasulullah 
nasihati saya". Beliau n bersabda: "Beribadahlah kepada Allah dan jangan 
menyekutukan-Nya Azza wa Jalla dengan sesuatupun, dirikanlah sholat, tunaikanlah 
zakat, dan puasalah dibulan ramadhan, hajilah ke Baitullah dan umrohlah. Dengar dan 
taatlah (kepada pemerintah), lazimilah keterbukaan, dan waspadailah sirriyah 
(ketertutupan/kerahasiaan)". 

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Ashim v dalam Kitabus Sunnah (no 887) 
tambahan dalam kurung darinya. Hadits ini dikuatkan oleh Imam Al-Albani v dalam 
Zhilal Al-Jannah (no. 1070), beliau berkata: "Isnadnya jayyid". Hadits ini diriwayatkan 
juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak no. 165, beliau berkata, "Shahih dengan syarat 
Bukhori dan Muslim", dan disetujui adz-Dzahabi, lalu diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi 
dalam Syu'abul Iman (no. 3975), semuanya dari jalan Muhammad bin Sabah. Dan Al- 
Hasan juga meriwayatkan hadits ini secara mauquf pada Umar. 

(43) . Imam Ahmad v dalam Az-Zuhud no. 1694: 
Abu Abdillah bin Hasan 47 

Menceritakan kepada kami Abdullah, menceritakan kepada kami Abdullah bin Amru, 
menceritakan kepada kami Ibn Mubarak, mengkhabarkan kepada saya Al-Auzai beliau 
berkata, Umar bin Abdil Aziz v berkata: "Jika engkau melihat suatu kaum yang berbisik- 
bisik (berbicara rahasia) tentang agama mereka, tanpa orang banyak, maka ketahuilah 
bahwa mereka sedang merintis kesesatan". 

Atsar ini diriwayatkan lagi oleh Ahmad pada no. 1705, Ad-Darimi dalam As-Sunan (no. 
313), dan Al-Lalika'i dalam Syarh Ushul l'tiqod Ahlus Sunnah wal Jama'ah (no. 219 dan 
no. 1093), dan Ibnu Abdil Barr dalam Jami' Bayan Al-llm (3/160). 

(44) . Imam Ahmad v meriwayatkan dalam Musnad Ahmad (1/55) no. 391 sebuah hadits 
yang panjang, dibawah ini adalah ringkasannya, beliau berkata : 

48 Kumpulan Dalil jilid 1 

Menceritakan kepada kami lshaq ibn Isa At-Tabba' dia berkata, menceritakan kepada 
kami Malik ibn Anas, dia berkata, telah bercerita kepada ku Ibn Syihab dari Ubaidullah 
ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud bahwa Ibn Abbas membertahukan kepadanya bahwa 
Abdurrahman ibn Auf kembali ke rumahnya, Ibn Abbas berkata, "Aku ingin memberikan 
salam kepada Abdurrahman bin Auf, maka ia menjumpaiku sementara aku telah 
menunggunya -peristiwa itu terjadi di Mina pada waktu Umar bin Khattab 
Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



melaksanakan haji yang terakhir- maka Abdurrahman berkata, "Seseorang pernah 
mendatangi Umar dan berkata, "Ada orang yang mengatakan jika Umar wafat maka aku 
akan membai'at si fulan"!. Maka Umar menjawab, "Selepas shalat isya nanti aku akan 
berbicara pada manusia sambil memperingatkan mereka dari sekelompok orang-orang 
yang ingin mencari masalah" 25.... 

25 Umar memandang bahwa pembai'atan sepihak terhadap seseorang, tanpa musyawarah 
terlebih dahulu dengan kaum muslimin, atau dengan tokoh-tokoh dan perwakilan mereka, atau 
tanpa rekomendasi khalifah yang disepakati sebelumnya [ketiga hal ini melibatkan dan diketahui 
oleh kaum muslimin], bisa menimbulkan masalah, seperti pertumpahan darah dan perpecahan. 
Dan terbuktilah memang demikian. 

Abu Abdillah bin Hasan 49 

Kemudian Umar a melanjutkan nasihatnya: "Demi Allah kami tidak pernah menemui 
perkara yang paling besar dari perkara bai'at terhadap Abu Bakar. Kami sangat takut jika 
kami tinggalkan mereka tanpa ada yang dibai'at, maka mereka kembali membuat bai'at. 
Jika seperti itu kondisinya kami harus memilih antara mematuhi bai'at mereka padahal 
kami tidak merelakannya, atau menentang bai'at yang mereka buat yang pasti akan 
menimbulkan kehancuran, maka barangsiapa membai'at seorang amir tanpa 
musyawarah dengan kaum muslimin terlebih dahulu, maka tidak ada bai'at baginya. Dan 
tidak ada bai'at terhadap orang yang mengangkat bai'at terhadapnya, keduanya harus 
dibunuh". 26 

Hadits ini dalam Bukhari no. 6329. 

26 Umar memandang tidak sah seorang imam yang dibai'at tanpa melibatkan kaum muslimin, 
demikian juga bai'at para pengikutnya dianggap tidak sah. Perkataan beliau ini sejalan dengan 
sabda Rasulullah n : 

"Siapa saja yang ingin memecah belah persatuan kalian padahal kalian dalam keadaan bersatu, 
maka tebaslah lehernya, siapapun dia". (Riwayat Muslim no. 1852). 
50 Kumpulan Dalil jilid 1 

(45). Imam Ibn Abi Ashim v dalam Al-Mudzakkir wa At-Tadzkir hal. 91 - cet Dar Al- 
Manar: , 

Menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Umar dari Zaid ibn 
Aslam dari Bapaknya, beliau berkata: "Telah sampai (suatu berita) kepada Umar bin 
Khathab a bahwa ada beberapa orang yang akan berkumpul di rumah Fathimah. Maka 
Umar mendatangi Fathimah seraya berkata, "Wahai Putri Rasulullah n, tak ada seorang 
pun yang yang lebih kami cintai dibandingkan ayahmu, dan tak ada orang yang paling 
kami cintai setelah ayahmu dibandingkan anda. Sungguh telah sampai berita kepadaku 
bahwa ada beberapa orang yang berkumpul di sisimu (secara rahasia). Demi Allah, jika 
sampai berita hal itu kepadaku, maka sungguh aku akan membakar rumah mereka". 
Tatkala mereka mendatangi Fathimah, maka Fathimah berkata, "Sesungguhnya Umar 
bin Khathab berkata demikian dan demikian. Sungguh ia akan 
Abu Abdillah bin Hasan 51 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



melakukan hal itu". Lalu merekapun berpencar sehingga Abu Bakar a dibai'at". 

Dan telah meriwayatkan pula Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf (8/572/4), semisal 

ini. 

(46) . Imam Ahmad v dalam Kitab Fadhail ash-Shahabah (2/573) no. 969 : . 
Sungguh telah menceritakan kepada kami lshaq ibn Yusuf, sungguh menceritakan 
kepada kami Abdul Malik yakni Ibn Abi Sulaiman dari 

52 Kumpulan Dalil jilid 1 

Salamah ibn Kuhail dari Salim ibn Abi Al-Ja'di dari Muhammad ibn Hanafiyah ia berkata, 
"Aku bersama Ali saat Utsman dikepung, lalu datanglah seorang laki-laki dan berkata, 
"Amirul mukminin telah terbunuh". Kemudian datang laki-laki lain dan berkata, 
"Sesungguhnya amirul mukminin baru saja terbunuh". Ali segera bangkit namun aku 
cepat mencegahnya karena khawatir keselamatan beliau. Beliau berkata, "Celaka kamu 
ini!". Ali segera menuju kediaman Utsman dan ternyata Utsman telah terbunuh. Beliau 
pulang ke rumah lalu mengunci pintu. Orang-orang mendatangi beliau sambil 
mengedor-ngedor pintu lalu menerobos masuk menemui beliau. Mereka berkata, 
"Lelaki ini (Utsman) telah terbunuh. Sedangkan orang-orang harus punya khalifah. Dan 
kami tidak tahu ada orang yang lebih berhak daripada dirimu". Ali berkata, "Tidak, kalian 
tidak menghendaki diriku, menjadi wazir bagi kalian lebih aku sukai daripada menjadi 
amir". Mereka berkata, "Tidak demi Allah kami tidak tahu ada orang yang lebih berhak 
daripada dirimu". Ali berkata, "Jika kalian tetap bersikeras, maka bai'atku bukanlah 
bai'at yang rahasia. 27 Akan tetapi aku akan ke mesjid, barangsiapa ingin membai'atku 
maka silahkan ia membai'atku". Ali pun pergi ke mesjid dan orang-orang pun membai'at 
beliau. 

Atsar ini dikeluarkan juga oleh Abu Bakar Al-Khalal v dalam As-Sunnah no. 629 dan no. 
630, kemudian aku melihat bahwa Al-Ajuri v mengeluarkannya juga dalam Asy-Syari'ah 
no. 1194. Isnad atsar ini 

27 Diterangkan oleh para ulama, bahwa mereka yang berhujjah dengan perkara Rasulullah n 
pada Bai'at Aqobah (secara rahasia) tidak mengetahui bahwa perkara itu merupakan 
kekhususan bagi beliau sebagaimana dipahami dari isi bai'at tersebut. 

Lihat Al-Bai'atu Baianas Sunnati wal Bid'ati Indal Jama'atil Islamiyah, Syaikh Ali Hasan Al-Halabi . 
Abu Abdillah bin Hasan 53 

hasan, karena Abdul Malik bin Abi Sulaiman shaduq, telah ditsiqahkan oleh lebih dari 
satu orang. 

(47) . Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid v dalam Hukmul Intima' (hal. 128), , , fl , , , , 
/ / / / / 

"Sesungguhnya bai'at dalam Islam adalah satu, berasal dari ahlul halli wal aqdi (tokoh- 
tokoh masyarakat) kepada pemerintah dan penguasa kaum muslimin. Sesungguhnya 
bai'at selain itu berupa bai'at-bai'at tarekat dan hizbiyyah pada sebagian jama'ah- 
jama'ah Islamiyyah masa kini, semua bai'at ini adalah bai'at-bai'at yang yang tak ada 
asalnya dalam syari'at, baik dari Kitabullah, Sunnah Rasulullah n, amaliah para sahabat, 
Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



dan tabi'in. Itu adalah bai'at-bai'at bid'ah. Sedang setiap bid'ah adalah sesat; setiap 
bai'at yang tak ada asal (dasar)nya dalam 
54 Kumpulan Dalil jilid 1 

syari'at maka bai'at-bai'at itu tak perlu dijaga. Karenanya, tak ada masalah, dan dosa 
ketika meninggalkannya, dan melanggarnya. Bahkan ada dosa ketika melakukannya. 
Karena ta'abbud (mendekat-kan diri) dengannya adalah perkara baru yang tidak ada 
dasarnya. Belum lagi masalah yang timbul dari akibat bai'at-bai'at tersebut berupa 
penceraiberaian umat, pemecah-belahan umat menjadi berkelompok-kelompok, 
memancing fitnah (polemik) diantara mereka, pelampauan batas atas satu kelompok 
dengan kelompok lain. Jadi, bai'at-bai'at ini keluar dari batasan syari'at; sama saja 
apakah ia diistilahkan dengan "Bai'at", "janji", atau "akad" (persetujuan)". 

(48) . Syaikh Amru Abdul Mun'im Salim dalam kitab Al-Manhaj As-Salafi Inda Syaikh 

Nasruddin Al-Albani hal. 233, mengutip perkataan Syaikh Nasiruddin Al-Albani v: ,. 

Abu Abdillah bin Hasan 55 

) ■ 

"Sesungguhnya mereka (jama'ah-jama'ah hizbiyah) berdalil dengan hadits ini (Hadits 
imammah dan jama'ah), lalu sebagian mereka menerapkannya kepada pemimpin 
mereka yang mereka telah membai'atnya, seperti sabda Rasulullah n : "Barangsiapa 
mati dan dilehernya tidak ada bai'at, maka matinya seperti mati dalam keadaan 
jahiliyah". Oleh karena itu mereka mengangkat amir, dan membai'atnya. (padahal) Amir 
seperti ini bukan amir yang wajib dibai'at. Dan apa-apa (yang wajib) bagi kaum muslimin 
adalah bekerja dengan setiap kekuatan dan ilmu untuk mengembalikan masyarakat 
Islami yang menuntut bangkitnya seorang laki-laki sebagai Khalifah yang wajib dibai'at 
oleh setiap orang Islam. Adapun jama'ah-jama'ah yang ada sekarang mengangkat 
seorang amir diantara mereka, dan tiap anggota diwajibkan berbai'at kepadanya. Dan 
jika ada yang tidak membai'atnya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah !!, ini tindakan 
penyimpangan (tahrif) kalimat dari posisinya, dan tidak boleh terjadi seperti ini bagi 
kaum muslimin". 

Pasal agar bersama jama'ah yaitu jama'ah kaum muslimin dan larangan 
berpecah belah, hendaklah bersatu dibawah Kitabullah dan Sunnah 
menurut pemahaman salafus shalih 

(49) . Allah Ta'ala berfirman: 
56 Kumpulan Dalil jilid 1 

Dan berpeganglah kepada tali Allah 28 bersatu diatasnya 29, dan janganlah kamu bercerai 
berai (Ali Imron 103). 

(50) . Imam Ibn Hibban v (no. 4643) berkata: 

28 (Tali Allah) adalah Kitabullah, sebagaimana Rasulullah n bersabda dalam hadits riwayat 
Muslim no. 2408 dan Ibn Hibban no. 123 : 
artinya: "Kitabullah Azza wa Jalla itulah Tali Allah". 
Dengan demikian juga mencakup as-Sunnah. 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



29dimaknai (), maksudnya jadilah kalian semua orang-orang yang bersatu diatasnya yaitu diatas 
tali Allah (Kitabullah dan Sunnah). Lihat Tafsir Al-Baidhawi (1/73), Tafsir Ibn 'Ajibah (1/315), 
Tafsir Al-Alusy (4/19), dan Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir (1/433). 
Abu Abdillah bin Hasan 57 

Mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Salam, menceritakan kepada 
kami Harmalah bin Yahya, menceritakan kepada kami Ibn Wahab, mengkhabarkan 
kepada saya Amru bin Harits, sesungguhnya Bukair menceritakan sebuah hadits 
padanya, sesungguhnya Suhail bin Dzakwan menceritakan suatu hadits kepadanya 
sesungguhnya Bapaknya mengisahkan kepadanya, dari Abu Hurairah dari Rasulullah n 
yang bersabda : "Aku memerintahkan tiga hal kepada kalian dan melarang kalian dari 
tiga hal: (1) Aku perintahkan kalian agar menyembah Allah dan jangan menyekutukan- 
Nya dengan sesuatu. (2) Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, bersatu diatasnya 
dan janganlah berpecah belah. (3) Dan hendaklah kalian taat kepada orang yang diberi 
kekuasaan oleh Allah atas kalian, untuk mengurusi urusanmu. 30 Dan aku larang kalian, 
dari katanya dan katanya, Banyak bertanya, Menyia-nyiakan harta". 
Imam Al-Albani v (2/304) no. 685 berkata: "Hadits ini isnadnya shahih dengan syarat 
Muslim dan sungguh beliau telah mengeluarkannya juga". (Yakni dengan lafazh yang 
mirip -pen). 

30 Berkata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah v dalam kitabnya Minhajus Sunnah (3/395): 
"Dan larangan merebut kekuasaan dari pemiliknya, yaitu larangan memberontak kepadanya, 
karena pemiliknya adalah para waliyul amr, yaitu orang-orang yang diperintahkan agar ditaati, 
dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan. Dan bukanlah 
yang dimaksud orang yang berhak atas kekuasaan itu tapi tidak memiliki kekuasaan atasnya". 
58 Kumpulan Dalil jilid 1 

(51). Imam Tirmidzi v (no. 2641) berkata: 

Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, menceritakan kepada kami Abu 
Dawud Al-Hafariyu, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Ziyad Al-lfrki dari 
Abdillah bin Yazid dari Abdullah bin Amr beliau berkata, Rasulullah n bersabda: "Akan 
datang kepada umatku apa yang telah datang kepada Bani Israil sama persis dan tidak 
berbeda sampai seandainya ada pada mereka orang yang menikahi ibunya terang- 
terangan, maka akan ada pada umatku orang yang melakukan seperti itu, sesungguhnya 
Bani Israil telah berpecah belah menjadi 71 golongan dan umatku akan berpecah belah 
menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu. Ada yang bertanya: "Siapakah 
yang satu itu wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, "Apa-apa yang saya berada di 
atasnya *pada hari ini+ dan sahabatku". 

Hadits ini hasan (bi syawahidi) diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 
(1/128) no. 444 - tambahan dalam tanda kurung darinya, juga oleh Ibn Bathah dalam Al- 
Ibanah Al-Kubro no. 274, Al- 
Abu Abdillah bin Hasan 59 

Ajuri dalam Asy-Syari'ah no. 24 dan Al-Arbain Haditsan no. 13, Ibn Wadhah dalam Al- 
Bida no. 247, Ibn Nasr Al-Marwadzi dalam Sunnah hal. 79 no. 60 -cet Dar Ashmah. AI- 



BI ogrol I : httpj//3J>4jTiiriihj3!p^ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Lalikai dalam Syarah Ushul l'tiqad Ahlus Sunnah no. 127, Al-Uqaili dalam Adh-Dhu'afa 
(2/262), semuanya dari Abdurrahman ibn Ziyad dari Abdullah ibn Yazid dari Abdullah ibn 
Amr ibn AI-'Ash secara marfu. 

Imam Tirmidzi v juga berkata (no. 2165) : . . . 

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani'. Menceritakan kepada kami An-Nadhr bin 
Ismail Abu Mughiroh dari Muhammad bin Suqah dari Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar 
yang berkata: Umar berkhutbah dihadapan kami di Jabiyah, beliau berkata: Wahai 
manusia, sesungguhnya aku berdiri dihadapan kamu sebagaimana pernah juga 
Rasulullah n berdiri dihadapan kami, beliau bersabda : "Hendaklah kalian selalu 
bersama para sahabatku (dalam pemahaman agama), kemudian bersama orang-orang 
yang datang setelah mereka ini (Tabi'in), kemudian bersama orang-orang yang datang 
setelah mereka (Tabi'it tabi'in)...". 

Hadits ini shahih, dikeluarkan juga oleh Asy-Syafi'i (1/244), Ath-Thayalisi hal. 7 no. 31, 
Al-Humaidi (1/19) no. 32, Ahmad (1/18) no. 114, Al-Harits seperti dalam Baghyatul 
Bahats (2/635) no. 607, Abd ibn Humaid hal. 32 no. 23, Abu Ya'la (1/131) no. 141, Nasai 
dalam Sunan 
60 Kumpulan Dalil jilid 1 

Al-Kabir (5/388) no. 9225, Ibn Hibban (16/239) no. 7254, Ad-Daruquthni dalam Al-'llal 
(2/65) no. 111, Al-Hakim (1/197) no. 387 dan Baihaqi (7/91) no. 13299, dan lainnya dari 
Umar ibn Khattaba. 

(52) . Imam Ibn Abi Izz Al-Hanafi (w. 792 H) v dalam Syarh Ath-Thahawiyah hal. 253 - 
cet Wazaratul Sya'awan Al-lslamiyah, berkata: 

"Dan Al-Jama'ah adalah jamaah kaum muslimin, dan mereka itu para sahabat dan tabi'in 
yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan". 
Pasal: Perintah agar menutup semua celah bagi perpecahan dan ta'ashub 
kepada kelompok 

(53) . Imam Bukhori v (no. 4905) berkata: ... 
Abu Abdillah bin Hasan 61 

Menceritakan kepada kami Ali menceritakan kepada kami Sufyan, beliau berkata Amru 
mendengar Jabir bin Abdillah -semoga Allah meridhoi keduanya- berkata, "-Dahulu 
kami dalam suatu perang- atau berkata Sufyan: dalam suatu pasukan tempur, lalu ada 
seorang Muhajirin yang menendang pantat seorang Anshor. Maka Orang Anshor itu 
berkata, "Wahai orang-orang Anshor, tolonglah aku!!". Orang Muhajirin itu juga 
berkata, "Wahai orang-orang Muhajirin, tolonglah aku". Hal itu pun didengarkan oleh 
Rasulullah n seraya berkata, "Ada apa ini kenapa ada seruan jahiliah!!" Mereka 
menjawab, "Ya Rasulullah, Ada seorang Muhajirin yang telah menendang pantat 
seorang Anshor". Beliau n bersabda, "Tinggalkanlah (seruan jahiliah itu), karena ia 
adalah ucapan yang busuk". ..31 

(54) . Imam Muslim v (no. 148) berkata: 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



31 Dan sesungguhnya nama Muhajirin dan Anshor adalah nama yang baik, bahkan Rasulullah n 
sering memanggil demikian, akan tetapi kita mengambil hikmah dari hadits ini bahwa janganlah 
nama yang syar'i ini digunakan untuk berpecah belah dan ta'ashub kepada kelompok. 
Sebagaimana digunakan oleh sebagian kelompok Islam untuk nama-nama : Hizbulloh, Islam 
Jama'ah, Jama'ah Islamiyah dan lainnya. Jika demikian yang terjadi maka panggilan-panggilan 
tersebut disebut seruan jahiliyah. 

62 Kumpulan Dalil jilid 1 

Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, mengkhabarkan kepada kami Abu 
Mu'waiyah, ganti jalan, menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waqi', ganti jalan, menceritakan kepada 
kami Ibn Numair menceritakan kepada kami Bapak, semuanya dari AI-'A'masy dari 
Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah beliau berkata, bersabda Rasulullah n : 
"Bukanlah termasuk diantara kami orang yang memukul pipi, atau merobek kantong 
atau menyeru dengan seruan jahiliah". 
Abu Abdillah berkata: Inilah makna firman Allah Ta'ala: 

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) 
menjadi beberapa golongan32, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu (Muhammad n ) 
terhadap mereka. 

Pasal Ayat Tentang Khawarij (Tukang Mengkafirkan Kaum Muslimin) 

(55) . Allah Ta'ala berfirman: 

"Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada 
ayat-ayat yang muhkamat itulah ummul kitab dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. 
Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaigh, maka mereka mengikuti sebagian 
ayat-ayat yang mutasyabihat'. (QS. Ali Imran : 7) 

32 Masing-masing fanatik kepada pemimpin kelompoknya. 
Abu Abdillah bin Hasan 63 

(56) . Imam Ibn Nasr v dalam As-Sunnah h. 22 no. 55: 

Menceritakan kepada kami lshaq, memberitakan kepada kami An-Nadr bin Syamil, 
menceritakan kepada kami Qathan Abui Haitsami ia berkata, "Telah bercerita kepada 
kami Abu Ghalib katanya, "Saya berada disisi Abu Umammah a ketika seseorang 
berkata kepadanya: "Apa pendapat anda mengenai ayat : "Dialah yang telah 
menurunkan kepada kalian Al-Kitab diantaranya (berisi) ayat-ayat muhkam itulah 
Ummul Kitab, dan ayat-ayat lainnya adalah mutasyabihat, maka adapun orang-orang 
yang dalam hati mereka ada zaigh (condong kepada kesesatan) maka mereka akan 
mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat' (Qs. Ali Imran ayat 7). Siapakah mereka ini 
(yang 

64 Kumpulan Dalil jilid 1 

hatinya mengandung zaigh)?. Beliau berkata, "Mereka adalah Khawarij". Kemudian 
beliau melanjutkan, "Dan wajib atas kamu untuk tetap itizam (komitmen) dengan as- 
sawadul a'zham (penguasa Muslim dan masyarakatnya)". Saya berkata, "Engkau tahu 
apa yang ada pada mereka (penguasa Muslim)". 33 Beliau menjawab, "Kewajiban mereka 
adalah apa yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban kamu adalah apa yang 
Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



dibebankan kepadamu, maka taatlah kepada mereka niscaya kamu akan mendapat 
petunjuk". Kemudian beliau a berkata: Sesungguhnya Bani Isroil terpecah menjadi 71 
golongan semuanya dalam neraka, dan sesungguhnya umatku lebih banyak satu 
golongan dari mereka dan satu didalam surga, itulah firman Allah Ta'ala: "Pada hari yang 

di waktu itu ada muka yang putih berseri sampai firman Allah: "Mereka kekal 

didalamnya". (Ali Imron 106-107)34 Ditanyakan kepada beliau: "Siapa mereka (yang 
hitam 

33 Imam Al-Barbahari v berkata : 

"Wajib mendengar dan mentaati para pemimpin dalam perkara yang dicintai dan diridhoi Allah 
dan orang yang memegang tampak khalifah yang diangkat berdasarkan kesepakatan dan 
kerelaan seluruh umat, maka ia termasuk amirul mukminin. Tidak boleh seseorang bermalam 
sementara tidak merasa memiliki imam, baik seorang imam yang baik ataupun fajir". (Syarhus 
Sunnah no. 29-30). 

34 Lengkapnya ayat itu: artinya: "Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan 
ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada 
mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab 
disebabkan kekafiranmu 

Abu Abdillah bin Hasan 65 

wajahnya)?". Beliau berkata: "Al-Khawarij". Ditanyakan lagi: "Apakah hal ini anda 
didengar dari Rasulullah n ?". Beliau menjawab, "Aku mendengarnya dari Rasulullah n". 
Lihat juga Ibn Bathoh v dalam Al-lbanah (2/606) no. 783, hadits ini diriwayatkan oleh 
yang lainnya secara ringkas. Hadits ini hasan karena Abu Ghalib, dan selainnya rijalnya 
tsiqah. Lihat Al-Haitsami dalam Al-Majma (6/234) dan Al-Albani dalam Al-Misykat (no. 
3554). 

Pasal bukan berarti kekafiran 
(57). Berkata Imam Ahmad v(3/332) : 

Menceritakan kepada kami Abu 'Amar, menceritakan kepada kami Ya'qub bin 
Muhammad bin Thahla'a menceritakan kepada kami Kholid bin Abi Hayyan dari Jabir, 
sesungguhnya Nabi n bersabda: "Barangsiapa (budak) yang berwali kepada selain tuan 
yang membebaskannya maka la telah melepas kalung keimanan -dalam satu riwayat: 
melepas kalung Islam- dari lehernya". 

Abu Abdillah berkata: Pada hadits ini ada pelajaran bahwa 'melepas kalung 
Islam/Iman' bukanlah berarti mutlak suatu kekafiran. Bukankah tidak ada satupun 
ulama yang mengkafirkan budak tersebut walaupun dianggap 'melepaskan kalung 
Islam/Iman lehernya" ?!. 

itu". Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah 
(surga); mereka kekal di dalamnya". 
66 Kumpulan Dalil jilid 1 

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (3/332) dan Thabari dalam Tahdzibul Atsar 
no. 1578 -lafazh 'Kalung Islam' darinya, keduanya dari Yaqub ibn Muhammad ibn 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Thohla'a, menceritakan kepada kami Khalid ibn Abi Hayan dari Jabir. Dishahihkan oleh 
Al-Albani dalam Silsilsah Ash-Shahihah no. 2329 dan Shahih Jami As-Shaghir no. 6181. 
Al-Haitsami dalam Al-Majma (2/232) berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad dan rijalnya rijal 
shahih, selain Kholid bin Abi Hayyan dia ini tsiqah. 

(58) . Imam Abdurrazaq v (7/417) no. 13687 berkata: 

Imam Abdurrozzaq berkata: dari Sufyan atsTsauri dari Ibrahim Ibnul Muhajir dari 
Mujahid dari Ibnu Abbas bahwa ia menawarkan kepada budaknya kebutuhan 
pernikahan dan beliau mengatakan: "Siapakah diantara kalian yang mau kebutuhan 
nikah? Sesungguhnya tidaklah seorang pelaku zina melakukan zina kecuali Allah akan 
cabut darinya kalung Islam maka jika Allah ingin mengambalikannya Allah akan 
kembalikan dan jika Allah tidak ingin mengembalikannya maka tidak Allah kembalikan". 
Atsar ini rijalnya tsiqah selain Ibrahim Ibnu Muhajir, dia ini shaduq, lemah hapalannya. 
Ini hanya memperkuat hadits sebelumnya. 
Abu Abdillah bin Hasan 67 

Abu Abdillah berkata : Dan pelajaran dari atsar ini, adalah bahwa mencabut kalung 
Islam/Iman bukanlah berarti mutlak suatu kekafiran. Bukankah tidak ada yang 
mengkafirkan pelaku maksiat (zina) kecuali Khawarij ?!!. 

(59) . Catatan kaki As-Suyuthi v pada Sunan An-Nasa'i (8/65): . . . 

(Melepas kalung Islam dari lehernya), ... maksudnya apa yang diikatkan oleh seorang 
muslim pada dirinya dari ikatan Islam yakni batasan-batasannya, hukum-hukumnya, 
perintah-perintah dan larangannya (yakni bukan mati kafir). 
Pasal bukan mati kafir 

(60) . Imam Bukhori v berkata dalam Shahihnya, pada Kitab Iman dengan judul Bab: 
Bab "Kemaksiatan itu merupakan perkara Jahiliyyah", dan tidak dikafirkan pelakunya 
kecuali jika disertai kesyirikan, (dalilnya) ucapan Nabi n (kepada Abu Dzar): 
"Sesungguhnya pada dirimu masih terdapat sifat-sifat jahiliyah". Dan firman Allah 
Ta'ala: "Sesungguhnya 

68 Kumpulan Dalil jilid 1 

Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang 
dikehendakinya" (An-Nissa 48). 

Kemudian Imam Bukhori menyebutkan hadits Abu Dzar dengan sanadnya. 

(61) . Imam An-Nawawi v menjelaskan makna (mati jahiliyah) dalam Syarah Shahih 
Muslim (12/238): 

Ucapan n : "Barangsiapa keluar dari jama'ah maka miitatan jahiliyah" dengan huruf 
mim dikasrahkan (jadi bacanya miitatan bukan maitatan), artinya kematian mereka 
disifati sebagaimana mereka dahulu tidak memiliki imam (pada masa jahiliyah). 

(62) . Al-Hafizh Ibnu Hajar v dalam Fathul-Bari (13/7) berkata: 

"Yang dimaksud dengan "mati Jahilyyah" dengan bacaan mim kasrah ("Miitatan bukan 
Maitatan") ialah seperti matinya orang-orang jahiliyah yang berada di atas kesesatan 
dan tidak memiliki imam yang 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Abu Abdillah bin Hasan 69 

ditaati, karena mereka tidak mengenal hal itu. Dan yang dimaksudkan bukan lah mati 
kafir tetapi mati dalam keadaan maksiat. Dan dimungkinkan, bahwa permisalan itu 
seperti lahiriyahnya; yang maknanya dia mati seperti orang jahiliyah, walaupun dia 
bukan orang jahiliyah. Atau bahwa kalimat itu disampaikan sebagai peringatan dan 
untuk menjauhkan, sedangkan secara lahiriyah bukanlah yang dimaksudkan". 
Seperti itu pula yang dikatakan oleh Imam Asy Syaukani v dalam Nailul Authar (7/199), 
Imam al-Qadhy 'lyadh v dalam Ikmaalul Mu'allim bi Fawaaidi Muslim (syarah shohih 
Muslim (6/258), dan Imam Al-Qurthubi v dalam al-Mufhim Lima Usykila min Talkhisi 
Sahihi Muslim (4/59). 

Pendapat Imam Bukhori v Tentang Sholat Dibelakang Ahli Bid'ah: 

(63) . Imam Bukhari v dalam Shahih no. 662 dan 663 : 

35 Ini salah satu bab yang disebutkan Bukhori dalam Shahihnya: "Bab imamah ahli fitnah dan ahli 
bid'ah, berkata Al-Hasan, "Shalatlah (dibelakang mereka) dan bagi mereka bid'ahnya". 

70 Kumpulan Dalil jilid 1 

Menceritakan kepada kami Fadhl ibn Sahi beliau berkata: menceritakan kepada kami Al- 
Hasan ibn Musa Al-Asyab beliau berkata: menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn 
Abdullah ibn Dinar dari Zaid ibn Aslam dari Atho ibn Yasar dari Abu Hurairah a, 
sesungguhnya Nabi n bersabda : "Mereka shalat menjadi imam shalat bagimu. Maka 
jika mereka betul, mereka dan kamu mendapat pahala. Tetapi jika mereka salah, kamu 
tetap mendapat pahala sedangkan mereka dosa". 

Berkata Abu Abdillah dan berkata kepada kami Muhammad ibn Yusuf, menceritakan 
kepada kami Al-Auzai, mencerita-kan kepada kami Al-Zuhri dari Hamid ibn Abdurrahman 
dari Ubaidullah ibn Adi ibn Hiyar sesungguhnya ia datang kepada Utsman a dan dia 
sedang terkepung. Lalu Ubaidullah berkata, "Engkau ini seorang imam kaum muslimin 
dan engkau dalam kondisi seperti ini. Dan shalat mengimami kami sekarang seorang 
imam fitnah dan kami merasa tidak nyaman (untuk berimam kepada mereka)". Utsman 
berkata, "Shalat adalah 
Abu Abdillah bin Hasan 71 

sebaik-baik apa yang dikerjakan manusia. Maka ketika orang-orang berbuat baik, 
berbuat baiklah bersama mereka. Dan apabila mereka berbuat buruk hindarilah 
keburukan mereka". Dan berkata Al-Zubaidi, berkata Al-Zuhri: "Sesungguhnya shalat 
dibelakang orang yang buruk dilakukan saat dharurat yang kita tidak bisa menghindar 
darinya". 

Wajibnya pengetahuan sesungguhnya Allah Ta'ala ada di langit (diatas 
arsy), berkata Imam Utsman Ad-Darimi v: 

(64) . Allah Ta'ala berfirman: 

"Ar-Rahman, Yang bersemayam di atas 'Arsy". (Thaahaa 5). 

(65) . Imam Ad-Darimi v dalam Radd Alal Jahmiyah no. 20: 

36 Ini adalah salah satu bab dalam kitab Imam Utsman Ad-Darimi v 'Radd Alal Jahmiyah': "Bab 
bersemayamnya Rabb Tabaroka wa Ta'ala di atas Arsy". 

Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



72 Kumpulan Dalil jilid 1 

Menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrohim Al-Azdi, menceritakan kepada kami 
Aban yaitu Ibn Yazid AI-'Athar dari Yahya bin Abi Katsir dari Halal bin Abi Maimunah dari 
Atho bin Yasar dari Mu'awiyah bin Hakam As-Salami a berkata, "Dahulu aku mempunyai 
kambing yang tersebar antara Uhud dan Jawaniyah dan ditunggui oleh budak wanita 
milik ku. Pada suatu hari aku melihatnya (mendapat laporan) bahwa seekor srigala telah 
membawa seekor kambing. Karena aku adalah cucu Adam, aku kemudian memarahi dan 
memukulinya dengan kuat. Kemudian aku mendatangi Rasulullah n dan menceritakan 
semua itu kepada beliau. Beliau n menganggap permasalahan tersebut sebagai masalah 
yang besar. Kemudian aku berkata, "Apakah aku harus memerdekakannya?". Beliau n 
menjawab, "Panggil dia". Aku pun memanggilnya, kemudian Rasulullah n berkata 
kepadanya, "Dimanakah Allah?", la menjawab, "Di atas langit". Beliau n bertanya lagi, 
"Siapakah aku?", la menjawab, "Engkau adalah utusan Allah". Beliau n berkata, 
"Merdekakanlah ia, karena ia telah menjadi seorang perempuan yang beriman". 
Lihat juga Malik (3/5-6 - Tanwirul Hawalik), Muslim no. 537, Abu Dawud no. 930-931, 
Nasai no. 1218, Ahmad (5/447, 448, 449) Abu Dawud Ath-Thayalisi no. 1105, Ibn Jarud 
dalam Al-Muntaqa (no. 212), Baihaqi (2/249-250), Ibn Khuzaimah dalam At-Tauhid (hal. 
121-122), Ibn Abi Ashim dalam As-Sunnah (no. 489), Al-Lalikai no. 652, dan lainnya. 
Abu Abdillah bin Hasan 73 

(66) . Imam Ad-Darimi v kemudian berkata, 

"Didalam hadits Rasulullah n ini terdapat dalil. Bahwa seseorang apabila tidak 
mengetahui sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berada diatas langit bukan dibumi 
tidaklah dia seorang mu'min. tidaklah engkau perhatikan bahwa Rasulullah n telah 
menjadikan tanda keimanan budak perempuan itu lewat pengetahuan sesungguhnya 
Allah berada diatas langit. Dan didalam pertanyaan Rasulullah n kepada budak 
perempuan, "Dimanakah Allah?". Juga mendustakan perkataan orang yang mengatakan 
bahwa Allah berada dimana-mana dan tidak boleh disifatkan dengan pertanyaan 
dimana". 

Pasal Melihat Allah Di Surga Tanpa Hijab 

(67) . Allah Ta'ala berfirman : 

"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan 
tambahannya". (Surat Yunus 26). 
74 Kumpulan Dalil jilid 1 

(68) . Imam Muslim v no. 181 berkata: . 

Menceritakan kepada kami Ubaid bin Maisaroh berkata: menceritakan kepada saya 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Tsabit Al- 
Bunani dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Shuhaib dari Nabi n yang bersabda, "Apabila 
penduduk surga telah masuk surga maka Allah Tabaroka wa Ta'ala berfirman: "Apa 
kalian menginginkan sesuatu agar Aku tambahkan untuk kalian?". Mereka justru balik 
bertanya, "Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



telah memasukan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka?". Beliau 
melanjutkan, "Allah pun membuka hijab. Maka tidak ada sesuatu pun yang diberikan 
kepada mereka yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Rabb mereka Azza Wa 
Jalla". Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami 
Yazid bin 

Abu Abdillah bin Hasan 75 

Harun dari Hamad bin Salamah dengan isnad ini dan Dia memberi tambahan yang lain, 
"Kemudian beliau n membaca ayat ini, "Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala 
yang terbaik (surga) dan tambahannya". (Yunus 26). 

(69) . Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah v dalam Majmu Al-Fatawa (6/449): 
Diriwayatkan oleh Ibn Baththah dengan sanadnya dari Asyhab, ia berkata, "Ada seorang 
laki-laki bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Abu Abdillah (kunyah Imam Malik), 
apakah orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka kelak pada hari kiamat?". Imam 
Malik menjawab, "Sekiranya orang-orang mukmin tidak melihat Rabb mereka kelak 
pada hari kiamat, niscaya Dia tidak menghinakan orang-orang kafir dengan adanya hijab. 
Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka (orang 
Kafir) pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Rabb mereka". (Al-Muthaffifin 
15). 

Pasal penjelasan bahwa Infak Bukan Persenan37 

37Madigoliyyah mewajibkan persenan (atau disebut pula infak persenan) yaitu penarikan uang 
dari jama'ah dari mulai 0 - 10 % tiap bulannya dari pendapatan/penghasilan. Mereka berdalil 
dengan keumuman ayat ini. 
76 Kumpulan Dalil jilid 1 

Yang mendirikan shalat dan menginfakan sebagian rizki yang kami anugerahkan 
kepada mereka". (QS. Al-Baqarah 3) 

(70) . Ibn Jarir Ath-Thabari v dalam Tafsir (1/243) no. 286: 

Menceritakan kepada saya Al-Mutsana yang berkata: menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Sholih dari Mu'awiyah dari Ali bin Abi Tholhah dari Ibn Abbas a tentang 
firman Allah : "dan menginfakan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka". 
Dia berkata: "Maksudnya adalah mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang ia 
miliki". 

Dikeluarkan dari jalan lain dari Ibn Abbas a pada nomor 285. 

(71) . Syaikhul Islam Ibn Taimiyah v berkata dalam Majmu Al-Fatawa (13/361-362), 
Abu Abdillah bin Hasan 77 

"Barangsiapa yang berpaling dari mazhab sahabat dan tabi'in dan tafsir mereka kepada 
yang menyelisihinya, maka ia telah salah, bahkan sebagai ahli bid'ah. Kalau ia sebagai 
mujtahid akan diampuni kesalahannya. Dan kita mengetahui sesungguhnya Al-Qur'an 
telah dibaca oleh para sahabat dan tabi'in dan yang mengikuti mereka. Dan 
sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang tafsir Al-Qur'an dan makna-maknanya 
sebagaimana mereka lebih tahu tentang kebenaran yang Allah telah mengutus Rasul- 
NYa n dengan membawa kebenaran itu". 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Pasal penjelasan Imam Al-lsmaili v dalam Ushul l'tiqad Inda Ahlul Hadits, 
Penjelasan makna Darul Islam dan Imam (Pemimpin) Islam 

(72) . Imam Bukhari v dalam Shahih no. 585 : 

Menceritakan kepada kami Qutaibah beliau berkata menceritakan kepada kami Ismail 
ibn Ja'far dari Humaid dari Anas bin Malik a: "Bahwa kebiasaan Nabi n, jika memerangi 
suatu kaum bersama kami, beliau tidak menyerang dengan kami sampai masuk waktu 
Subuh, dan beliau menanti. Jika beliau n mendengar adzan, beliau tidak menyerang 
mereka. Dan jika beliau tidak mendengar adzan, beliau menyerang mereka". 
78 Kumpulan Dalil jilid 1 

(73) . Imam Al-lsmaili 38V dalam Ushul l'tiqad Inda Ahlul Hadits hal. 31 : 

"Mereka (Ahlul Hadits) berpandangan bahwa suatu negara disebut negara Islam bukan 
negara kafir seperti dikatakan Mu'tazilah, selagi masih ada panggilan untuk shalat dan 
menegakan shalat dengan terang-terangan dan penduduknya memungkinkan untuk 
mengerjakan shalat dengan aman". 39 

(74) . Imam Muslim v dalam Shahih no. 1854 : 

Menceritakan kepada kami Hadab ibn Khalid Al-Azdi menceritakan kepada kami Hamam 
ibn Yahya menceritakan kepada kami Qatadah dari Al-Hasan dari Dhobah ibn Mihshan 
dari Ummu Salamah, 

38 Beliau adalah Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim Al-lsmaili (w. 371 H). Al-lmam Al-Hafizh Syaikhul 
Islam, Syaikhul Muhaditsin, Fuqaha, lagi terkenal. Lihat dalam Siyar Alam An-Nubala (16/294), 
Al-Anshab (1/139), dan Al-Bidayah An-Nihayah (11/317). 

39 Semisal itu pula yang dikatakan Imam Qurtubi V dalam Tafsirnya (6/225), bahwa adzan adalah 
pembeda antara Darul islam dan Darul Kafir. 
Abu Abdillah bin Hasan 79 

sesungguhnya Rasulullah n bersabda: "Akan memimpin kalian para pemimpin yang 
kalian mengetahui dan mengingkari. Barangsiapa yang mengetahui maka ia telah 
berlepas diri, dan barangsiapa yang membenci maka ia telah selamat. Akan tetapi orang 
yang ridha dan mengikutinya". Mereka bertanya, "Bolahkah kami memerangi mereka?". 
Beliau n menjawab, "Jangan selagi mereka mendirikan shalat". 
Pasal kebiasaan Ahli bid'ah yang mana mereka menentukan bagi mereka 
seorang figur atau suatu pendapat tertentu, melalui itu mereka memecah 
belah umat 

(75) . Allah Ta'ala berfirman : 

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb selain 
Allah". (Surat At-Taubah 31) 

(76) . Imam Thabrani v dalam Mu'jam (17/92) no. 218: 
80 Kumpulan Dalil jilid 1 

Menceritakan kepada kami Ali bin Abdul Aziz, menceritakan kepada kami Abu Ghasan 
Malik bin Ismail dan Ibn Al-Ashbahani. Jalur lain, menceritakan kepada kami Abu 
Hushain Al-Qadhi, menceritakan kepada kami Yahya Al-Himani, berkata keduanya: 
menceritakan kepada kami Abdussalam bin Harb memberitakan kepada kami Ghutaif 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



bin A'yan dari Ahli Jaziroh dari Mush'ab bin Sa'd dari Adi Bin Hatim, yang berkata: Saya 
mendatangi Rasulullah n dengan mengenakan kalung salib dari emas di leherku. 
Rasulullah n bersabda, "Wahai Adi, lemparkanlah berhala itu dari lehermu." Kemudian 
saya melemparkannya. Usai saya lakukan, Beliau membaca ayat ini: "Mereka 
menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb selain Allah", 
hingga selesai. Saya berkata, "Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka." Beliau n 
bertanya, "Bukankah para pendeta dan rahib itu meng-haramkan apa yang dihalalkan 
Allah, lalu kalian mengharamkannya; menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu 
kalian menghalalkannya." Aku menjawab, "Memang begitu lah." Beliau n bersabda, 
"Itulah ibadah (penyembahan) mereka kepada pendeta-pendeta dan rahib-rahib 
mereka." 

Hadits hasan, dikeluarkan juga oleh Tirmidzi no. 3095, Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra 
(10/116) dan lainnya, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Ghayatul Maram hal. 20. 

(77) . Syaikhul Islam IbnTaimiyah v dalam Al-Fatawa (20/164) : 
Abu Abdillah bin Hasan 81 

"Tidak seorangpun yang berhak menentukan untuk umat ini seorang figur yang diseru 
untuk mengikuti jalannya, yang menjadi tolok ukur dalam menentukan loyalitas dan 
permusuhan selain Nabi n, begitu juga tidak seorangpun yang berhak menentukan 
suatu perkataan yang menjadi tolok ukur dalam berloyalitas dan memusuhi selain 
perkataan Allah dan RasulNya serta apa yang menjadi kesepakatan umat, bahkan 
perbuatan ini adalah kebiasaan Ahli bid'ah yang mana mereka menentukan bagi mereka 
seorang figur atau suatu pendapat tertentu, melalui itu mereka memecah belah umat, 
mereka menjadikan pendapat tersebut atau nisbat (penyandaran) tersebut sebagai 
tolok ukur dalam berloyalitas dan memusuhi". 

Pasal serupanya Khawarij yang terdahulu dan yang sekarang dalam 
berlebih-lebihan sesuci mereka, sebagaimana kata Al-Hafizh Ibn Jauzi v 
dalam Talbis Iblis hal. 20 (cet Dar Fikr, 1421 H) tatkala mengisahkan 
segolongan Khawarij yang bernama Al-Makramiyah: 

82 Kumpulan Dalil jilid 1 

Dan Al-Makramiyah berkata, "Seseorang tidak boleh bersentuhan dengan 
orang lain, karena tidak diketahui siapa yang suci dan siapa yang najis". 

(78) . Padahal Allah Ta'ala berfirman: 

"Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan 
kepadamu keharamannya" (Surat Al-Hajj 30). 

Abu Abdillah berkata: maksudnya asal segala sesuatu itu suci sampai ada dalil dan 
hujjah jelas yang menajiskannya. Bukan seperti yang dipahami Khawarij. 

(79) . Imam Nasai v (8/327) no. 5711 berkata: 

Mengkabarakan kepada kami Muhammad bin Aban, beliau berkata, menceritakan 
kepada kami Abdullah bin Idris beliau berkata, memberitakan kepada kami Syu'bah dari 
Yazid bin Abi Maryam dari Abu Al-Haurai As-Sa'di beliau berkata kepada Al-Hasan bin Ali 
a tentang apa-apa yang beliau hafal dari Rasulullah n, lalu beliau berkata bahwa ia 

Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



hafal sabdanya n : "Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan kembalilah kepada 
yang tidak meragukanmu". 
Abu Abdillah bin Hasan 83 

Hadits ini shahih, dikeluarkan pula oleh Ath-Thayalisi h. 163 no. 1178, Tirmidzi (4/668) 
no. 2518, beliau berkata, "Hasan shahih", dishahihkan oleh Ibnu Hibban (2/498) no. 722, 
Ibnu Khuzaimah (4/59) no. 2348, Al-Hakim (2/15) no. 2169, dan Al-Albani v dalam Irwa 
Al-Ghalil no. 12. 

(80) . Ibnu Qayyim v dalam Ighatsatul Lahfan (1/143) cet Dar Al-Ma'rifah, 1395 H, tahqiq 
Muhammad Hamid Al-Faqi: 

Syaikh Abu Muhammad 40 berkata, "Dianjurkan bagi setiap orang agar memercikkan air 
pada kelamin dan celananya saat ia kencing. Hal itu 

40 Menurut Syaikh Ali Hasan dalam Mawaridul Aman, yang dimaksud adalah Syaikh Abu 
Muhammad Al-Maqdisi dalam kitabnya Dzammul Was-was, kitab ini telah dicetak pada tahun 
1923 oleh Al-Mathba'atul Arabiyah, Kairo. 

84 Kumpulan Dalil jilid 1 

untuk menghindarkan was-was daripadanya, sehingga saat ia menemukan tempat 
basah (dari kainnya) ia akan berkata, 'Ini dari air yang saya percikkan'." Hal ini 
berdasarkan riwayat Abu Dawud 4i, melalui sanadnya dari Suryan bin Al-Hakam Ats- 
Tsaqafi atau Al-Hakam bin Sufyan ia berkata, "Bahwasanya Nabi n jika buang air kecil 
beliau berwudhu dan memercikkan air". Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku melihat 
Rasulullah n buang air kecil, lalu beliau memercikkan air pada kemaluannya". 
Sedangkan Ibnu Umar a beliau memercikkan air pada kemaluannya sehingga 
membasahi celananya. Sebagian kawan Imam Ahmad mengadu kepada Imam Ahmad 
bahwa ia mendapatkan (kainnya) basah setelah wudhu, lalu beliau memerintahkan agar 
orang itu memercikkan air pada kemaluannya jika ia kencing, seraya berkata, "Dan 
jangan engkau jadikan hal itu sebagai pusat perhatianmu, lupakanlah hal itu". Al-Hasan 
dan lainnya ditanya tentang hal serupa, maka beliau menjawab, "Lupakanlah!" 
Kemudian masih pula ditanyakan padanya, lalu dia berkata, "Apakah engkau akan 
menum-pahkan air banyak-banyak (untuk membasuh kencingmu)? Celaka kamu! 
Lupakanlah hal itu!". 

(81) . Allah Ta'ala berfirman: 

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Surat Al- 
A'raaf: 55). 

Abu Abdillah berkata: dalam bab ini yaitu larangan berlebihan dalam sesuci, tetapi 
mencukupkan diri dengan apa yang dicontohkan. 

41 Pada (1/43) no. 166, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud (1/34). 
Abu Abdillah bin Hasan 85 

(82) . Imam Abu Dawud v (1/24) no. 96 berkata: 

Menceritakan kepada kami Musa bin Ismail menceritakan kepada kami Hamad, 
menceritakan kepada kami Sa'id Al-Jurairi dari Abu Na'amah sesungguhnya Abdullah bin 
Abu Mughafal mendengar Anaknya berkata: "Yaa Allah saya memohon kepada-Mu 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Istana Putih di bagian kanan sorga apabila saya masuk kedalamnya. Maka Beliau berkata 
: "Wahai anakku mintalah surga kepada Allah, dan mintalah perlindungan dari-Nya dari 
api neraka, karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah n bersabda : "Akan ada 
diumat ini kaum yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa". 

(83) . Imam Ahmad v dalam Musnad (3/370) no. 15018: 

Menceritakan kepada kami Ali bin 'Ashim dari Yazid yakni Ibn Abi Ziyad dari Salim bin 
Abi Ja'di dari Jabir bin Abdullah dari Nabi n bersabda, 
86 Kumpulan Dalil jilid 1 

"Telah cukup untuk wudhu satu mud air (-/+ 2 liter) dan mandi janabat satu sha' air (-/+ 
4 mud)". 

(84) . Imam Al-Marwazi v berkata: 

"Aku membantu Abu Abdillah (Imam Ahmad) berwudhu saat bersama orang banyak, 
tetapi aku menutupinya dari orang-orang agar mereka tidak mengatakan, 'la tidak 
membaikkan wudhunya karena sedikitnya air yang dituangkan.' Dan jika Imam Ahmad 
berwudhu, hampir saja (air bekasnya) tidak sampai membasahi tanah. "42 

(85) . Musnad Ibrahim bin Adham no. 38 -cet Maktabah Al-Qur'an : 
Mengabarkan kepada kami Khaisyamah mengabarkan kepada kami Imron bin Kibar 
menceritakan kepada kami Yazid bin Abd Rabbah menceritakan kepada kami Baqiyah 
dari Ibrohim bin Adham dari Muhammad bin I j I a n v berkata, "Paham terhadap agama 
Allah (diantaranya ditandai dengan) menyempurnakan wudhu dan menyedikitkan 
penumpahan air".43 

42 Ibnu Qayyim v dalam Ighatsatul Lahfan 1/128 

43 Ibnu Qayyim v dalam Ighatsatul Lahfan 1/141 
Abu Abdillah bin Hasan 87 

Macam-macam kesombongan Khawarij: 

Pasal tentang seorang muslim yang takut tidak diterima amalnya berbeda 
dengan khawarij yang menyombongkan amalnya 

(86) . Allah Ta'ala berfirman: 

"Dan orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang 
takut". (Surat Al-Mu'minun 60). 

(87) . Imam Tirmidzi v dalam As-Sunan no. 3175: 

Menceritakan kepada kami Ibn Abi Umar, menceritakan kepada kami Sufyan 
menceritakan kepada kami Malik bin Mighwal dari Abdurrahman bin Sa'id bin Wahab 
Al-Hamdani sesungguhnya Aisyah istri Nabi n bertanya kepada Rasulullah n tentang 
ayat: ("Dan orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati 
88 Kumpulan Dalil jilid 1 

yang takut"). Aisyah berkata: "Apakah mereka (yang takut ini) orang-orang yang 
meminum khamer dan mencuri?". Nabi n bersabda, "Bukan wahai Binti Ash-Shiddiq, 
akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, shalat dan bersedekah. Mereka 
takut kalau-kalau amal mereka tidak diterima. Mereka adalah orang-orang yang 
bersegera dalam kebaikan". 

Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Diriwayatkan pula oleh Ahmad (6/159, 205), Al-Humaidi no. 293, al-Baihaqi dalam 
Ma'ruf Sunan wal Atsar no. 6369 dan lain-lain. Dibenarkan oleh Albani dalam Ash- 
Shahihah no. 162. 

(88) . Imam Al-Albani v menjelaskan perkara ini dalam Silsilah Ash-Shahihah (1/255): 
Abu Abdillah bin Hasan 89 

"Ketakutan seorang mukmin bila ibadah mereka tidak diterima bukan berarti mereka 
takut kalau Allah tidak memberi pahala kepada mereka. Tentu saja itu tidak sesuai 
dengan janji Allah Ta'ala kepada mereka seperti terdapat dalam firman-Nya : "Adapun 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah 
akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka..." 
(Qs Ali Imran 57). Bahkan Allah Ta'ala akan menambahkan pahala amalan mereka itu 
seperti yang disinggung dalam firman-Nya : ".. maka Allah akan menyempurnakan 
pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya" (Qs. An-Nisa 
173). Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janji-Nya seperti termaktub dalam firman-Nya. 
Sesungguhnya soal penerimaan suatu ibadah itu tergantung kepada bagaimana 
pelaksanaannya, apakah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala atau tidak. Sedangkan 
mereka tidak dapat memastikan bahwa mereka telah melaksanakan persis sesuai 
dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bahkan mereka mengira bahwa mereka 
tidak dapat melaksanakan seperti itu. Oleh karena itu mereka takut kalau-kalau ibadah 
mereka tidak diterima. Seharusnya seorang mukmin selalu mempunyai perasaan 
demikian supaya ia senantiasa memperbaiki ibadahnya sebagimana yang diperintahkan 
oleh Allah Ta'ala yakni dengan penuh ikhlas dan mengikuti Nabi-Nya shallallahu'alaihi 
wasalam. Inilah yang dimaksud-kan oleh ayat: "Barangsiapa mengharap perjumpaan 
dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 
mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya' (Qs. Al-Kahfi 110) 
90 Kumpulan Dalil jilid 1 

(89) . Imam Ash-Shabuni v dalam Aqidah Salaf Ashabul Hadits no. 110 

Dan mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Sholih bin Hani'a berkata: mendengar Abu 
Bakar Muhammad bin Syu'aib berkata: mendengar lshaq bin Ibrahim Al-Handhali 
berkata: bahwa Ibn Mubarak suatu waktu datang ke kota. Salah seorang ahli ibadah 
tiba-tiba mendatanginya -yang diperkirakan penganut madzhab khawarij-, lalu berkata 
kepadanya, "Wahai Abu Abdurahman, apa pendapatmu terhadap seorang pezina, 
pencuri, dan peminum khamer?". Beliau menjawab, "Aku tidak mengeluarkan mereka 
dari keimanan". Maka lelaki itu menukas: "Wahai Abu Abdurahman, sudah tua-tua 
begini kamu malah jadi murji'ah (yang mengatakan iman terpisah dari amal -pen)". 
Beliau menimpali, "Tidak, justru kami bersebrangan dengan orang murji'ah. Mereka 
mengatakan: 'Kebajikan-kebajikan kita pasti diterima, sedangkan kejahatan-kejahatan 
kita pasti diampuni'. Seandainya aku (Ibn Mubarak) tahu bahwa kebajikanku sudah 
diterima, niscaya aku bersaksi bahwa aku masuk jannah". 
Abu Abdillah bin Hasan 91 

Atsar ini dalam Risalah Al-Ghoniyah karya Imam Al-Khothobi hal. 47. 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Pasal tentang celakanya Khawarij yang bersikap tinggi 

(90) . Imam Muslim v dalam As-Shahih no. 2621 berkata: 

Menceritakan kepada kami Suwaid bin Said dari Mu'tamir bin Sulaiman dari Bapaknya, 
menceritakan kepada kami Abu Imron Al-Jauni dari Jundub, sesungguhnya Rasulullah n 
menceritakan : Ada seorang laki-laki berkata: "Demi Allah, Allah tidak mengampuni si 
fulan", kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Barangsiapa yang bersikap tinggi dengan 
mengatakan, 'Aku tidak mengampuni si fulan' maka sesungguhnya Aku telah 
mengampuninya dan Aku hapus amal mu", atau kalimat yang serupa itu. 
Riwayat ini dikeluarkan pula oleh Ibn Abi Dunya dalam Kitab Husnudzan Billah 
sebagaimana dalam Ash-Shahihah no. 1685 karya 

44 Ini perkataan Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 1685, yang artinya: "Hadits ini 
merupakan dalil yang jelas bahwa sikap tinggi dihadapan Allah juga akan menghapuskan amal 
baik". 

92 Kumpulan Dalil jilid 1 

Syaikh Al-Muhadits al-Albani v. Dikeluarkan pula oleh Thabrani dalam Al-Kabir (2/165) 
no. 1680, Baihaqi dalam Syu'ibul Iman no. 6412, Abu Ya'la dalam Musnad no. 1529, dan 
Ibn Hibban dalam Shahih no. 5711 dari Jundub a. 

(91) . Imam Ahmad v dalam Musnad (2/323) no. 8275 : 
Abu Abdillah bin Hasan 93 

Menceritakan kepada kami Abu 'Amir menceritakan kepada kami Ikrimah bin 'Ammar 
dari Dhamdham ibn Jausy Al-Yamani berkata: Abu Hurairah berkata, "Hai Yamani, 
janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada seseorang bahwa Allah tidak akan 
mengampuninya atau tidak akan memasukan ke surga". Aku menjawab, "Sesungguhnya 
kata-kata ini selalu diucapkan orang kepada saudaranya atau kawannya bila ia marah, Ya 
Abu Hurairah". Abu Hurairah berkata, "Janganlah sekali-kali engkau mengucapkannya, 
karena aku mendengar Rasulullah n bersabda : "Ada dua orang dari Bani Israil 
berkawan, seorang rajin dan tekun beribadah, sedang yang lain bergelimang dalam 
kemaksiatan. Yang rajin beribadah selalu mencela kawan nya, menasihatinya, agar 
mengurangi dan menghenti-kan perbuatan-perbuatan maksiatnya, dan selalu dijawab 
kata-kata, "Tinggalkanlah aku dengan Tuhanku, apakah engkau diutus untuk menjadi 
pengawas atas diriku". Demikianlah percakapan yang terjadi diantara kedua kawan itu, 
hingga pada suatu hari karena jengkelnya si rajin beribadah itu melihat kawannya yang 
acuh tidak acuh terhadap nasihat-nasihatnya berkatalah dia, 'Demi Allah, Dia tidak akan 
mengampunimu dan tidak akan memasukanmu ke surga". Setelah keduanya mati dan 
bertemu keduanya dihadapan Tuhan, berfirmanlah Allah kepada si ahli maksiat: 
"Pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan rahmat-Ku". Sedang kepada si ahli 
ibadah, "Apakah engkau mengetahui dan berkuasa atas takdir dan putusan-Ku?'. 
Bawalah dia ke dalam neraka". Demi Tuhan yang nyawa Abui Qasim (Muhammad) 
ditangan-Nya, dia (si ahli ibadah) telah mengucapkan kata-kata yang membinasakan 
dunia dan akhiratnya". 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (4/275) no. 4901 dan Ibn Hibban no. 5804 
dengan sedikit perbedaan lafazh dan sanadnya hasan. 
94 Kumpulan Dalil jilid 1 

Pasal tentang Khawarij yang gampang memvonis seakan-akan pemilik 
surga dan neraka 

(92) . Allah Ta'ala berfirman: 

Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kami lah yang mengetahui 
mereka. (Surat At-Taubah 101) 

(93) . Imam Abdurrazaq v dalam Tafsirnya (no. 1082): 

Dari Ma'mar dari Qatadah dalam Firman Ta'ala: "Di antara orang-orang Arab Badui yang 
di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik" sampai firman-Nya: "Kamu (Muhammad) 
tidak mengetahui mereka, 
Abu Abdillah bin Hasan 95 

(tetapi) Kami-lah yang mengetahui mereka". Beliau berkata: "Apa maksudnya orang- 
orang yang berlagak sok tahu mengatakan si fulan di surga dan si fulan di neraka, 
padahal jika engkau tanya salah satu dari mereka tentang dirinya sendiri, ia akan 
berkata, "Tidak tahu". Mereka lancang mulut mengatakan sesuatu yang para nabi pun 
tidak dapat mengatakannya. Nabiyullah Nuh berkata, "Bagaimana aku mengetahui apa 
yang mereka kerjakan" (Asy-Asyu'ara 112). Dan Nabiyullah Syu'aib berkata, "Sisa 
(keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, 
dan aku bukanlah seorang penjaga (yang mengetahui) atas dirimu" (Hud 86). Sedang 
Allah berfirman kepada Nabi-Nya (Muhammad) dalam ayat ini : "Engkau tidak 
mengetahui mereka, Kami mengetahui (keadaan) mereka". 

Atsar ini disebutkan Ibn Abi Hatim v dalam Tafsir (no. 10744) dan Ibn Katsir v (4/204- 
205). 

(94) . Imam Tirmidzi v dalam Sunan no. 2316: 

Menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Baghdadi menceritakan 
kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami Bapak dari Al- 
'A'masy dari Anas a bahwasannya seorang laki-laki meninggal pada masa Rasulullah n . 
Lalu seseorang 
96 Kumpulan Dalil jilid 1 

berkata, "Bergembiralah dengan surga". Maka Rasulullah n bersabda, "Apakah yang 
engkau tahu tentang dia? Bukan mustahil bahwa ia pernah mengucapkan kata-kata yang 
tidak perlu bagi dia atau dia telah bakhil terhadap sesuatu yang tidak dibutuhkannya". 
Tirmidzi berkata: Ini hadits gharib. 

Hadits ini Shahih karena syawahidnya dari hadits Abu Hurairah a sebagaimana 
diriwayatkan oleh Abu Ya'la (10/523) no. 6646, Baihaqi dalam Syu'ibul Iman (4/261) no. 
5010 dan Ibn Adi (5/370). Berkata Al-Albani v dalam Shahih At-Targhib no. 2882: 
"Shahih lighairihi". 

(95) . Imam Al Lalika'i v dalam Syarah Ushul l'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah no. 1881: 



Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



Mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Muhammad bin Zakaria Al-Muthowa'i 
An-Nisaburi v di Rai, beliau berkata: mendengar Abai Abbas Muhammad bin Yaqub Al 
Asham berkata : "Pernah ada dua orang Khawarij thawaf di Baitullah maka salah 
seorang berkata kepada temannya : 'Tidak ada yang masuk Surga dari semua yang ada 
ini kecuali hanya aku dan engkau saja.' Maka temannya berkata : 'Apakah Surga yang 
diciptakan Allah seluas langit dan bumi hanya akan ditempati oleh aku dan engkau?' 
Temannya berkata : 'Betul.' Maka 
Abu Abdillah bin Hasan 97 

temannya tadi berkata : 'Kalau begitu, ambillah Surga itu untukmu.' Maka orang itu pun 
meninggalkan paham Khawarijnya." 

Pasal kesombongan yang sangat: "Semua manusia adalah jahiliyyah, kafir 
dan sesat kecuali yang berbai'at kepada kami" 

(96) . Imam Bukhari v no. 6045 : 

Menceritakan kepada kami Abu Ma'mar menceritakan kepada kami Abdul Warits dari 
Al-Husein dari Abdullah bin Buraidahmenceritakan kepada ku Yahya bin Ya'mar, 
sesungguhnya Abu Aswad menceritakan kepadanya sebuah hadits dari Abu Dzar a, 
sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah n bersabda, "Tidaklah seseorang itu 
menuduh orang lain dengan tuduhan fasik atau kafir, melainkan tuduhan itu akan 
kembali kepadanya jika tuduhan itu tidak benar". 

(97) . Imam Malik v dalam Al-Muwatho (2/984) no. 1778 : 
98 Kumpulan Dalil jilid 1 

Menceritakan kepada ku Malik dari Suhail bin Abi Sholih dari Bapaknya dari Abu 
Hurairah a, sesungguhnya Rasulullah n bersabda, "Apabila kamu mendengar seseorang 
mengatakan, "Telah rusak manusia, maka dia lah sebenarnya yang lebih rusak daripada 
mereka". 

Hadits ini terdapat pula dalam Ahmad (2/465) no. 10006, Muslim (4/2024) no. 2623, 
Bukhari dalam Adab Al-Mufrad (1/267) no. 759, Abu Dawud (4/296) n. 4983, dan Ibnu 
Hibban (13/74) no. 5762. 

(98) . Imam Al-Hakim v dalam Al-Mustadrak no. 8191, berkata: 
Abu Abdillah bin Hasan 99 

Mengabarkan kepada kami Abu Al-Abbas Muhammad bin Ahmad Al-Mahbubi, 
menceritakan kepada kami Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, menceritakan 
kepada kami Sahi bin Ibrohim Al-Bashri menceritakan kepada kami Mas'adah bin Alyasa' 
dari Muhammad bin Amru bin Alqamah dari Yahya bin Abdurrahman ibn Hatib berkata, 
"Berkumpul para wanita mukminah di rumah Aisyah , lalu salah seorang diantara 
mereka berkata, "Demi Allah, Dia tidak akan mengadzab ku sama sekali (tidak akan 
masuk neraka). Sesungguhnya aku telah berbai'at kepada Rasulullah n hanya untuk 
melakukan beberapa perkara yang semuanya telah aku lakukan". Lalu diperlihatkan 
dalam mimpinya seseorang berkata kepadanya, "Engkaukah yang telah bersumpah atas 
nama Allah itu?. Lalu bagaimana dengan perkataanmu terhadap sesuatu yang tidak 
menjadi kepentinganmu?. Bagaimana dengan sikapmu yang menahan sesuatu yang 

Blogroll: http://354hiirah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



Ibnu Majah 3001-4000 



tidak engkau butuhkan?. Maka wanita itu kembali kepada Aisyah lalu memberitahukan 

mimpi tersebut seraya bertaubat kepada Allah". 

Imam Adz-Dzahabi tidak berkomentar tentang atsar ini, wallahu'alam. 

(99) . Imam Ibn Adi v dalam al-Kamil (3/305): 

Menceritakan kepada kami lshaq bin Ibrahim bin Yunus menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syaurab, menceritakan kepada kami Salam bin 
Abi Ash-Shahaba' dari Tsabit dari Anas yang berkata, Rasulullah n bersabda: 
"Seandainya kalian tidak 
100 Kumpulan Dalil jilid 1 

pernah berbuat dosa, maka aku benar-benar khawatir akan menimpa kalian sesuatu 
yang lebih besar daripada itu, yaitu ujub (berbangga diri)". 

Hadits ini hasan lighairihi, lihat Silsilah Ash-Shahihah no. 658 karya Imam Al-Albani v. 

(100) . Imam Ibn Hibban v berkata dalam Raudhatul 'Uqala wa Nuzhatul Fudhala 
halaman 61 (cet Darul Kutub llmiyah): 

"Bagaimana tidak harus tawadhu, sedangkan dia tercipta dari nutfah yang memancar 
dan akhirnya kembali menjadi bangkai yang busuk, sementara semasa hidupnya ia 
senantiasa membawa kotoran". 

Abu Abdillah berkata: Akhir jilid pertama dari 1-100, mudah-mudahan dimudahkan 
untuk jilid selanjutnya 101-200. Subhanakallahumma wabi hamdika, asyhadu allaa 
ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. [] 



Blogroll: http://354hijrah.blogspot.com/ http://rumahku-indah.blogspot.com/ 



